





















Judul asli: THE HOLY FAMILY atau 
CRITIQJJE OF CRITICAL CRITIQUE 
Pengarang: Karl Marx dan Frederick Engels 
Terbitan: Foreign Languages Publishing House 

Edisi Indonesia : KELUARGA SUCI atau 
KRITIK ATAS KRITIK YANG KRITIS 
alih-bahasa: OeyHayDjoen 
Editor: Edi Cahyono 


Pengutipan untuk keperluan resensi dan keilmuan dapat 
dilakukan setelah memberitahukan terlebih dulu 
pada Penerjemah/Penerbit 

Memperbanyak atau reproduksi buku terjemahan ini dalam bentuk 
apa pun untuk kepentingan komersial tidak dibenarkan 

Hak Cipta dilindungi Undang-undang 
All Rights Reserved 

Modified & Authorised by: Edi Cahyono, Webmaster 
Disclaimer & Copyright Notice © 2007 ©ņ's (Rmaisscmce 



Karl Marx dan FredBrick Engels 



alih bahasa: oey hay djoen 


(^)ep's (sKenamance 



I S I 


Prakata ix 

Babl. KRITIKKRITISSEBAGAIPENJILID-BUKU, ATAU KRITIKKRITISDALAM PERSDN 

HERR REICHARDT-oleh Engels. II 

Babll. KRITIKKRITIS SEBAGAIPEMILIK-PENGGILINGAN ATAU KRITIKKRITIS DALAM 

PERSDNHERR JULESFAUCHER-alahEngals 4 

Bablll. KETUNTASAN KRITIKKRITIS ATAU KRITIKKRITIS DALAM PERSDN 

HERR J.(JUNGNITZ?)-olEhEngels ID 

Bab\/. KRITIKKRITIS SEBAGAIKETENANGAN PENGETAHUAN ATAU KRITIKKRITIS DALAM 

PERSDN HERR EDGAR 12 

1) Flnra Iristan's Union Duvriere 12 

2) Baraud tEntang Prastitusi oieiiEngeb |3 

3) Cinta 14 

4) PrDudhDn MMan 17 

Bab / KRITIKKRITIS SEBAGAIPENJUAL-MISTERIATAU KRITIKKRITIS DALAM PERSDN 

HERR SZELIGA- aleh Marx 57 

1) Misteri Degenerasi dalam Peradabandan MisteriKetidak-adilandalamNegara 5B 

2) MisteriKonstruksiSpekulatif 53 

3) Misteri Masyarakat Terpelajar G5 

4) Misteri Kejujuran danKealiman 75 

5) Misteri, sebuah Ejekan 7B 

G)BurungPErkutut(RigalEttE) B2 

7) SistEm Dunia dari MistEri-mistEri Paris B4 

Bab /I. KRITIK KRITIS MUTLAKATAU KRITIK 

KRITIS DALAM PERSDN HERR BRUND 8G 

1) KampanyE PErtama Kritik Mutlak - dIeLi Marx 8G 

a) /Mdan Massa 8G 

b) Masalah Yaliudi, Nd. I. PanEmpatan ParsDalan 37 

d) Hinriuhs Nd.I. Isyarat-isyarat MistErius tEntang Pnlitik, SosialismE dan Eilsafat. ID2 

2) KampanyE KEdua Kritik Mutlak ID3 

a) Hinrichs Nd. 2. Kritik dan Feuerbach. 

Pangutukan Filsafat Dlsh EngEls. ID3 

b) Masalafi Yafiudi Nd. 2. PEnEmuan-pEnEmuan 

Kritis tEntang SosialismE, Yurisprudansi dan Politik (Nasionalitas) - alEh Marx IDG 


VI 



Keluarga Suci | vii 


3) Katnpanye Ketiga Kritik Mutlak - uleli Marx. 112 

a) Ota-apalagi Kritik Mutlak. Masa-lalu Palitiknya. 112 

b) Masalali Yaliudi Nu. 3. 121 

c) Pertempuran Kritis terliadap Revalusi Perancis 137 

d) Pertempuran Kritis terliadap Materialisme Perancis 145 

e) Kekalalian Terakliir Sasialisme 154 

f) Gerak Sirkular Spekulatif dari Kritik Mutlak dan Filsafat Kesadaran-Diri 157 

M VII. PERSESUAIAN/KDRESPONDENSIKRITIKKRITIS IG7 

1) Massa Kritis - ulefi Marx IG7 

2) Massa Tidak-Kritis dan Kritik Kritis 172 

a) Massa yang Bandel dan Massa yang Tidak-Puas - alefi Marx 172 

b) Massa yangLunak-iiatiMEndamkahkan PEnyElamatan- nleh Marx I7G 

c) Rahmat Dilimpahkan pada Massa - ulefi Marx 179 

3) Massa Kritis yang Tidak-Kritis, atau Kritisisme dan 

W arna/ParakBErlin - aleh Marx IBI 

Bab /III. PERJALANAN DDNIAWIDAN TRANSFIGDRASIKRITIK KRITIS, ATAD KRITIK KRITIS 

DALAM PERSDN RDDDLPU PANGERAN GEROLDSTEIN - aleh Marx IBD 

1) Transformasi Kritis dari Seorang Jagal menjadiseeknrAnjing.atau UiDurinaur IBI 

2) Pengungkapan Misteri Agama Kritis, atau FlaurdaMaria IB4 

a) Zfo/sySpekulatif IB4 

bjFlaurdeMariE IB7 

3) Pengungkapan Misteri-misteri Flukum 2DB 

a) Pemimpin Geng, atau Teari Pidana Baru. Terungkapnya Misteri Sistem Sel. Misteri- 

misteri medikal. 2DB 

b) Ganjaran dan Flukuman. Keadilan Rangkap (dengan sebuafi Tabel) 221 

c) Pengfiapusan Degenerasi dalam Peradaban dan mengenai Ketiadaan-keadilan 

di dalam Negara 225 

4) Misteri PEndirian yang Terungkap 22G 

5) Pengungkapan Misteri mengenai Penggunaan Impuls-impuls Manusia, 

atauGlemenced'Harville 22B 

G) Pengungkapan Misteri mengenai Emansipasi Perempuan, atau Lauise Marel 23D 

7) Pengungkapan Misteri-misteri Eknnnmi-Pnlitik 232 

a) Pengungkapan Teoretikal Misteri-misteri Eknnnmi-Pnlitik 232 

b) Eiank untuk Kaum Miskin 233 

c) Perusahaan Pertanian Teladan di Bnuqueval 23G 



23S 

243 

251 


S) Rudalph, PengungfapanMisteridarisemuaMisteri 
Bab!X. HARIKIAMAT YANG KRITIS 
Epilog Histarik 



PRAKATA 


Humanisme Sejad di Jerman tidak mempunyai musuh yang lebih 
berbahaya daripada spiritualisme atau idealisme spekulatif yang 
menggantikan kesadaran-diri atau roh untuk manusia individual yang 
sesunggubnya dan bersama sang pengabar injil bahwa roh meng-gerakan 
segala dan bahwa daging tidak diuntungkan. Tak-pelak lagi, roh tak- 
berdaging ini hanya spiritual dalam imajinasinya. Yang kita perangi 
dalam kritik Bauer adalah spekulasi yang mereproduksi dirinya sendiri 
sebagai suatu karikatur. Kita melihatnya sebagai pernyataan yang pal- 
ing lengkap dari azas Kristiani-Jermanik yang, pada instansi akhir, 
mengubah kritik itu sendiri menjadi suatu kekuatan transenden. 

Pemaparan kita pertama-tama dan terutama membahas Allgemeine 
Literatur-Zeitung 1 Bruno Bauer, yang delapan nomor pertamanya ada 
di depan kita - karena di situ kritik Bauer, dan dengannya omong-kosong 
spekulasi Jerman pada umumnya, telah mencapai puncaknya. Semakin 
lengkap Kritik Kritis -kritiknya Literatur-Zeitung- mendistorsi realitas 
menjadi sesuatu yang terang-terangan komedi melalui filsafat, semakin 
instruktiflah menjadinya. Sebagai misal, lihatlah Faucher dan Szeliga. 
Li tera tur-Zei tung mena warkan bahan yang dengannya bahkan khalayak 
luas mendapatkan pencerahan mengenai ilusi-ilusi filsafat spekulatif. 
Itulah tujuan buku ini. 

Pemaparan kita dengan sendirinya ditentukan oleh subyek- nya. Kritik 
Kritis dalam semua hal sudah berada di bawah tingkat yang sudah dicapai 
oleh perkembangan teori Jerman. 01eh karenanya, subyek-subyek kita 
membenarkan jika di sini kita tidak melanjutkan pendiskusian 
perkembangan itu sendiri. Kritik Kritis meng-haruskan, di pihak lain, 
untuk menegaskan hasil-hasil yang sudah dicapai itu sendiri sebagai 
perbedaannya. 

01eh karenanya kami memberikan polemik ini sebagai suatu 
pendahuluan untuk karya-karya independen di mana kita -masing- 
masing sendiri-sendiri, tentu saja- akan menyajikan pandangan 
pandangan positif kami dan dengan itu sikap positif kita terhadap 


IX 



x | Karl Marx 5 FrEdarick Engels 

doktrin-doktrin filsafat dan sosial yang lebih mutakhir. 
Paris, September 1844. 

ENGELS. MARX 



IAI I 

rCITII\ I I 11IS STBAGAJ PENJILID ELMJ, 

1111 

LLITIL LLITIS LILIM PELSCN LELL 
EEICL/iEET 

Kritik Kritis, betapa pun ia menganggap dirinya lebih ungggul (su- 
perior) daripada massa, menaroh kasihan yang tak-terhingga pada massa 
itu. Dan karena Kritik telah begitu mengasihi massa itu sehingga ia 
mengirim anak-puteranya yang satu-satunya, agar semua orang yang 
percaya padanya tidak akan hilang, melainkan agar mereka mendapatkan 
kehidupan Kritis. Kritik dijadikan massal dan tinggal di tengah kita dan 
kita melihat kemuliaannya, kemuliaan dari satu-satunya yang dilahirkan 
oleh sang bapak. Dalam kata-kata lain, Kritik menjadi sosialistik dan 
berbicara tentang karya-karya mengenai pauperisme. Ia menganggap 
bukan suatu kejahatan untuk menyamai Tuhan tetapi mengosongkan 
dirinya dan mengambil bentuk seorang penjilid-buku dan bahkan 
merendahkan diri pada omong-kosong, ya, bahkan pada omong-kosong 
Kritis dalam bahasa-bahasa asing. Ia, yang kesucian keperawanannya 
yang surgawi enggan bersentuhan dengan massa berkusta yang penuh 
dosa, mengatasi dirinya sendiri hingga sejauh memperhatikan Boz dan 
“semua penulis asli tentang pauperisme” dan “selama bertahun-tahun 
selangkah-demi-selangkah mengikuti keluhan abad”; ia mencemooh 
penulisan untuk para ahli, ia menulis untuk khalayak-umum, melarang 
semua ungkapan serba-luar-negeri, semua “keruwetan Latin, semua 
bahasa profesional.” Ia melarang semua karya pihak-pihak “lain,” karena 
akan terlalu banyak yang akan dituntut dari Kritik untuk tunduk pada 
“pengaturan itu.” Walaupun begitu ia untuk sebagian menolak dengan 
ketenangan menakjubkan, kalaupun bukan kata-kata itu sendiri, 
sekurang-kurangnya isinya. Dan siapa yang akan menegurnya karena 
menggunakan “sejumlah besar kata-kata asing yang tidak-mengerti” 
manakala ia berulang-ulang membuktikan bahwa ia sendiri tidak 
mengerti kata-kata itu? Inilah beberapa contoh: 

"ltulah sebabnya mengapa lEmbaga-lEmtagakEpEngEmisanmmbanņkAkan kengerian mereka. 



2 | Karl Marx & Fradarick Engels 

"Suatu daktrin pErtanggung-jawaban di mana satiap gErakan pikiranmanusiamBnjadisuatuimagi 
dariisteriLot. 

"Di atas dasar bangunan SEni yang sungguh-sungguh amat besar ini. 

"Inilah isi utamadari pEninggalan/warisan palitikStEin. yang disErahkan nEgarawan bEsaritu 
sabalum mEngundurkan diri dari dinas aktif pEmErintahan dan dari samua aksi-aksinya. 

"Rakyat ini pada waktu itu belummempunyaidimensi-dimensiapapununt.ukkEhEhasan-kEhEhasan 
SEluas itu. 

"Barbuat dEngan panuh kEtEnangan pada akhir pEkarjaan publisistiknya yang hanya masih 
kskurangan kayakinan. 

"Pada suatu nalar/sabab yang layak bagi SEnrang yang mEninggikan-nagara, di atas rutin dan 
kEtakutan yang kacut-hati, dibasarkan SEjarah dan diasuh dEngan suatu kansapsi yang hidup akan 
khalayak asing dan sistEm nEgara. 

"PEndidikan kESEjahtEraan umum nasinnal. 

"KEbabasan tErgElEtak mati didalamdadamissinasionalPrusiati bawah kantral para pEmbcsar. 
"PublisismE populEr-organik 

"Rakyat yang kcpadanya bahkan HErr BruggEmann mEnyarahkan suatu sartifikatpambaptisan 
mayoritas. 

"Suatu antitEsis yang lumayan tajam dari samua kEtEntuan lain yang tElah dinyatakan di dalam 
karya mEngEnai kapasitas-kapasitas prafEsianal rakyat/arang-arang. 

"KcpEntingan-diri yang kErdil dcngan CEpat mEmbubarkan scmua chimaErasdarikEhEndak 
nasional. 

"Nafsu akan kEuntungn-kEuntungan bEsar, dsb. mEnjadi SEmangat yang mErajalEla dalam kESEluruhan 
pEriudc REstarasi. dan yang, dEngan sejumlah SEdangkstak-pEdulian, mslEkatpadazamanbaru 
itu. 

"Idc samar-samar mEngcnai arti-pEnting pulitikyang patut diparhatikan dalam "nasionalitas 
kEwarganEgaraanPrusiabErsandarpadamEmoriakansuatusEjarahbEsar. 

"Antipati itu mEnghilang dan bErubah mcnjadi kandisii" yang SEpEnuhnya mcmuliakan. 

"Dalam transisi yang mampEsana ini SEtiap arangdEngan caranya SEndiri tEtap mEmbicarakan 
prnspekkeinginannyasendiriyanq\s,f\mem. 

"Suatu katEkismus dEngan bahasa barmanis-manis a la Snlnmnn, yang kata-katanya - chirp! 
chirp! -naik dEngan lcmbut bagaikan SEEkar burung-dara ka wilayah-wilayah pathas dan aspEk- 



Keluarga Suci | 3 


aspekbagaikan-guruk 

"Seluruli diletantismedaritiga-puluhlima tahunpengabaian. 

"Gertakanyangterlalutajamyanņ ditujukan pada warga deh salah-seerang bekas pembesar 
kata mereka mungkin dapat ditanggung dengan kesabaran yang karakteristik dari wakil-wakil 
kita seandainya pandangan Benda mengenai Charter KDta tahun IBDB tidakbersusah-payah di 
bawah suatu kepura-puraankunsep Mussulmanmenqena\ hakekat dan penerapan Charter itu." 

Pada Herr Reichardt, gaya yang berani selalu bergandengan dengan 
pikiran yang berani. Ia membuat transisi-transisi seperti yang berikut 
ini: 

"Herr BrOggemann... IB43... teori negara... setiap Drang yang terang-terangan... sangat 
berendah-hatinya para sosialis kita... keajaiban-keajaiban alam... tuntutan-tuntutan yang harus 
diajukan atas Jerman... keajaiban-keajaiban adikodrati... Abraham... Philadelphia... manna... 
tukang-rDti... tetapi selagi kita berbieara tentang keajaiban-keajaiban /fego/eo/rmendatangkan," 
dst. 

Setelah contoh-contoh ini tidak mengherankan bahwa Kritik Kritis 
memberikan suatu penjelasan lain kepada kita mengenai suatu kabmat 
yang digambarkannya sebagai suatu “cara bicara yang populer,” karena 
itu “mempersenjatai matanya dengan kekuatan organik untuk menembus 
khaos.” Dan di sini mesti dikatakan, bahwa bahkan suatu “cara bicara 
yang populer” tidak dapat terus tidak dipahami oleh Kritik Kritis. Ia 
mengakui bahwa cara sang penubs mau-tidak-mau mesti suatu gaya 
yang tidak jujur jika sang individu yang mengemukakannya tidak cukup 
kuat untuk meluruskannya; dan oleh karenanya ia dengan sendirinya 
menjulukkan operasi-operasi matematis pada sang pengarang. 

Dan tak pelak lagi -dan sejarah, yang membuktikan segala sesuatu 
dengan tak-pelak lagi, juga membuktikan hal ini- bahwa Kritik tidak 
menjadi massa agar tetap massa, tetapi untuk menebus massa dari 
kemassalannya yang massal, yaitu, untuk mengangkat cara bicara yang 
populer pada bahasa Kritis dari Kritik Kritis. Adalah derajat penghinaan 
yang pabng rendah bagi Kritik untuk belajar bahasa populer dari massa 
dan mengubah rupa yargon populer menjadi kerumitan transenden dari 
dalektika Kritik Kritis. 



I 11 II 

eeitie 11111\ \i i ii PEMiur 

EENGGILINGAN, 2 

4111 

EEITIE EEITIS D/ILAM EEESCN EEEE JELES 

E4LCEEE 

Setelah merendahkan dirinya pada omong-kosong dalam bahasa- 
bahasa asing dan dengan demikian memberikan jasa-jasa paling besar 
pada kesadaran-diri, dan bersamaan dengan itu membebaskan dunia dari 
pauperisme, Kritik bahkan merendahkan dirinya pada omong-kosong 
dalam “praktek” dan “sejarah.” Ia menguasai “Masalah-masalah Inggris 
dewasa ini” dan memberikan pada kita suatu “Bagan kritis sejati 
mengenai Sejarah Industri Inggris.” 

Kritik yang berswa-sembada, yang lengkap dan sempurna, dengan 
sendirinya tidak boleh mengakui sejarah sebagaimana itu sesung-guhnya 
terjadi, karena itu akan berarti mengakui massa yang rendah itu dalam 
segala kemassalannya yang padat, padahal persoalannya adalah menebus 
massa itu dari kemassalannya. 01eh karenanya sejarah telah dibebaskan 
dari kepadatannya, dan Kritik, yang mempunyai suatu sikap bebas 
terhadap obyeknya, menghimbau sejarah, dengan berkata: Anda 
semestinya terjadi secara demikian dan demikian! Semua hukum Kritik 
mempunyai kekuatan retro-aktif: sejarah berkelakuan berbeda sekali 
pada sebelum dan sesudah dekret-dekret Kritik. Karenanya sejarah padat, 
sejarah yang disebut sejarah sesungguhnya, sangat menyimpang dari 
sejarah Krids, sebagaimana dalam kasus Literatur-Zeitung No.VII dari 
halaman 4 dan seterusnya. 

Dalam sejarah kemassalan “tidak terdapat kota-kota industri” pada 
sebelum terdapatnya “pabrik-pabrik”; tetapi di dalam sejarah Kritis; di 
mana sang putera mendapatkan bapaknya, seperti yang sudah pada 
“Hegel,” “Manchester,” “Bolton” dan “Preston” adalah kota-kota industri 
yang maju bahkan sebelum pabik-pabrik pikiran orang. Dalam sejarah 
sesungguhnya, industri katun menjadi didirikan atas mesin-pintal (jenny) 
Hargreaves dan mesin-pintal bulu-domba ( tbrostle) Arkwright, 



Keluarga Suci | 5 

sedangkan mesinpintal-halus ( mule) Crompton hanya suatu perbaikan 
atas mesin jenny sesuai suatu azas baru yang ditemukan Arkwright. Tetapi 
sejarah Kritis tahu membeda-bedakan barang: ia mengecam kesatu- 
segian mesin jenny dan mesin-pintal bulu-domba dan memberikan 
mahkotanya pada mesin pintal-halus sebagai identitas spekulatif dari 
keekstreman-keekstreman. Dalam kenyataan, penemuan mesin-pintal 
bulu-domba dan mesin pintal-halus memungkinkan “penerapan langsung 
tenaga air” pada mesin-mesin itu, tetapi Kritik Kritis memilah-milah 
azas-azas yang dicampur aduk oleh sejarah vulgar dan menjadikan 
penerapan itu baru datang kemudian, sebagai sesuatu yang sangat 
istimewa. Di dalam kenyataan penemuan mesin-uap “mendahului” 
semua penemuan tersebut di atas; menurut Kritik itu merupakan 
pemahkotaan kesemuanya, yang “terakhir.” 

Dalam reabtas “ikatan-ikatan bisnis” antara Liverpool dan Manches- 
ter dalam keluasannya sekarang merupakan hasil dari ekspor barang- 
barang Inggris; menurut Kritik itu adalah penyebab ekspor dan kedua- 
duanya adalah hasil kedekatan kedua kota itu satu sama lain. Dalam 
kenyataan hampir semua barang berangkat dari Manchester ke daratan 
(Eropa) melalui Hull, menurut Kritik melalui Liverpool. 

Dalam kenyataan semua golongan upah terdapat di pabrik-pabrik 
Inggris, dari ls6d hingga 40s lebih; tetapi menurut Kritik di sana hanya 
terdapat satu golongan - lls. Dalam kenyataan mesin menggantikan 
“kerja tangan” ( manual ); menurut Kritik mesin menggantikan pikiran. 
Dalam kenyataan asosiasi kaum buruh untuk kenaikan-kenaikan upah 
diperkenankan di Inggris, tetapi menurut Kritik ia dilarang, karena 
ketika massa itu mau memperkenankan dirinya melakukan sesuatu, 
maka ia lebih dulu mesti meminta pada Kritik. Dalam realitas “kerja 
pabrik” adalah sangat “menghabiskan tenaga” dan menimbulkan berbagai 
penyakit ganjil - bahkan ada karya-karya kedokteran khusus mengenai 
penyakit-penyakit itu -; menurut Kritik “pengerahan secara ekstrem 
tidak dapat menghalangi-halangi kerja, karena tenaganya disediakan oleh 
mesin.” Dalam realitas mesin itu adalah mesin, menurut Kritik ia 
mempunai suatu kehendak, oleh karena ia tidak beristirahat, demikian 
pula pekerja itu tidak berhenti: Ia ditundukkan pada kehendak yang lain. 

Tetapi semua itu bukan apa-apa. Kritik tidak bisa puas dengan “partai- 
partai massal” di Inggris: ia menciptakan partai-partai baru, termasuk 



G | Karl Marx 5 Fradarick Engels 

sebuah “Partai Pabrik,” yang untuknya sejarah boleh berterima-kasih 
padanya. Sebaliknya, ia melempar para manufaktur dan kaum pekerja 
pabrik menjadi satu tumpukan padat - buat apa mengurusi rincian- 
rincian seperti itu! - dan mendekretkan bahwa kaum buruh pabrik 
menolak menyumbang pada Liga Anti-Undang-undang-Gandum bukan 
karena beriktikad tidak baik atau mendukung Chartisme, sebagaimana 
ditegaskan oleh para pemilik-pabrik yang tolol itu, tetapi semata-mata 
karena mereka itu miskin. Ia lebih lanjut mendekretkan bahwa dengan 
pencabutan Undang-undang Gandum Inggris, maka kaum pekerja 
agrikultur akan harus bertahan dengan suatu penurunan upah-upah, 
namun, akan hal itu, kita mesti secara patuh menjaga agar kelas yang 
terpuruk itu tidak dapat dirampas se-penny lagi tanpa resiko akan mutlak 
kelaparan. Ia mendekretkan bahwa hari-kerja di pabrik-pabrik Inggris 
adalah “enam-belas” jam, walaupun sebuah undang-undang Kritis 
Inggris yang pandir telah menetapkan suatu maksimum (hari-kerja) dua- 
belas jam. Ia mendekretkan bahwa Inggris mesti menjadi sebuah pabrik 
raksasa bagi dunia, sekalipun orang-orang Amerika, Jerman dan Belgia 
yang massal secara tidak-Kritis merusak pasar demi pasar bagi orang- 
orang Inggris melalui persaingan.Yang terakhir, ia mendekretkan bahwa 
kelas-kelas bermilik maupun yang tidak-bermilik di Inggris menyadari 
akan “pemusatan kekayaan” dan akibat-akibatnya bagi kelas-kelas 
pekerja, walaupun kaum Chartis yang bodoh itu berpikir mereka sangat 
sadar akan mereka itu, kaum Sosialis menegaskan bahwa mereka telah 
lama berselang secara terperinci menguraikan akibat-akibat itu, dan 
kaum Tory dan Whig seperti Carlyle, Alison dan Gaskell telah 
membuktikan pengetahuan mereka di dalam buku-buku mereka. 

Kritik mendekretkan bahwa Undang-undang Sepuluh Jam Lord 
Asley 1, adalah sebuah tindakan juste milieu yang setengah-hati dan Lord 
Ashley sendiri “sebuah gambaran sejati dari aksi konstitusional,” 
sedangkan para pemilik-pabrik, kaum Chartis, para pemilik-estate - 
singkatnya semua kemassalan Inggris - sejauh ini telah menganggap 
tindakan ini sebagai suatu pernyataan, memang mungkin yang paling 
lunak, dari suatu azas yang betul-betul radikal, karena ia akan 
menebaskan mata-kapak pada akar perdagangan luar-negeri dan dengan 
begitu pada akar sistem pabrik dan bahkan akan membelahnya hingga 
dalam sekali. Kritik Kritis lebih mengetahui akan hal itu. Ia mengetahui 



Keluarga Suci | 7 

bahwa masalah sepuluh-jam itu telah didiskusikan di depan sebuah 
komisi Majelis Rendah, sekalipun surat-surat kabar yang tidak-Kritis 
“mencoba” membuat kita percaya bahwa “komisi” itu adalah “Majelis 
Rendah itu sendiri, sebuah komisi dari seluruh Majelis tetapi Kritik 
perlu menyingkirkan keeksentrikan Konstitusi Inggris itu. 

Kritik Kritis, yang sendiri “melahirkan lawannya,” “ketololan massa,” 
juga memproduksi ketololan Sir James Graham: dengan suatu 
pemahaman Kritis akan bahasa Inggris, ia menaroh kata-kata ke dalam 
mulutnya, yang tidak pernah diucapkan sang Menteri Dalam Negeri 
yang tidak-Kritis, sekedar untuk memperkenankan kearifan Kritis 
bersinar lebih cemerlang dalam perbandingan dengan ketololannya. 
Graham, menurut Kritik, mengatakan bahwa mesin-mesin di pabrik- 
pabrik menjadi aus dalam waktu kurang-lebih dua-belas tahun, tak-peduli 
apakah mereka bekerja sepuluh jam atau dua-belas jam sehari, dan bahwa 
oleh karenanya sebuah undang-undang sepuluh-jam kerja tidak akan 
memungkinkan kaum kapitalis mereproduksi dalam dua-belas tahun 
melalui pekerjaan mesin-mesin mereka modal yang dikeluarkan 
untuknya dalam waktu itu. Kritik membuktikan bahwa ia telah 
meletakkan sebuah kesimpulan palsu di dalam mulut Sir James Gra- 
ham, karena sebuah mesin yang bekerja satu-per-enam waktu lebih 
sedikit setiap harinya dengan sendirinya akan tetap lebih lama dalam 
penggunaannya. 

Betapa pun tepatnya pengamatan Kritik Kritis ini terhadap 
kesimpulannya sendiri yang palsu, mesti, sebaliknya, diakui bahwa Sir 
James Graham telah mengatakan bahwa di bawah suatu undang-undang 
sepuluh-jam kerja, mesin itu akan harus bekerja lebih cepat lagi karena 
waktu kerjanya dikurangi (Kritik sendiri mengutip hal ini dalam No.VIII, 
hal. 32) dan bahwa dalam kasus itu waktu pengausan akan sama - dua- 
belas tahun. Ini mesti lebih diakui lagi karena pengakuan itu 
menyumbang pada kejayaan dan pemuliaan Kridk; karena hanya Kritik 
yang membuat kesimpulan palsu itu dan kemudian menyangkalnya. 
Kritik adalah sama bermurah-hatinya terhadap Lord John Russel, yang 
dikaitkannya pada keinginan untuk mengubah sistem negara dan sistem 
pemilihan.Dari sini kita mesti menyimpulkan bahwa Kritik mempunyai 
suatu dorongan yang tidak-lazim kuatnya untuk memproduksi ketololan- 
ketololan ataupun bahwa Lord John Russel telah menjadi seorang 



8 | Karl Marx 8 Fradarick Engels 

pengritik Kritis di dalam waktu seminggu yang lalu. 

Tetapi Kritik tidak sungguh-sungguh menjadi bagus sekali dalam 
pembuatan ketololan-ketololannya sampai ia menemukan bahwa kaum 
buruh Inggris -yang pada bulan April dan Mei mengadakan rapat demi 
rapat, menyustm petisi demi petisi, dan semuanya untuk Undang-undang 
Sepuluh-Jam; yang memperbhatkan lebih banyak agitasi naik-turun 
distrik pabrik daripada dalam dua tahun sebe-lumnya. - bahwa kaum 
buruh itu hanya memberi “perhatian parsial ’ pada masalah ini. sekalipun 
terbukti bahwa “pembuatan undang-undang yang mempersingkat hari 
kerja telah juga menjadi perhatian mereka.” Kritik sangat bagus sekali 
ketika ia akhirnya membuat penemuan besar, yang menakjubkan, yang 
tiada-duanya bahwa “bantuan yang rupanya lebih langsung dari 
pencabutan Undang-undang Gandum menyerap bagian terbesar dari 
keinginan-keinginan kaum buruh dan akan tetap seperti itu sampai 
reabsasi yang tidak meragukan lagi dari keinginan-keinginan itu secara 
praktis membuktikan kesia-siaan pencabutan itu” - membuktikannya 
pada kaum buruh yang menyeret para agitator Liga Anti-Undang-undang 
Gandum turun dari mimbar pada setiap rapat umum, yang telah 
mengaturnya sedemikian rupa sehingga Liga Anti-Undang-undang 
Gandum tidak berani lagi mengadakan suatu rapat umum di kota industri 
mana pun, selama perdebatan Undang-undang Sepuluh-Jam - yang dalam 
urusan-urusan serupa sebelumnya hampir selalu mendapatkan dukungan 
kaum Tory. Kritik juga hebat ketika ia menemukan bahwa “kaum buruh 
masih membiarkan diri mereka dipikat oleh janji-janji besar gerakan 
Chartis,” yang tidak lain dan tidak bukan hanya pernyataan pobtik dari 
pendapat umum di kalangan kaum buruh; ketika ia menyadari, dalam 
lubuk Roh Mutlaknmya, bahwa “kedua kelompok partai,” satu yang 
pobtik dan yang dari para pemibk tanah dan penggibngan, “tidak lagi” 
melebur atau ingin sabng mebputi satu-sama-lainnya. Sejauh ini tidak 
diketahui bahwa kelompok partai para pemibk tanah dan penggibngan, 
dan hak-hak persamaan pobtik masing-masing (dengan pengecuaban 
beberapa kawan sebaya) adalah begitu komprehensif sehingga ia 
sepenuhnya identik dengan kelompok-kelompok partai politik, tidak 
dengan pemyataan mereka yang paling konsisten, puncak mereka. Kritik 
bagus sekali ketika mengesankan bahwa kaum Liga Anti-Undang- 
undang Gandum tidak mengetahui bahwa, caeteris paribus, suatu 



Keluarga Suci | 9 

penurunan dalam harga roti mesti disusul oleh suatu penurunan dalam 
upah-upah, sehingga semua itu akan tetap seperti keadaan sebelumnya; 
sedangkan orang-orang ini mengharapkan bahwa, katakanlah terjadi 
suatu penurunan dalam upah-upah, dan sebagai akibatnya upah-upah 
akan dipertahankan sedikit lebih tinggi dalam perbandingan dengan 
harga roti sebagaimana adanya sekarang. 

Dengan bebas menciptakan lawannya -omong-kosong- dan bergerak 
dalam pesona artistik, Kritik, yang hanya dua tahun berselang 
meneriakkan “Kritik berbahasa Jerman, Teologi berbahasa Latin!” 4 kini 
telah belajar bahasa Inggris dan menyebutkan para pemilik estate/tanah, 
Langeigener, para pemilik pabrik Miihleigner, dan kaum buruh Hande. 
Gantinya Einmischung, ia mengatakan “campur-tangan”; dan dalam 
kemurahan-hatinya yang tak-terbatas akan bahasa Inggris, yang 
digembungkan dengan soliditas penuh dosa, ia merendahkan dirinya 
untuk memperbaikinya dengan menyingkirkan pedantisme dengan mana 
orang Inggris menempatkan gelar Sir di depan nama “kristiani” dari 
para ksatria dan baronet, dan di mana massa mengatakan Sir James Gra- 
ham ia mengatakan Sir Graham. 

Bahwa Kritik mereformasi sejarah Inggris dan bahasa Inggris keluar 
dari “azas” dan tidak dari “kesemberonoan,” sebentar lagi akan dibuktikan 
dengan “ketuntasan dengan mana ia memperlakukan sejarah Herr 
Neuwerk.” 



I II III 

I\ETINUS/1N l\EITII\ I I 11IV 

ilil 

l\CITII\ I I 11IN DALAM LTLSCN LTLL J. 
(JLNGNITZ?) 5 

Kritik tidak dapat mengabaikan perselisihan Herr Nauwerkyang luar- 
biasa pentingnya dengan Fakultas Filsafat Berlin. Ia telah mempunyai 
pengalaman-pengalaman serupa dan mesti memakai nasib Herr 
Nauwerk sebagai latar-belakang untuk menempatkan “pemecatannya 
sendiri dari Bonn 6 dalam relief lebih tajam. Terbiasa memandang 
Perkara Bonn sebagai peristiwa abad itu, dan sesudah menulis Philoso- 
phy of the Deposition of Criticism, Kritik dapat diharap untuk 
memberikan suatu konstruksi filosofi yang sama terperinci pada 
bentrokan Berlin itu. Secara a priori telah dibuktikan bahwa segala 
sesuatu mesti terjadi secara itu dan tidak secara lain. Ia membuktikan: 

1. Mengapa Fakultas Filsafat mesti bertubrukan dengan seorang 
filsuf negara dan tidak dengan seorang ahli logika atau ahli 
metafisika; 

2. Mengapa tubrukan itu tidak setajam dan menentukan seperti 
konflik Kritik dengan teologi di Bonn; 

3. Mengapa tubrukan itu, dikatakan secara selayaknya, adalah suatu 
urusan yang tolol, karena Kritik telah menghabiskan semua 
kemungkinan azas dan mengonsentrasikan seluruh isinya dalam 
tubrukan Bonn itu, sehingga tiada yang tersisa bagi sejarah dunia 
kecuali menjadi plagiaris/tukang jiplaknya Kritik; 

4. Mengapa Fakultas Filsafat menganggap serangan-serangan 
terhadap karya-karya Herr Nauwerk sebagai serangan-serangan 
terhadap Fakultas itu sendiri; 

5. Mengapa Herr N. tidak bisa berbuat lain kecuali mengundurkan 
diri atas kemauannya sendiri; 

6. Mengapa fakultas mesti melakukan pembelaan bagi Herr N. 
kalau ia tidak mau mengingkari diri sendiri; 

7. Mengapa “perpecahan internal dalam Fakultas itu mesti 


I 10 l 



Keluarga Suci | 

dikemukakan sedemikian rupa” sehingga Fakultas menyatakan 
Herr N maupun pemerintah, masing-masing dan bersama-sama 
benar dan salah sekaligus; 

8. Mengapa Fakultas tidak menemukan alasan dalam karya N. 
untuk memecatnya; 

9. Dalam kaitan apa kesamar-samaran seluruh keputusan itu 
bersifat kondisional; 

10. Mengapa Fakultas “menganggap dirinya (!) berhak (!) sebagai 
suatu otoritas ilmiah (!) melakukan suatu penyelidikan yang 
tuntas atas kasus itu”; dan akhirnya, 

11. Mengapa, betapa pun, Fakultas tidak akan menulis dengan gaya 
llerrN. 

Kritik menyelesaikan masalah-masalah penting ini dengan ketuntasan 
yang langka dalam empat halaman, menunjukkan dengan logika Hegel 
mengapa segala sesuatunya mesti terjadi seperti itu dan tiada dewa yang 
dapat mencegahnya. Di tempat lain Kritik mengatakan bahwa tidak 
setunggal pun kurun dalam sejarah telah dipahami; kerendahan-hati 
mencegahnya berkata bahwa ia sepenuhnya memahami tubrukannya 
sendiri dan tubrukan Nauwerk, yang, sekalipun keduanya itu bukan 
kurun-kurun zaman, tampak bagi Kritik sebagai “membuat sejarah.” 

“Setelah” menghapus aspek ketuntasan dalam dirinya sendiri, Kritik 
Kritis menjadi “ketenangan pengetahuan.” 



I II IV 

KEITIK KMTIS SEEACAI EETENANG/iN 

I I S( l I AI I 1N 1111 

EEITIE EEITIS D/1T/1H DTDSCN DTDD CDG/ID 

I) Flora Tristan: UnionOuyriere 1 

Kaum Sosialis Perancis tetap berpendapat bahwa pekerja membuat 
segala-sesuatu, memproduksi segala-sesuatu dan namun begitu tidak 
mempunyai hak-hak, tidak memiliki apa-apa, singkat kata, sama sekali 
tidak mempunyai apa-apa. Kritik Kritis menjawab dalam kata-kata Herr 
Edgar, yaitu personifikasi “ketenangan pengetahuan: Untuk dapat 
menciptakan segala sesuatu,diperlukan suatu kesadaran yang lebih kuat 
daripada kesadaran pekerja; hanya kebalikan dari dalil di atas yang akan 
benar: pekerja tidak membuat apa-apa, oleh karenanya ia tidak 
mempunyai apa-apa; tetapi sebab mengapa ia tidak membuat sesuatu 
adalah bahwa pekerjaannya selalu individual, dengan mempunyai 
sebagai obyek kebutuhan-kebutuhannya yang paling pribadi, dan 
pekerjaan setiap harinya.” 

Di sini Kritik mencapai suatu ketinggian abstraksi di mana ia hanya 
memandang ciptaan-ciptaan pikiran-pikirannya sendiri dan keumuman- 
keumuman yang berkontradiksi dengan semua realitas sebagai “sesuatu,” 
bahkan sebagai “segala sesuatu.” Pekerja tidak menciptakan apapun 
karena ia hanya mencipta “individual,” yaitu obyek-obyek yang dapat 
dilihat, dirasa, yang tidak-ber’roh’ dan tidak-Kritis, yang rupanya 
membikin ngeri Kritik mumi/sejati. Segala-sesuatu yang nyata dan hidup 
adalah tidak-Kritis, padat, dan karenanya “bukan apa-apa/ketiadaan”; 
hanya ciptaan-ciptaan yang ideal, yang fantastik dari Kritik Kritis adalah 
“segala-segalanya.” 

Pekerja tidak menciptakan apa pun, karena pekerjaannya tetap indi- 
vidual, yang hanya mempunyai kebutuhan-kebutuhan indivi-dualnya 
sebagai obyeknya, yaitu, karena dalam sistem dunia sekarang cabang- 
cabang kerja yang secara individual saling-berkaitan dipisahkan dari, 
dan bahkan berlawanan satu-sama-lainnya, sing-katnya, karena kerja 
“tidak terorganisasi.” Dalil Kritik sendiri, jika diartikan dalam satu- 

I 12 I 



Keluarga Suci | 13 

satunya pengertian yang masuk akal yang dapat dimilikinya, menuntut 
pengorganisasian kerja. Flora Tristan, dalam sebuah penilaian mengenai 
karya siapa dalil besar ini tampil, mengajukan tuntutan serupa dan 
diperlakukan sebagai “bajingan ( canaille )” karena keangkaraannya dalam 
mengantisipasi Kritik Kritis. Betapa pun, dalil bahwa pekerja tidak 
menciptakan sesuatu apapun adalah kegilaan mutlak - kecuali dalam 
arti bahwa pekerja “individual” tidak memproduksi sesuatu “seutuhnya,” 
yang adalah pengulangan kata tanpa menambah kejelasan (tautologi) 
Kritik Kritis tidak menciptakan sesuatu apapun, pekerja menciptakan 
segalanya; dan sedemikian rupa sehingga bahkan ciptaan-ciptaan 
spiritualnya mempermalukan keseluruhan Kritik; kaum buruh Inggris 
dan Perancis memberikan bukti akan hal ini. Pekerja bahkan menciptakan 
“manusia”; sang pengritik tidak akan pernah menjadi sesuatu kecuali 
sub-manusia ( Unmensch ), tetapi di lain pihak ia akan mendapatkan 
kepuasan karena menjadi seorang pengritik Kritis. 

"Flora Tristan adalali sabuali cantDh dari dagmatisma faminin yang masti mampunyai sabuah 
fcrmula dan mambangun itu dari katEgDri-katEgari dari apa yang ada." 

Kritik tidak berbuat lain kecuali membangun formula-formula dari 
kategori-kategori dari apa yang ada, untuk tepatnya, dari filsafat 
Hegelian yang ada dan aspirasi-aspirasi sosial yang ada. Formula-for- 
mula, semata-mata hanya formula-formula. Dan sekalipun dengan semua 
maki-makiannya terhadap dogmatisme, ia mengutuk diri sendiri karena 
dogmatisme, dan bahkan dogmatisme feminin. Ia adalah dan tetap 
seorang wanita tua , yang layu, menjadi janda filsafat Hegelian, yang 
melukis dan menghias abstraksi tubufmya yang berkerut dan menjijikkan 
dan mengerling ke seluruh Jerman mencari-carikan seorang peminang. 

2) Beraud tentang Prostitusi 

Herr Edgar, beriba mengenai masalah-masalah sosial, turut-campur 
juga dalam Hubungan-hubungan Prostitusi (No.V, hal. 26). 

Ia mengritik buku Beraud, Komisaris Polisi Paris, tentang prostitusi 
karena ia risau mengenai titik-pandang dari mana Beraud memandang 
sikap para pelacur terhadap masyarakat. Ketenangan Pengetahuan 
terperanjat melihat bahwa seorang polisi mengadopsi titik-pandang dari 
kepolisian, dan menegaskan pada massa bahwa titik-pandang itu salah 



14 | Karl Marx & FrEderick Engels 

sekali. Namun ia tidak mengungkapkan titik-pandangnya sendiri. Sudah 
tentu tidak! Ketika Kritik bermain-main dengan para pelacur, ia tidak 
dapat diharapkan melakukan itu di depan umum. 

3) Cinta 

Untuk melengkapi transformasinya menjadi ketenangan pengetahuan 
Kritik Kritis mesti terlebih dahulu berusaha membuang cinta. Cinta 
adalah suatu nafsu, dan tiada yang lebih berbahaya bagi ketenangan 
pengetahuan daripada nafsu. Itulah sebabnya mengapa, berbicara tentang 
novel-novel Madame von Palzow, yang, ia meyakinkan kita, telah 
dipelajarinya secara tuntas. Herr Edgar terheran-heran dengan kekanak- 
kanakan seperti yang disebutcinta itu. Itu sepenuhnya mengerikan dan 
dibenci dan membuat Kritik Kritis geram, mengaduk empedunya dan 
nyaris membuatnya gila. 

"Cinta.adalah dEwi yang kEjam, dan, SEpErti SEmua dEwa, ingin mEnaklukkan kasEluruhan 

manusia; ia tidak puas sabElum ia mEnyaralikan padanya tidak lianya rahnya, tEtapi diri fisiknya 
SEndiri. Msmuja cinta adalafi psndEritaan, puncaknya adalafi pEngarbanan diri, bunuh-diri." 

Untuk mengubah cinta menjadi Moloch, inkamasi ibbs, Herr Edgar 
terlebih dulu mengubahnya menjadi dewi. Ketika cinta telah menjadi 
dewi, yaitu sesuatu yang teologi, ia dengan sendiri sebuah obyek kritik 
teologi; lagi pula, kita mengetahui bahwa dewa dan ibbs tidak jauh 
satu-sama-lainnya.Herr Edgar mengubah cinta menjadi suatu dewi, suatu 
dewi kejam bahkan, dengan mengubah manusia yangmenyintai, cinta 
manusia, menjadi manusia cinta; dengan membuat cinta menjadi sesuatu 
yang tersendiri, sesuatu yang terpisah dari manusia dan seperti itu 
diberkati dengan keberadaan yang bebas. Dengan proses sederhana ini, 
dengan mengubah predikat menjadi subyek, semua atribut dan 
manifestasi sifat manusia dapat secara Kritis ditransformasi menjadi 
kebabkannya ( Unwesen ) dan pengasingan-pengasingan ( keterasingan- 
keterasingan). Demikian, misalnya, Kritik Kritis membuat dari kritik, 
sebagai suatu predikat dan aktivitas manusia, suatu obyek tersendiri/ 
terpisah, kritik merujuk dirinya pada dirinya sendiri dan karenanya 
“Kritik Kritis”: suatu Moloch, yang pemujaannya terdiri atas 
pengorbanan-diri dan bunuh-diri manusia, dan khususnya 
“kemampuannya untuk berpikir.” 





Keluarga Suci | 15 

“Obyek, ketenangan pengetahuan” berseru, “obyek adalah ungkapan 
yang tepat, karena yang terkasih penting bagi sang kekasih (tidak ada 
yang feminin) hanya sebagai obyek eksternal ini dari emosi rohnya, 
sebagai obyek di mana ia ingin memuaskan perasaan egoistiknya.” 

“Obyek!” Mengerikan! Tidak ada yang lebih terkutuk, lebih duniawi, 
lebih solid daripada suatu “obyek” - hancurkan obyek! Bagaimana 
subyektivitas mutlak, actus purus itu, Kritik “sejati,” tidak bisa melihat 
dalam cinta bete noire, 8 penjelmaan Syaitan itu, dalam cinta, yang 
pertama-tama sungguh-sungguh mengajarkan pada manusia untuk 
percaya akan dunia obyektif di luar dirinya, yang tidak hanya menjadikan 
manusia sebuah obyek, tetapi obyek itu seorang manusia! 

Cinta, demikian ketenangan pengetahuan melanjutkan, di samping 
dirinya, bahkan tidak puas dengan mengubah manusia menjadi “kategori 
Obyek ” bagi orang lain, ia bahkan menjadikan darinya “suatu obyek 
tertentu,” “obyek nyata,” obyek “ekstemal” kejahatan-individual ini (lihat 
Plienomenologi Hegel tentang kategori-kategori “Ini” dan “Itu,” di mana 
juga ada suatu polemik terhadap kejahatan “Ini”), yang tidak tinggal 
internal, tersembunyi di dalam otak, tetapi secara inderawi 
dimanifestasikan. 

Cinta 

Tidaktianya hidup tarkurung didalam otak. 

Tidak, yang terkasih adalah suatu “obyek inderawi,” dan apabila Kritik 
Kritis akan merendahkan-diri pada pengakuan akan sebuah obyek, maka 
ia sekurang-kurangnya menuntut sebuah obyek “bodoh.” Tetapi cinta 
adalah suatu/seorang materialis yang “tidak-Kritis,” yang “tidak- 
kristiani.” 

Ahimya, cinta bahkan menjadikan seorang manusia “obyek ekstemal 
dari emosi roh” dari seorang lain, obyek di mana perasaan “egoistis” 
dari orang lain itu menemukan kepuasannya, suatu perasaan “egoistis” 
karena ia “mencari hakekat dirinya sendiri” dalam orang lain itu, dan 
itu tidak seharusnya. Kritik Kritis “begitu bebasnya” dari semua “egoisme” 
sehingga untuknya seluruh jajaran hakekat manusia dihabiskan oleh 
dirinya sendiri. 

Herr Edgar dengan sendirinya tidak memberitahukan kepada kita 
dengan cara bagaimana yang terkasih itu berbeda dari lain-lain “obyek 



IG | Karl Marx & FrEderick Engels 

eksternal dari emosi roh di mana perasaan-perasaan egoistis manusia 
itu menemukan kepuasannya.” Obyek cinta yang paling mendalam, 
sensitif, yang paling ekspresif tidak berarti apapun bagi ketenangan 
pengetahuan kecuab formula abstrak: “obyek eksternal emosi dari roh 
ini,” sesuatu sebagaimana komet tidak berarti apa-apa bagi filsuf alam 
yang spekulatif kecuab “negativitas.” Dengan menjadikan manusia obyek 
eksternal dari emosi roh, manusia seungguhnya mengaitkan “arti- 
penting” padanya. Kritik Kritis sendiri mengakui tetapi hanya “arti- 
penting obyektif,” boleh dikata, sedangkan arti-penting yang dikaitkan 
Kritik pada obyek-obyek tidak lain dan tidak bukan adalah yang 
dikaitkannya pada dirinya sendiri. Karena itu arti-penting ini tidak 
terletak di dalam “mahluk eksternal yang jahat,” tetapi di dalam kedadaan 
obyek yang secara kritis penting. 

Jika ketenangan pengetahuan tidak mempunyai “obyek” dalam 
manusia, ia sebabknya mempunyai suatu “maksud” dalam kemanusiaan. 
Cinta Kritis “di atas segala-galanya yalah untuk tidak melupakan 
“maksud” di babk personalitas, karena maksud itu tidak lain dan tidak 
bukan adalah maksud kemanusiaan.” Cinta tidak-Kritis tidak 
memisahkan kemanusiaan dari manusia personal, manusia individual. 

"Cinta itu SEndiri, sebagai suatu nafsu atstrak, yang datang Gntah dari mana dan pErgi Gntah kE 
mana.tidak berkemampLian akan suatu pediatian bagi perkembangan internal" 

Di mata ketenangan pengetahuan, cinta itu suatu nafsu abstrak 
menurut terminologi spekulatif di mana yang konkrit disebut abstrak 
dan yang abstrak disebut konkrit. 

Gadis itu tidak dilahirkan di lembah itu, 

Dari mana datangnya tak senrang pun tahu. 

Tak lama kenangan akan dirinya berlambat-lambat, 

Ketika ia mengucapkan selamat tinggal . 9 

Bagi abstraksi, cinta adalah gadis dari luar-negeri, yang tidak 
mempunyai paspor dialektis dan oleh karenanya diusir dari negeri itu 
oleh polisi Kritis. 

Gairah cinta tidak mempunyai perhatian apapun akan perkembangan 
internal karena itu tidak dapat dibangun a priori, karena 
perkembangannya adalah sesuatu yang nyata isi metode yang 
dianimasikan adalah sekali-gus awal dari suatu kaitan baru (yang terjadi 



Keluarga Suci | 17 

dalam alam panca-indera dan di antara individu-indvidu nyata. 
Kepentingan utama dari konstruksi spekulatif, sebaliknnya, adalah “Dari 
Mana” dan “Ke Mana.” “Dari Mana” adalah “keharusan akan sebuah 
konsep, buktinya dan deduksinya” (Hegel). “Ke Mana” itu adalah 
ketetapan-hati “dengan mana setiap kaitan dari gerak spekulatif sirkular, 
sebagai isi metode yang dianimasikan, adalah sekaligus awal dari sebuah 
kaitan baru” (Hegel). 01eh karenanya, hanya apabila “Dari Mana”-nya 
dan “Ke Mana”-nya dapat dikonstruksi a priori, barulah cinta layak 
mendapatkan “perhatian” kritik spekulatif. 

Di sini Kritik Kritis tidak hanya menentang cinta saja, tetapi terhadap 
segala sesuatu yang hidup, segala sesuatu yang bersifat seketika, setiap 
pengalaman inderawi, setiap dan semua pengalaman “nyata” yang “Dari 
Mana” dan “Ke Mana”-nya tidak diketahui sebelumnya. 

Dengan mengatasi cinta, Herr Edgar telah sepenuhnya “menandaskan” 
dirinya sebagai “ketenangan pengetahuan.” Dengan perlakuannya 
terhadap Proudhon, ia kini dapat memperlihatkan kepandaian besar 
dalam pengetahuan, yang “obyeknya” tidak lagi “obyek eksternal ini,” 
dan suatu “kekurangan akan cinta” yang lebih besar bagi bahasa Perancis. 

4. PrDudhDn 

Bukan Proudhon sendiri, tetapi “ titik-pandang Proudhon” yang, 
demikian Kritik Kritis memberitahukan, yang menulis Qu’est-ce que 
la propriete ? 10 

"Aku mEmulai pemaparanku mEngEnai titik-pandang Praudhan dEngan mangkaraktErisasi (titik- 
pandangnya) karyanya, What isPraperty {hpakah Hak-milikitu?)?" 

Karena hanya karya-karya dari titik-pandang Kritis yang mempunyai 
suatu karakter/watak mereka sendiri, maka karakter Kritis mesti mulai 
dengan memberikan karakter/watak pada karya Proudhon. Herr Edgar 
memberikan pada karya ini suatu karakter dengan menerjemahkannya. 

Ia dengan sendirinya memberikan suatu karakter buruk padanya, karena 
ia mengubahnya menjadi sebuah “obyek dari Kritik. 

Karya Proudhon oleh karenanya dijadikan sasaran suatu serangan 
rangkap oleh Herr Edgar - sebuah serangan yang “tidak dinyatakan” 
dalam terjemahan karakterisasinya dan sebuah serangan “yang 
dinyatakan” di dalam komentar-komentar Kritisnya. Kita akan melihat 



18 | Karl Marx & FrEderick Engels 

bahwa Herr Edgar lebih menghancurkan manakala ia menerjemahkan 
daripada ketika ia berkomentar. 

Terjemahan Karakterisasi No. 1 

“Aku tidak ingin” (demikian Proudhon yang diterjemahkan secara 
Kritis berkata) “memberi sesuatu sistem dari yang baru; yang aku 
maukan hanyalah penghapusan privilese (hak istimewa), peng-hapusan 

perbudakan. Keadilan, tidak lain kecuali keadilan, itulah yang 

kupikirkan.” 

Proudhon yang dikarakterisasi membatasi dirinya pada berkeinginan 
dan berpikir, karena iktikad baik dan berpikir tidak-ilmiah merupakan 
atribut-atribut karakteristik dari massa yang tidak-Kritis. Proudhon yang 
dikarakterisasi memperlihatkan suatu kepatuhan yang menjadi massa 
dan menundukkan yang ia inginkan pada yang tidak diinginkannya. Ia 
tidak bemaksud memberikan sebuah sistem dari yang baru; ia 
mengingnkan yang kurang dari itu, ia bahkan tidak menginginkan apapun 
kecuali penghapusan pmdlese, dsb. Di samping kepatuhan Kritis dari 
kehendak dirinya, tiada kepatuhan Kritis pada kehendak dirinya, kata- 
katanya yang pabng pertama ditandai oleh suatu kekurangan logika yang 
karakteristik. Seorang penulis yang memulai bukunya dengan 
mengatakan bahwa dirinya tidak ingin memberikan sesuatu sistem pada 
yang baru, semestinya memberi-tahukan pada kita apa yang ingin ia 
berikan: apakah sesuatu yang lama yang disistematiskan atau sesuatu 
yang baru yang tidak-disistematiskan. Tetapi adakah Proudhon yang 
dikarakterisasi itu, yang tidak ingin “memberikan” sesuatu sistem dari 
yang baru, ingin memberikan penghapusan privilese? Tidak. Ia hanya 
meng-ingin-kannya.. 

Proudhon “yang sesungguhnya” mengatakan: “je ne fais pas de 
systeme; je demande la fin du privilege,” etc. (“Aku tidak membuat sistem 
apapun; aku menuntut diakhirinya privilese, dst.”) Ini berarti bahwa 
Proudhon yang sebenarnya menyatakan bahwa dirinya tidak mengejar 
sesuatu tujuan yang abstrak-ilmiah, tetapi mengajukan tuntutan-tuntutan 
langsung yang praktis pada masyarakat. Dan tuntutan yang diajukannya 
itu bukan tuntutan sewenang-wenang. Tuntutan itu dimotivasi dan 
dibenarkan oleh seluruh argumentasinya dan merupakan ikhtisar 
argumentasi itu: untuk “justice, rien que justice; tel est le resume de 




Keluarga Suci | 19 

mon discours” (“keadilan, tidak lain kecuali keadilan; demikian itulah 
kesimpulan wacanaku”). Dengan “Justice, nothing but justice, that is 
what I mean”-nya itu, Proudhon yang dikarakterisasi menempatkan 
dirinya dalam suatu posisi yang semakin menyukarkan karena yang 
dimaksudkan adalah lebih banyak. Menurut Herr Edgar, misalnya, ia 
“berpikir” bahwa filsafat tidaklah cukup praktis, ia “berpikiran” untuk 
menolak “Charles Comte,” dan sebagainya. 

Proudhon yang Kritis bertanya: “Mestikah manusia itu selalu tidak 
berbahagia?” Dengan kata-kata lain, ia bertanya apakah ketidak- 
bahagiaan merupakan/menjadi nasib moral manusia. Proudhon yang 
sesungguhnya adalah seorang Perancis yang berhati-ringan dan ia 
bertanya apakah ketidak-bahagiaan merupakan suatu keharusan mate- 
rial, suatu “keniscayaan.” ( L’liomme doit-il etre eternellement 
malheureux ?) 

Proudhon yang padat ( massy) berkata: 

"Et, sans m'arrEtar aux axplicatians a toutE fin dES EntrEprEnEurs dE rEformES, accusant dE la 
dEtrassE gEndralE, CEUx-ci la lacfiEte Et I'impEritiE du pDUVDir, CEUX-Ia Ies CDnspiratEurs Et Ies 
EmEutES, d'autrES 1'ignDrancE Et la cnrruptiDn gEnErala" dst." 

Dengan ungkapan a toute En yang merupakan sebuah ungkapan padat 
yang buruk yang tidak terdapat dalam kamus-kamus Jerman yang solid, 
Proudhon yang Kritis dengan sendirinya mengabaikan definisi 
“penjelasan-penjelasan” yang lebih cermat ini. Istilah ini diambil dari 
jurisprudensi Perancis yang padat, dan explications a toute fin berarti 
penjelasan-penjelasan yang menghindari setiap keberatan. 

Proudlion yang Kritis menyerang “para reformis,” sebuah partai 12 
kaum Sosialis Perancis; Proudhon yang padat menyerang para pemrakarsa 
reform-reform. Proudhon yang padat membedakan berbagai kelas para 
“pengusaha reform.” Yang ini, ( ceux-ci ) mengatakan “satu hal,” yang 
itu, ( ceux-la ) mengatakan hal lain, yang lain-lain ( d’autres ) “yang ketiga.” 
Proudhon yang Kritis, sebaliknya, membuat “para reformis yang sama 
itu “sekarang menuduh yang satu, lalu yang lain, kemudian yang ketiga,” 
yang betapapun merupakan bukti dari ketidak-tetapan mereka. Proudhon 
yang sesungguhnya, yang mengikuti praktek Perancis yang solid, 
berbicara tentang “para konspirator dan kaum pemberontak,” yaitu, 
mula-mula tentang para konspirator dan kemudian tentang aktivitas- 



2D | Karl Marx 5 FrEdarick Engels 

aktivitas mereka, pemberontakan-pemberontakan. Proudhon yang Kritis, 
sebaliknya, menumpuk berbagai kelas kaum reformis jadi satu, 
mengklasifikasi kaum pemberontak dan karenanya mengatakan: para 
konspirator dan “kaum pemberontak.” Proudhon yang solid berbicara 
tentang “ketidak-tahuan/kebodohan” dan “korupsi umum (general cor- 
ruption)” Proudhon yang Kritis mengubah ketidak-tahuan menjadi 
ketololan, korupsi menjadi kebejatan moral, dan akhirnya, sebagai 
seorang pengritik Kritis, membuat ketololan itu umum. Ia sendiri 
memberikan sebuah contoh seketika dengan menempatkan generale 
dalam singular gantinya dalam plural. Ia menulis: ketidak-tahuan dan 
korupsi umum ( l’ignorance etla corruption generale ) untuk “ketololan 
dan kebejatan moralumum” ( generalstupidityand depravity). Menurut 
tata-bahasa Perancis yang tidak-Kritis, ini mestinya: l’ignorance etla 
corruption generales. 

Proudhon yang dikarakterisasi, yang berbicara dan berpikir lain 
daripada Proudhon yang padat, tidak-bisa-tidak menjalani berbagai 
“proses pendidikan.” Ia “mempertanyakan para sarjana ilmu- 
pengetahuan, membaca ratusan jilid buku filsafat dan hukum, dsb. dan 
akhirnya” ia “menyadari bahwa kita masih belum menangkap arti dari 
kata-kata Keadilan, Persamaan, Kemerdekaan.” Proudhon yang 
sesungguhnya mengira bahwa ia telah menyadari “pada awalnya, (je 
crus d’abord reconnaitre) yang disadari oleh Proudhon yang Kritis pada 
akbimya.” Pengubahan Kritis d’abord (pada awalnya) menjadi enfin (pada 
akhirnya) adalah perlu karena massa tidak boleh berpikir bahwa ia 
menyadari sesuatu “pada awalnya.” Proudhon yang padat secara 
gamblang sekali menjelaskan betapa dirinya terbengong-bengong dengan 
hasil studinya yang tidak-disangka-sangka itu dan sangat ragu-ragu 
mengenainya. Tetapi ia memutuskan untuk melakukan suatu 
“pembuktian terbalik” dan bertanya pada dirinya sendiri: “Mungkinkah 
umat-manusia telah begitu lama dan begitu universal salah dalam 
penerapan azas-azas moral?Bagaimana dan mengapa kesalahan itu?” Dsb. 
Ia membuat ketepatan pengamatannya bergantung pada pemecahan 
pertanyaan-pertanyaan ini. Ia mendapatkan bahwa dalam moral, seperti 
dalam semua cabang lainnya dari pengetahuan, kesalahan-kesalahan 
“adalah derajat-derajat ilmu-pengetahuan.” Secara sebaliknya, Proudhon 
yang Kritis seketika mempercayai kesan pertama yang ditimbulkan oleh 



Keluarga Suci | 21 

studi ekonomi-politik, hukum dan studi-studi yang serupa atas dirinya. 
Jelas sekali, massa itu mungkin tidak berlangsung “dengan ketuntasan”; 
ia mesti mengangkat hasil-hasil pertama dari penyelidikan-penye- 
lidikannya ke tingkat kebenaran-kebenaran yang tidak dapat dibantah. 

Ia telah “mencapai kesudahan sebelum ia dimulai, sebelum ia mengukur/ 
membanding diri sendiri dengan lawannya.” Karenanya “tampak” 
kemudian “bahwa ia bahkan belum mulai ketika ia mengira telah 
mencapai kesudahan.” 

01eh karenanya Proudhon yang Kritis meneruskan penalarannya 
dengan cara yang paling tidak berdasar dan membingungkan. 

"PEngEtaliuan kita mEngEnai hukum-hukum mural tidak lEngkap dari awal; karEnanya SElama 
bEbErapa waktu ia dapat msncukupi bagi kEmajuan sasial, tEtapi dalam jangka panjangnya ia akan 
msmbawa kita ks jalan yang salah." 

Proudhon yang Kritis tidak memberikan alasan sedikitpun mengapa 
pengetahuan yang tidak lengkap mengenai hukum-hukum moral dapat 
mencukupi bagi kemajuan sosial bahkan untuk sehari saja. Proudhon 
yang sesungguhnya, setelah menanyakan dirinya sendiri bagaimana dan 
mengapa umat-manusia dapat secara universal dan selama itu demikian 
salahnya, mendapatkan pemecahan bahwa semua kesalahan adalah 
derajat-derajat ilmu-pengetahuan; bahwa penilaian-penilaian kita yang 
paling tidak sempurna mengandung sejumlah kebenaran yang cukup 
bagi sejumlah tertentu induksi dan bagi suatu lingkaran tertentu 
kehidupan praktis, yang di luar jumlah dan lingkaran itu mereka secara 
teori membawa pada yang absurd dan secara praktis membusuk. 
Demikianlah ia berada dalam suatu kedudukan untuk mengatakan bahwa 
bahkan pengetahuan yang tidak-sempurna mengenai hukum-hukum 
moral dapat mencukupi kemajuan sosial untuk suatu waktu lamanya. 

Proudhon yang Kritis mengatakan: 

"BEgitu pEngEtahuan baru mEnjadi pErlu. suatu pErgulatan ganas timbul antara prasangka-prasangka 
lama dan gagasan baru itu." 

Bagaimana dapat timbul suatu pergulatan melawan suatu lawan yang 
masih belum ada? Memang, Proudhon yang Kritis telah memberitahukan 
pada kita, bahwa suatu gagasan baru telah menjadi perlu, tetapi ia tidak 
mengatakan bahwa itu sudah menjadi sebuah kenyataan. 

Proudhon yang padat mengatakan: 



22 | Karl Marx 5 FrEdarick Engels 

“Begitu pengetahuan lebih tinggi telah menjadi tidak bisa tiada, ia 
menjadi ddakpemah ddakada,” maka itu ia memang sudah siap. “Kedka 
itu pergulatan itu dimulai.” 

Proudhon yang Krids menegaskan: “Menjadi nasib manusia untuk 
belajar selangkah demi selangkah,” seakan-akan manusia tidak 
mempunyai suatu nasib yang berbeda sekali, yaitu, bahwa sebagai 
manusia, dan seakan belajar “selangkah demi selangkah” mau tidak mau 
membawanya selangkah lebih jauh.Aku dapat melangkah selangkah demi 
selangkah dan sampai pada titik dari mana aku berangkat. Proudhon 
yang tidak-Kritis berbicara, tidak tentang nasib, tetapi tentang “kondisi” 
bagi manusia untuk belajar tidak “selangkah demi selangkah” ( pas a 
pas ), “tetapi derajat-demi-derajat” ( pardegres ). 

Proudhon yang Kritis berkata pada diri sendiri: 

"Di antara azas-azas yang padanya masyarakat barsandar, tErdapat azas yang tidak dipahami 
masyarakat, yang dirusak aleh kEtidak-tahuan masyarakat dan manjadi SEbab dari samua kabatilan. 
TEtapi, bstapapun, manusia mEngharmati azas m/'dan mEnghEndakinya, karsna bila tidakmaka ia 
tidak akan mampunyai pEngaruh. Nah, azas ini, yang banar dalam ESEnsinyaMapl palsu dalam 
cara kita mEnErimanya... yang manakah itu?" 

Dalam kalimat pertama Proudhon yang Kritis mengatakan bahwa 
azas itu rusak, disalah-pahami oleh masyarakat, karenanya ia tepat pada 
dirinya sendiri. Dalam kalimat kedua ia melakukan pengulangan kata 
tanpa menambah sedikitpun maknanya dengan mengatakan bahwa ia 
itu benar dalam esensinya. Namun begitu ia menyesalkan masyarakat 
karena menghendaki dan menghormati azas ini. Proudhon yang padat, 
sebaliknya, menyesalkan masyarakat bukan karena menghendaki dan 
menghormati azas ini, tetapi azas ini yang dipalsukan oleh ketidak- 
tahuankita (ceprincipe... Tel que notre ignorancel’a fait, esthonore). 

Proudhon yang Kritis menganggap esensi dalam bentuknya yang 
tidak benar itu benar. Proudhon yang padat beranggapan bahwa esensi 
dari azas yang dipalsukan adalah konsepsi kita yang tidak tepat, tetapi 
bahwa itu benar dalam obyeknya (objet), tepat sebagaimana esensi dari 
alkimia dan astrologi adalah imajinasi kita, tetapi obyek-obyeknya - 
gerak benda-benda angkasa dan sifat-sifat kimia benda-benda itu- adalah 
benar. 

Proudhon yang Kritis melanjutkan monolognya: 



Keluarga Suci | 23 

''□byekpEnElitian kita adalah hukum, dEfinisi dari azas susial. Para pulitisi, yaitu, para urang ilmu- 
pEngEtahuan snsial, mErupakan mangsa dari kEkaburan SElEngkapnya; tEtapi karena adanya suatu 
rEalitas pada dasar SEtiap kssalalian, dalam buku-buku mErska akan kita tamukan ksbEnaran, 
yang tElah msrEka bawa kE dalam duniatanpa mEngEtahuinya.” 

Proudhon yang Kritis mempunyai cara penalaran yang paling 
fantastik. Dari kenyataan bahwa para politisi adalah bodoh ia selanjutnya 
mengatakan dengan cara yang paling sewenang-wenang bahwa suatu 
realitas terdapat di dasar setiap kesalahan, yang karenanya semakin tidak 
dapat diragukan karena adanya realitas di dasar setiap kesalahan -dalam 
ujud pengarangnya. Dari kenyataan bahwa suatu realitas terdapat pada 
dasar setiap kesalahan ia selanjutnya menyimpulkan bahwa kebenaran 
dapat ditemukan dalam buku-buku para politisi. Dan akhimya, ia bahkan 
membuat para politisi itu melahirkan kebenaran ini ke dalam dunia. 
Kalau mereka melahirkannya ke dalam dunia, maka kita tidak perlu 
mencari-carinya di dalam buku-buku mereka. 

Proudhon yang padat berkata: “Para politisi tidak bersepakat di antara 
mereka sendiri (ne s’entendentpas); kesalahan mereka oleh karenanya 
mempakan sebuah kesalahan subyektif, yang mempunyai asal-usulnya 
padadirimereka ( doncc’esten euxqu’estl’erreur).” 

Ketidak-sepakatan mereka membuktikan keberat-sebelahan mereka., 
Mereka mengacaukan “pendapat pribadi mereka dengan akal-sehat,” dan 
“karena,” menumt deduksi sebelumnya, “setiap kesalahan mempunyai 
suatu realitas yang sebenarnya sebagai obyek, maka buku-buku mereka 
mesti mengandung kebenaran yang mereka letakkan di sana secara tidak 
sadar -yaitu, dalam buku-buku mereka- tetapi tidak melahirkannya ke 
dalam dunia (dansleurslivres doitse trouverla verite, qu’a leurinsu ils 
y auront mis).” 

Proudhon yang Kritis bertanya pada diri sendiri: “Apakah keadilan, 
apakah esensinya, karaktemya, maknanya?” Seakan-akan ia mempunyai 
sesuatu arti terpisah dari esensi dan karakternya. Proudhon yang tidak- 
Kritis bertanya: “Apakah azasnya, karakternya dan formulanya 
( formule)?” Dalam bahasa Perancis yang padat terdapat suatu perbedaan 
mendasar di antara “formule” dan “ signification (arti-penting).” Dalam 
bahasa Perancis yang Kritis tidak ada. 

Setelah penyelidikannya yang sangat tidak relevan im, Proudhon yang 



24 | Karl Marx & Frederick Engels 

Kritis menguasai dirinya dan berseru: 

"Mari kita barusaha lebih mendekati □byekkita." 

Proudhon yang tidak-Kritis, yang telah sampai pada obyeknya lama 
berselang, mencoba, sebaliknya, memperoleh definisi-definisi yang lebih 
cermat dan positif mengenai obyeknya (d’arriver a quelque chose de 
plus precise et de plus positif). 

Bagi Proudhon yang Kritis, “hukum” adalah suatu “definisi tentang 
apa yang hak/benar,” bagi Proudhon yang tidak-Kritis ia adalah suatu 
statement (declaration) mengenai itu. Proudhon yang tidak-Kritis 
menengkari pandangan bahwa hak dibuat oleh hukum. Tetapi suatu 
“definisi dari hukum” dapat berarti “bahwa hukum itu ditentukan presis 
sebagaimana ia dapat berarti sebagaimana yang didefinisikannya.” 
Proudhon yang Kritis sendiri berbicara tentang definisi azas sosial itu 
dalam pengertian yang tersebut terakhir. Secara kebetulan tidaklah 
pantas bagi Proudhon yang padat untuk membuat perbedaan-perbedaan 
sebagus itu. Mengingat perbedaan-perbedaan antara Proudhon yang 
dikarakterisasi secara Kritis dan Proudhon yang sesungguhnya, tidaklah 
mengherankan bahwa Proudhon no. 1 berusaha “membuktikan” hal-hal 
yang beda sekali daripada Proudhon no. 2. 

Proudhon yang Kritis “berusaha membuktikan dengan pengalaman 
sejarah” bahwa “apabila ide yang kita punyai mengenai apa yang adil 
dan hak telah didefinisikan dengan buruk sekali, apabila itu tidak lengkap 
atau bahkan palsu, terbukti -(ia coba membuktikannya sekalipun 
buktinya)- semua penerapannya dalam perundang-undangan/hukum 
mesti buruk, semua kelembagaan kita mesti tidak sempurna.” 

Proudhon yang padat jauh daripada menginginkan pembuktian dari 
apa yang terbukti. Ia berkata: “Apabila gagasan yang kita punyai 
mengenai apa yang adil dan benar/hak telah didefinisikan dengan buruk, 
apabila itu tidak lengkap atau bahkan palsu, maka sudah terbukti bahwa 
semua aplikasi legislatif (perundang-undangan) kita akan buruk jadinya, 
dst.” 

Lalu, apakah, yang ingin dibuktikan oleh Poudhon yang tidak-Kritis 
itu? 

“Hipotesis,” ia melanjutkan, “mengenai ketidak-wajaran keadilan 
dalam pengertian kita, dan sebagai suatu keharusan akibat dalam 



Keluarga Suci | 25 

perbuatan-perbuatan kita„ akan merupakan suatu kenyataan yang tak- 
terbantahkan jika pendapat-pendapat manusia mengenai konsep keadilan 
dan penerapannya tidak tetap sama: jika pada berbagai kurun-zaman 
mengalami perubahan-perubahan; singkat kata, jika telah ada kemajuan 
dalam gagasan-gagasan.” 

Dan justru ketidak-tetapan itu, perubahan itu, kemajuan itu “adalah 
yang dibuktikan sejarah dengan kesaksian-kesaksian yang paling 
mencolok.” Dan Proudhon yang tidak-Kritis mengutip pembuktian- 
pembuktian mencolok dari sejarah ini. Duplikatnya yang Kritis, yang 
membuktikan suatu proposisi yang sepenuhnya berbeda dengan 
pengalaman sejarah, juga mewakili pengalaman itu dengan suatu cara 
yang berbeda sekali. 

Menurut Proudhon yang sesungguhnya “para arif-bijaksana (les 
sagesj” sudah meramalkan kejatuhan Empirium Romawi; menurut 
Proudhon yang Kritis para filsuf meramalkannya juga. Proudhon yang 
Kritis sudah tentu dapat memandang hanya para filsuf sebagai orang- 
orang bijak. Menurut Proudhon yang sesungguhnya, “kebenaran telah 
ditahbiskan oleh sepuluh abad praktek hukum atau pelaksanaan keadilan 
(cet droits consacres par une justice dix fois seculaire)” ; menurut 
Proudhon yang Kritis, Roma telah “mentasbihkan kebenaran dengan 
sepuluh abad keadilan.” 

Menurut Proudhon no. 1 yang sama, orang-orang Romawi bernalar 
sebagaiberikut: “Roma ... berjaya melalui kebijakan-kebijakannya dan 
dewa-dewanya; reform apapun dalam pemujaan atau semangat publik 
akan merupakan ketololan dan ketidak-senonohan” (menurut Proudhon 
yang Kritis, sacrilege (pelanggaran terhadap halyang dianggap keramat) 
tidak berarti pencemaran ( profanation) atau desakralisasi sesuatu hal 
yang keramat/suci, seperti dalam bahasa Perancis yang padat, melainkan 
hanya pencemaran). “Seandainya ia berkeinginan untuk membebaskan 
rakyat-rakyat, dengan begitu ia akan menolak haknya. Dengan demikian 
kenyataan dan kebenaran ada di pihak Roma.” Proudhon no. 1 
menambahkan. 

Menurut Proudhon yang tidak-Kritis, orang-orang Romawi bernalar 
jauh lebih logis. “Kenyataan” telah lebih didefinisikan: 

“Kaum budak merupakan sumber paling subur dari kekayaannya; 



2G | Karl Marx 5 Frederick Engels 

emansipasi kaum budak akan -oleh karenanya- menjadi 
kehancuran keuangannya.” 

Dan Proudhon yang padat menambahkan, dengan merujuk pada 
“hukum: Klaim Roma dibenarkan oleh hukum bangsa-bangsa ( droit des 
gens). Cara pembuktian hak penaklukan (subjugasi) ini sepenuhnya sesuai 
dengan pandangan Romawi tentang hukum. Lihatlah pandect-pandect 
(keseluruhan hukum sivil) yang padat: juregentium servitas invasit (Fr. 
4.D.I.I.) 13 

Menurut Proudhon yang Kritis, “idolatri, perbudakan dan kelunakan” 
merupakan “dasar kelembagaan Romawi,” dari semua kelembagaannya 
tanpa kecuali. Proudhon yang sesungguhnya mengatakan: “Idolatri dalam 
agama, perbudakan dalam negara, dan epikurisme ( epicurisme dalam 
bahasa biasa Perancis tidak sinonim dengan mollesse, kelunakan ) dalam 
kehidupan privat adalah dasar lembaga-lembaga itu.” Dalam situasi 
Romawi itu “muncul,” kata Proudhon yang mistik, “Kalam Tuhan,” tetapi 
menurut Proudhon yang sungguh-sungguh rasional “seseorang yang 
menyebut dirinya Kalam Tuhan.” Dalam Proudhon yang sesungguhnya 
orang itu menyebut para pendeta “ular berbisa ( viperes )”: Dalam 
Proudhon yang Kritis ia berbicara dengan lebih sopan dan menyebutkan 
mereka “ular ( serpent ).” Dalam yang tersebut terdahulu ia berbicara 
dengan cara Romawi dari “para pengacara [ Advokaten ],” dalam yang 
tersebut terakhir dalam cara Jerman dari “para sarjana hukum 
[Rech tsgelehrte\. ” 

Proudhon yang Kritis menamakan semangat Revolusi Perancis suatu 
semangat kontradiksi dan kemudian menambahkan: “Itu sudah cukup 
untuk menyadari bahwa yang baru yang menggantikan yang lama, pada 
dirinya tidak mempunyai apapun yang metodis dan diperhitungkan.” Ia 
tidak dapat menahan-diri dari mengulang kategori-kategori favorit dari 
Kritik Kritis, yang “tua” dan yang “baru.” Ia tidak dapat menahan-diri 
dari tuntutan yang tidak masuk akal bahwa yang “baru” mesti mempunyai 
“pada dirinya [ an sich ]” sesuatu yang metodis dan diperhitungjkan 
sebagaimana yang dipunyai seseorang, misalnya, suatu noda “pada 
dirinya sendiri ( an sich ).” Proudhon yang sesungguhnya mengatakan: 
“Itu cukup untuk membuktikan bahwa tatanan segala sesuatu yang baru 
yang menggantikan yang lama adalah pada dirinya sendiri (an sich) tanpa 



Keluarga Suci | 27 


metode atau perhitungan.” 

Terbawa oleh kenangan akan Revolusi Perancis, Proudhon yang Kritis 
“merevolusionerkan” bahasa Perancis sedemikian rupa hingga ia 
menerjemahkan une faitphysique 14 dengan a fact ofphysics, dan un fait 
intellectuel 15 dengan a fact of the intellect. 

Dengan revolusi dalam bahasa Perancis ini, Proudhon yang Kritis 
berhasil menempatkan fisika memiliki semua kenyataan yang dapat 
ditemukan dalam alam. Mengangkat ilmu-pengetahuan alam secara tak- 
pada tempatnya di satu sebelah, ia sama memerosotkannya sebelah 
lainnya dengan melucutinya dari intelek dan pembedaan sebuah 
kenyataan dari fisika dan suatu kenyataan dari intelek. Hingga batas 
yang sama ia menjadikan semua penyelidikan psikologis dan logis 
selanjutnya tidak diperlukan lagi dengan mengangkat kenyataan 
intelektual secara langsung pada tingkat sebuah kenyataan dari intelek. 

Seperti Proudhon yang Kritis, Proudhon no. 1 tidak mempunyai 
sedikitpun bayangan mengenai apa yang Proudhon yang sesung-guhnya, 
Proudhon no.2 ingin buktikan dengan deduksi historisnya, seperti itu 
pula isi sesungguhnya deduksi itu ada/eksis baginya, yaitu, bukti 
mengenai perubahan dalam pandangan-pandangan mengenai kebenaran 
dan “implementasi” terus-menerus dari keadilan oleh “penegasian” 
hukum positif yang historis. 

“Masyarakat diselamatkan oleh penegasian azas-azasnya ... dan 
pelanggaran atas hak-haknya yang paling keramat,” kata Proudhon yang 
sesungguhnya. 

Demikian ia membuktikan bagaimana penegasian hak Romawi telah 
mengakibatkan peluasan hak dalam “konsepsi” Kristiani, penegasian hak 
penaklukan hingga hak komune-komune dan penegasian seluruh hukum 
feodal oleh Revolusi Perancis hingga sistem hukum yang lebih 
komprehensif dewasa ini. 

Kritik Kritis tidak mungkin membiarkan kejayaan bagi Proudhon 
karena telah menemukan hukum penerapan suatu azas dengan 
penegasiannya. Dalam konsepsi sadar ini bahwa pikiran itu adalah suatu 
ungkapan sesungguhnya bagi orang Perancis. 



28 | Karl Marx & Frederick Engels 
Komentar Kritis no. 1 

Karena kritik pertama dari sesuatu ilmu-pengetahuan harus 
mendapatkan dirinya di bawah pengaruh premis-premis ilmu- 
pengetahuan yang dilawannya, demikianlah karya Proudhon Qu ’est-ce 
que la propriete1 adalah kritik mengenai “ekonomi politik” dari titik- 
pandang ekonomi politik. -Kita tidak perlu lebih mendalami bagian 
yuridikal buku itu, yang mengritik hukum dari titk-pandang hukum, 
karena perhatian utama kita adalah kritik mengenai ekonomi politik. - 
karya Proudhon, oleh karenanya, akan dilampaui oleh suatu kritik 
mengenai “ekonomi politik,” termasuk konsepsi Proudhon mengenai 
ekonomi politik. Karya ini menjadi mungkin hanya setelah karya 
Proudhon sendiri, tepat sebagaimana kritik Proudhon mengandaikan 
kritik kaum fisiokrat mengenai sistem merkantil, kritik Adam Smith 
mengenai kaum fisiokrat, kritik Ricardo mengenai Adam Smith dan 
karya-karya Fourier dan Saint Simon. 

Semua karya mengenai ekonomi politik menganggap “hak milik 
perseorangan” sebagai sudah dengan sendirinya. Dasar pikiran ini bagi 
mereka merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat dibantah, yang 
tidak memperkenankan penelitian lebih lanjut, bahkan lebih dari itu, 
sebuah kenyataan yang dibicarakan hanya secara “kebetulan,” 
sebagaimana yang diakui secara naif oleh Say. Tetapi Proudhon 
melakukan suatu penelitian kritis -penelitian tandas yang pertama, yang 
tidak mengenal ampun, dan sekaligus penelitian ilmiah- mengenai dasar 
ekonomi politik, “hak milik perseorangan.” Ini kemajuan ilmiah yang 
besar yang ia buat, suatu kemajuan yang merevolusikan ekonomi politik 
dan lebih dulu menjadikan mungkin suatu ilmu eknomi politik yang 
sesungguhnya. Karya Proudhon Qu’est-ce que la propriete ? sama 
pentingnya bagi ekonomi politik modern seperti karya Sieyes Qu ’est- 
ce que le tiers etatl bagi perpolitikan modern. 

Proudhon tidak membahas bentuk-bentuk lebih lanjut dari hak milik 
perseorangan, yaitu, upah, perdagangan, nilai, harga, uang, dst., sebagai 
bentuk-bentuk hak milik perseorangan itu sendiri, sebagai-mana itu 
semua dibahas, misalnya, dalam Deutsch-Franzosische Jahrbiicher 16 
(lihat Notesfora Critique ofPolitical Economy, oleh F. Engels), tetapi 
memakai premis-premis ekonomi ini sebagai sebuah argumen terhadap 



Keluarga Suci | 29 

kaum ekonomis; ini sepenuhnya sesuai dengan pendiriannya yang 
dibenarkan secara historis, yang kita jadikan rujukan di atas. 

Menerima hubungan-hubungan hak-milik perseorangan sebagai 
manusiawi dan masuk-akal, ekonomi politik bergerak dalam kontradiksi 
permanen pada premisnya yang mendasar, hak-milik perseorangan, suatu 
kontradiksi yang analog dengan kontradiksi teologi, yang, dengan terus- 
menerus memberikan suatu penafsiran manusia pada konsepsi-konsepsi, 
oleh kenyataan itu sendiri berada dalam konflik tetap dengan premis 
dasarnya, watak religi yang adi-kodrati. Demikianlah, dalam ekonomi 
politik upah-upah muncul pada mulanya sebagai bagian proporsional 
produk berkat kerja. Upah dan laba atas modal berada dalam suatu 
hubungan manusiawi yang tampak paling bersahabat, saling 
menguntungkan satu-sama-lain. Kemudian ternyata bahwa mereka 
berada dalam hubungan yang paling bermusuhan, dalam proporsi 
“terbabk” satu-sama-lain. Nilai ditentukan pada mulanya dengan suatu 
cara yang tampak masuk-akal oleh ongkos produksi sesuatu obyek dan 
kegunaan sosialnya. Besaran upah-upah ditentukan pada mulanya dengan 
persetujuan “bebas” di antara sang pekerja yang bebas dan sang kapitabs 
yang bebas. Kemudian ternyata bahwa sang pekerja terpaksa 
memperkenankan sang kapitabs untuk menentukan itu (besaran upah- 
upah), tepat sebagaimana sang kapitalis terpaksa menetapkannya 
serendah mungkin. “Kebebasan” pihak-pihak yang berkontrak itu telah 
digantikan oleh “paksaan.” Posisi itu sama dalam perdagangan dan semua 
hubungan ekonomi-pobtik lainnya. Para ekonom sendiri kadang-kadang 
merasakan kontradiksi-kontradiksi ini, yang pendiskusiannya merupakan 
isi utama dari perjuangan di antara mereka.Namun, tatkala para ekonomi 
itu menjadi sadar mengenai kontradiksi-kontradiksi ini, “mereka sendiri” 
menyerang “hak-milik perseroangan” dalam salah-satu bentuk kbususnya 
sebagai pemalsu dari apa yang pada dirinya (yaitu, dalam imajinasi 
mereka) adalah upah-upah yang masuk-akal, pada dirinya nilai yang 
masuk-akal, pada dirinya perdagangan yang masuk-akal. Adam Smith, 
misalnya, kadang-kala berpolemik terhadap kaum kapitabs, Destutt de 
Tracy terhadap para bankir, Sismonde de Sismondi terhadap sistem 
pabrik, Ricardo terhadap hak-pemibkan tanah, dan nyaris semua kaum 
ekonom modern terhadap para kapitalis “non-industri,” bagi siapa hak- 
milik tampak sebagai sekadar suatu “konsumen.” 



30 | Karl Marx 5 Frederick Engels 

Demikianlah, sebagai suatu pengecualian -tatkala mereka menyerang 
sesuatu penyalahgunaan istimewa- para ekonom itu kadangkala 
menekankan kemiripan kemanusiaan dalam hubungan-hubungan 
ekonomi, sedangkan kadang-kadang, dan acapkali, mereka menerima 
hubungan-hubungan ini justru dalam “perbedaannya” yang mencolok 
dari pengertian manusiawi, dalam pengertian mereka yang seketatnya 
ekonomi. Mereka sempoyongan di dalam kontradiksi itu secara 
sepenuhnya tidak-menyadarinya. 

“Proudhon” mengakhiri ketidak-sadaran ini untuk selamanya. Ia 
memandang “kemiripan manusiawi” dari hubungan-hubungan ekonomi 
itu dengan serius dan dengan tajam melawannya hingga “realitas ketidak- 
manusiawian” mereka. 

Ia memaksa mereka agar dalam kenyataan menjadi sebagaimana yang 
mereka bayangkan diri mereka, atau, lebih tepatnya, agar mereka 
melepaskan gagasan mereka sendiri tentang diri mereka dan mengakui 
ketidak-manusiawian mereka yang sesungguhnya. 01eh karenanya, ia 
konsisten tatkala menyatakan sebagai pemalsu hubungan-hubungan 
ekonomi itu bukan jenis khusus hak milik perseorangan yang ini atau 
yang itu, seperti yang dilakukan oleh para ekonomi lainnya, tetapi hak 
milik perseorangan dalam keseluruhannya. Ia berbuat segala yang bisa 
dilakukan oleh suatu kritik mengenai ekonomi politik dari sudut- 
pandang ekonomi politik. 

Herr Edgar, yang ingin “mengkarakterisasi pendirian” karya Qu ’est- 
ce que la propriete ?, dengan sendirinya tidak mengatakan sepatah 
katapun mengenai ekonomi politik atau mengenai karakter yang jelas 
dari karya itu, yang tepatnya adalah bahwa karya itu telah menjadikan 
“esensi hak-milik perseorangan” persoalan pokok dari ekonomi politik 
dan yurisprudensi. Ini adalah sepenuhnya jelas bagi Kritik Kritis. 
Proudhon, katanya, tidak berbuat apapun yang baru dengan 
penegasiannya terhadap hak-milik perseorangan. Ia hanya membuka 
salah-satu rahasia Kritik Kritis yang tertutup (rapat). 

“Proudhon,” Herr Edgar segera melanjutkan setelah terjemahannya 
yang mengkarakterisasi, “oleh karenanya menemukan sesuatu yang 
Mutlak, suatu dasar abadi dalam sejarah suatu dewa, yang memandu 
umat-manusia - keadilan.” 

Karya Proudhon, yang ditulis dalam bahasa Perancis tahun 1840, tidak 



Keluarga Suci | 31 

menerima sudut-pandang mengenai perkembangan Jerman di tahun 

1844. 

Adalah pendirian Proudhon, suatu pendirian yang diikuti oleh para 
penulis Perancis yang tak-terhitung banyaknya yang berlawanan secara 
diametrikal dan karenanya memberikan Kritik yang Kritis kelebihan/ 
keuntungan telah dengan satu coretan pena saja meng-karakterisasi 
pendirian-pendirian yang saling berlawanan. Secara kebetulan, untuk 
berberes dengan yang Mutlak dalam sejarah ini, seseorang hanya mesti 
secara logika memberlakukan hukum yang dirumuskan oleh Proudhon 
sendiri, yaitu dari implementasi keadilan dengan penegasiannya. Apabila 
Proudhon tidak melaksanakan logika hingga sejauh itu, itu hanyalah 
karena ia malangnya telah dilahirkan sebagai seorang Perancis, bukan 
seorang Jerman. 

Bagi Herr Edgar, Proudhon telah menjadi suatu obyek “teologi” 
dengan Kemutlakan-nya dalam sejarah dan kepercayaannya akan 
keadilan; Kritik yang Kritis, yang exprofesso adalah suatu kritik teologi, 
kini dapat menggarapnya agar mengarang mengenai “konsepsi-konsepsi 
religius.” 

"Adalah suatu karaktEristik dari SEtiap kansEpsi rEligius bahwa ia mambangun suatu situasi 
SEbagai suatu dugma, di mana pada akhirnya salah satu dari yang bartEntangan bsrjaya SEbagai 
satu-satunyakabEnaran." 

Kita akan melihat bagaimana Kritik Kritis yang religius membangun 
suatu situasi menjadi sebuah dogma, di mana pada akhirnya satu dari 
yang bertentangan, “Kritik,” berjaya keluar sebagai pemenang atas yang 
lainnya, “Massa,” sebagai satu-satunya kebenaran. Tetapi Proudhon telah 
melakukan suatu ketidak-adilan yang semakin besar dengan melihat 
dalam keadilan yang padat suatu Kemutlakan, suatu dewa sejarah karena 
Kritik yang adil telah secara “jelas-jelas” mencadangkan bagi dirinya 
sendiri peranan dari yang Mutlak itu, dewa dalam sejarah itu. 

Komentar Kritis no. 2 

"KEnyataan kESEngsaraan. kEmiskinan, mEmbuat Praudhan bErat-SEbElah dalam pErtimbangan- 
pErtimbangannya; ia mElihat di dalamnya suatu fantradiksi bagi psrsamaan dan ksadilan; itu 
mEmbErikan padanya SEbuah SEnjata.KarEnanya kanyataan ini baginya manjadi mutlak dan dibEnarkan 
SEdangkan kanyataan mEngEnai hak-miliktidak dibanarkan." 



32 | Karl Marx S FredErick Engels 

Ketenangan pengetahuan memberitahukan pada kita bahwa Proudhon 
sesungguhnya, dalam kenyataan kesengsaraan itu, suatu kontradiksi pada 
keadilan dan karenanya menganggapnya tidak-dibenarkan; namun begitu 
dalam tarikan nafas yang sama itu menandaskan pada kita bahwa 
kenyataan menjadi mutlak dan dibenarkan baginya. 

Hingga kini ekonomi politik berlangsung dari “kekayaan” yang 
dianggap diciptakan oleh gerak hak-milik perseorangan bagi nasion- 
nasion untuk pertimbangan-pertimbangan yang merupakan suatu 
permaafan (apologi) hak-mibk perseorangan. Proudhon bertindak dari 
sisi berlawanan, yang secara canggih disembunyikan oleh ekonomi 
politik, bagi pertimbangan-pertimbangannya, yang adalah suatu 
penegasian hak-milik perseorangan. Kritik pertama mengenai hak-milik 
perseorangan dengan sendirinya berlangsung dari kenyataan di mana 
hakekat kontradiktifnya tampil dalam bentuk yang paling mudah 
ditangkap dan paling mencolok dan secara paling langsung 
membangkitkan kejengkelan orang -dari kenyataan kemiskinan, dari 
kesengsaraan. 

"Kritik, SEbaliknya, menggabungkan kedua kEnyataan itu, kEtniskinan dan hak-milik dalam satu 
kEsatuan tunggal, manangkap kaitan intarnal di antara kEduanya itu dan manjadikan marEka satu 
kEutuhan tunggal, yang disElidikinya untuk mEnamukan kondisi-kundisi bagi kEbEradaannya." 

Kritik yang hingga kini tidak mengerti apapun mengenai kenyataan 
hak-milik dan kemiskinan menggunakan, “sebabknya,” kenyataan 
handalnya yang imajiner sebagai sebuah argumen terhadap kenyataan 
sesunggubnya dari Proudhon. Itu menyatukan “dua” kenyataan itu dalam 
suatu “kesatuan tunggal,” dan setelah menjadikan “satu” dari “dua” itu, 
menangkap kaitan internal antara yang “dua” itu. Kritik tidak dapat 
menyangkal bahwa Proudhon juga menangkat suatu kaitan intemal di 
antara kenyataan-kenyataan kemiskinan dan hak-mibk, karena justm 
karena kaitan itu ia hendak menghapuskan hak-milik agar supaya 
menghapuskan kemiskinan. Proudhon bahkan melakukan lebih dari itu. 
Ia secara rinci membuktikan “bagaimana” gerakan modal menghasilkan 
kemiskinan. Tetapi Kritik Kritis tidak memperdulikan masalah-masalah 
kecil seperti itu. Kritik Kritis mengakui bahwa kemiskinan dan hak- 
milik perseorangan adalah “bertentang-tentangan” -suatu pengakuan 
yang agak beredar luas. Ia “menjadikan” kemiskinan dan hak-milik suatu 



Keluarga Suci | 33 

“keutuhan tunggal,” yang “diselidikinya “sebagaimana adanya” untuk 
mendapatkan kondisi-kondisi bagi keberadaannya”; suatu penyelidikan 
yang semakin berlebihan karena ia baru saja “membuat keutuhan itu 
sendiri sebagaimana adanya” dan karenanya “pembuatan” itu sendiri 
adalah kondisi bagi keberadaannya. 

Dengan menyebdiki “keseluruhan itu sebagaimana adanya” untuk 
menemukan kondisi-kondisi bagi keberadaannya, Kritik Kritis mencari- 
cari dengan cara yang sejatinya teologi, di luar keseluruhan itu, bagi 
kondisi-kondisi untuk keberadaannya. Spekulasi Kritis bergerak di luar 
obyek yang pura-pura dibahasnya. “Keseluruhan kontradiksi” itu tidak 
lain dan tidak bukan adalah “gerakan dari kedua sisinya,” dan kondisi 
bagi keberadaan keseluruhan itu terletak dalam sifat kedua sisi itu 
sendiri. Kritik Kritis menyalurkan studi mengenai gerakan sesungguhnya 
yang membentuk/merupakan keseluruhan itu agar dapat menyatakan 
bahwa ia, Kritik Kritis sebagai ketenangan pengetahuan, berada di atas 
kedua keekstreman kontradiksi, dan bahwa aktivitasnya, yang telah 
membuat “keseluruhan sebagaimana adanya” itu saja yang kini berada 
dalam suatu posisi untuk melenyapkan abstraksi yang darinya ia adalah 
pembuatnya. 

Proletariat dan kekayaan adalah lawan-berlawanan; sebagai itu 
mereka merupakan suatu keseluruhan tunggal. Mereka berdua adalah 
bentuk-bentuk dari dunia hak-mibk perseorangan. Persoalannya adalah 
tempat apakah yang diduduki dalam antitesis itu. Tidak cukup untuk 
menyatakan mereka sebagai dua sisi dari suatu keutuhan tunggal. 

Hak-milik perseorangan sebagai hak-mibk perseorangan, sebagai 
kekayaan, terpaksa mempertahankan dirinya sendiri, dan dengan begitu 
lawannya, proletariat, dalam “keberadaan.” Itulah segi “positif’ dari 
kontradiksi itu, hak-milik perseorangan yang puas diri. 

Proletariat, sebabknya, dipaksa sebagai proletariat untuk meng- 
hapuskan dirinya sendiri dan dengan begitu lawannya, kondisi bagi 
keberadaannya, yang menjadikannya proletariat, yaitu, hak-milik 
perseorangan. Itulah segi negatif dari kontradiksi itu, kegebsahan di 
dalam dirinya sendiri itu, hak-mibk perseorangan yang dibubarkan dan 
yang membubarkan diri sendiri. 

Kelas yang bermilik dan kelas proletariat mewakib alienasi diri 
manusia yang sama. Tetapi kelas yang tersebut terdahulu mendapatkan 



34 | Karl Marx S FredErick Engels 

dalam swa-alienasi itu penegasan dirinya dan kebaikannya, “kekuatannya 
sendiri”; ia mempunyai padanya suatu “kemiripan” dari keberadaannya 
yang manusiawi. Kelas proletariat merasa dienyahkan dalam swa- 
alienasinya itu; ia melihat di dalamnya ketidak-berdayaannya sendiri 
dan realitas dari suatu keberadaan yang tidak-manusiawi. Dalam kata- 
kata Hegel, kelas proletariat berada dalam “kejengkelan” penghinaan 
pada penghinaan itu, suatu kejengkelan yang tidak-bisa-tidak didorong 
oleh kontradiksi antara “sifat” manusiawinya dan kondisi kehidupannya, 
yang adalah penegasian langsung, menentukan dan lengkap atas sifat 
itu. 

Di dalam antitesis ini pemilik perseorangan itu karenanya adalah 
sisi yang “konservatif,” sang proletar, sisi yang “destruktif.” Dari yang 
tersebut terdahulu lahir aksi untuk melestarikan antitesis itu, dari yang 
tersebut terakhir, aksi untuk pemusnahannya. 

Memang, hak-milik perseroangan juga mendorong dirinya sendiri 
dalam gerakan ekonominya ke arah pembubaran dirinya sendiri, namun 
hanya melalui suatu perkembangan yang tidak bergantung padanya, yang 
tidak disadarinya dan yang berlangsung berlawanan dengan kemauannya, 
melalui sifat keadaan segala sesuatu itu sendiri; hanya sejauh ia 
memproduksi proletariat sebagai proletariat, kesengsaraan yang sadar 
akan kesengsaraan spiritual dan fisiknya itu, dehumanisasi yang sadar 
akan dehumanisasinya dan karenanya -melenyapkan diri sendiri. Pro- 
letariat itu melaksanakan hukuman yang diumumkan oleh hak-milik 
perseroangan atas dirinya sendiri dengan melahirkan proletariat itu, 
tepat sebagaimana ia menjalankan hukuman yang diumumkan oleh 
kerja-upahan atas dirinya sendiri dengan menghasilkan kekayaan bagi 
pihak-pihak lain dan kesengsaraan bagi dirinya sendiri. Tatkala prole- 
tariat berjaya, ia sama sekali tidak menjadi sisi mutlak dari masyarakat, 
karena ia hanya berjaya dengan melenyapkan diri sendiri dan lawannya. 
Proletariat menghilang maupun pihak lawannya yang menentukannya, 
hak-milik perse-orangan. 

Ketika para penulis sosialis menjulukkan peranan historis ini pada 
proletariat, itu tidaklah, sebagaimana Kritik Kritis beranggapan, karena 
mereka memandang kaum proletar itu sebagai “dewa-dewa.” Bahkan 
yang sebaliknya. Karena pengabstraksian dari semua kemanusiaan, 
bahkan “kemiripan” akan kemanusiaan, secara praktis sudah lengkap 



Keluarga Suci | 35 

pada proletariat yang telah bertumbuh penuh; karena kondisi-kondisi 
kehidupan dari proletariat menjumlah semua kondisi kehidupan 
masyarakat dewasa ini dalam keseluruhan ketajaman mereka yang tidak- 
manusiawi; karena manusia telah kehilangan dirinya sendiri dalam pro- 
letariat, namun sekaligus tidak hanya telah memperoleh kesadaran teori 
akan kehilangannya itu, tetapi melalui “kebutuhan” yang mendesak, yang 
tidak dapat ditutup-tutupi, yang secara mutlak diharuskan -pernyataan 
dari “keharusan” praktis itu- didorong secara langsung untuk 
memberontak terhadap ketidak-manusiawian itu; maka berartilah bahwa 
proletariat dapat dan mesti membebaskan dirinya sendiri.Tetapi ia tidak 
dapat membebaskan dirinya sendiri tanpa menghapuskan kondisi- 
kondiasi dari kehidupannya sendiri. Ia tidak dapat menghapuskan kondisi- 
kondisi kehidupannya sendiri tanpa menghapuskan semua kondisi 
kehidupan masyarakat dewasa ini yang tidak-manusiawi, yang 
dijumlahkan dalam situasinya sendiri. Tidak sia-sia ia melalui sekolah 
“kerja” yang keras tetapi membajakan itu. Persoalannya bukanlah apakah 
“yang dianggap” proletar yang ini atau yang itu, atau bahkan keseluruhan 
proletariat pada saat ini sebagai tujuannya. Persoalannya adalah “apa 
proletariat itu adanya,” dan apakah, secara konsekuen mengenai 
“keberadaan” itu, ia akan dipaksa melakukannya. Tujuan dan aksi 
historisnya tidak-dapat dibatalkan dan jelas-jelas didemon-strasikan 
dalam situasi kehidupannya sendiri maupun dalam seluruh organisasi 
masyarakat burjuis dewasa ini. Tidak perlu lagi diba-has/dipersoalkan 
di sini mengenai kenyataan bahwa suatu bagian besar dari proletariat 
Inggris dan Perancis sudah sadar akan tugas sejarahnya dan terus bekerja 
untuk mengembangkan kesadaran itu menjadi kejelasan yang sempuma. 

Kritik Kritis sulit melakukan ini karena ia telah menyatakan dirinya 
sebagai unsur kreatif khususnya di dalam sejarah. Padanya adalah itu 
kontradiksi-kontradiksi historis, padanyalah tugas untuk 
melenyapkannya. Itulah sebabnya ia mengeluarkan “pemberitahuan” 
melalui penjelmaannya, Edgar: 

"PEndidikan dan kurangnya pEndidikan, hak-milik dan kEtiadaan hak-milik yang bErtiadap-tiadapan 
/wjika mErakajangan diduniawikan, mErEka masti pindatisEcarasEututinyadansElurutinyaņada 

Kritik." 

Hak-milik dan ketiadaan hak-milik telah menerima pentahbisan fisik 



3G | Karl Marx 5 Frederick Engels 

sebagai yang berhadap-hadapan Kritis secara spekulatif. Itulah sebabnya 
mengapa hanya tangan Kritik yang Kritis dapat menyentuh mereka tanpa 
melakukan suatu pelanggaran terhadap halyang dianggap keramat. Kaum 
kapitalis dan kaum pekerja jangan campur-tangan dalam saling hubungan 
mereka. 

Jauh dari gagasan mengenai dapat disentuhnya konsep Kritik 
mengenai yang saling berhadap-hadapan ini, bahwa hal yang keramat 
ini dapat diduniawikan, Herr Edgar membiarkan lawannya menga-jukan 
suatu keberatan yang ia sendiri saja dapat ajukan pada dirinya sendiri. 

“Lalu mungkinkah,” lawan imajiner dari Kritik Kritis bertanya, 
“menggunakan konsep-konsep lain daripada yang sudah ada - 
kemerdekaan, persamaan, dsb. ? Saya menjawab [perhatikan jawaban 
Herr Edgar] bahwa Yunani dan Latin lenyap sesegera habisnya jangkauan 
pikiran-pikiran yang mereka abdi pengucapannya.” 

Kini telah jelas mengapa Kritik Kritis sama sekali tidak berpikir dalam 
bahasa Jerman. Bahasa pikiran-pikirannya belum datang, sekalipun 
segala penanganan Kritis kata-kata asing yang dilakukan oleh Herr 
Reichardt, dengan penanganannya yang dilakukan terhadap bahasa 
Inggris oleh Herr Faucher, dan Herr Edgar, dengan penanganannya 
terhadap bahasa Perancis yang dilakukannya untuk mempersiapkan 
bahasa “Kritis yang baru.” 

Mengkarakterisasi Terjemahan no. 2 

Proudhon yang Kritis berkata: “Kaum petani membagikan tanah di 
antara mereka sendiri; persamaan hanya menahbiskan pemilikan; pada 
kesempatan ini ia menahbiskan hak-milik.” Proudhon yang Kritis 
membuat kepemilikan atas tanah naik serempak dengan pembagian 
tanah. Ia melaksanakan peralihan dari pemilikan pada hak-milik dengan 
ungkapan “pada kejadian ini.” 

Proudhon yang sesungguhnya berkata: 

"Pertanian adalah dasar pEmilikanatastanah.J\dakcukuņ untukmenjamin bagi si penggarap 
hasil dari kerjanya tanpa sekaligus menjamin perkakas-perkakas prnduksi baginya Untukmenjaga 
yang lemah terhadap gangguan-ganggguan yang kuat... Telah dirasa perlu untuk menetapkan 
garis-garis demarkasi permanen di antara para pemilik 

Pada peristiwa ini, uleh karenanya, adalah gE/77/fe/7yang terutama ditahbiskan aleh persamaan. 



Keluarga Suci | 37 

Setiap tahun manyaksikan pEnduduk bartambah jumlahnya dan kESErakahan para pEnEtap 
bartumbuh: diparkirakan ambisi akan ditahan nlah pEnghalang-panhalang baru yang tidak dapat 
ditanggulangi, yang (dEngan dihampaskan) padanya ia mEsti dihan-curkan. Damikianlah tanah 
dijadikan hak-milik karsna kabutuhan akan parsamaan... tak diragukan lagi pambagian itu tidak 
pErnah sama/adil SEcara gEugrafis... namun azasnya bEtapapuntEtap sama:pErsamaanyang 
tElah manahbiskan pamilikan, pErsamaan manahbiskan hak-milik" 

Menurut Proudhon yang Kritis, “para pendiri hak-milik purba, 
terserap oleh kepedulian akan kebutuhan-kebutuhan mereka, tidak 
melihat kenyataan bahwa pada hak atas milik sekaligus bersesuaian 
dengan hak untuk mengabenasi, untuk menjual, untuk diberikan, untuk 
diperoleh dan untuk kehilangan, yang menghancurkan persamaan dari 
mana mereka itu berasal.” 

Menurut Proudhon yang sebenamya, bukanlah karena para pendiri 
hak-milik tidak melihat proses perkembangan ini dalam kepedulian 
mereka akan kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri. Adalah lebih karena 
mereka tidak melihatnya sebelumnya; dan bahkan seandainya mereka 
dapat melihatnya sebelumnya, kebutuhan aktual mereka akan 
mengunggulinya. Di samping itu, Proudhon yang sesungguhnya terlalu 
solid untuk mempertentangkan hak untuk mengalienasi, menjual, dsb. 
pada “hak pemilikan,” yaitu, menentang keberaneka-ragaman pada spe- 
cies. Ia mempertentangkan “hak untuk menjaga warisan seseorang” 
dengan “hakuntuk mengalienasinya, dsb.,” yang merupakan suatu oposisi 
sesungguhnya dan suatu langkah maju yang sesungguhnya. 

Komentar Kritis no. 3 

"Pada apakah Praudhan mEndasarkan buktinya mEngEnai kamustahilan hak-milik? BEtapapun sulit 
untuk mampErcayainya -atas azas pcrsamaan yang sama!" 

Sekedar pemikiran semestinya cukup untuk membangkitkan 
kepercayaan Herr Edgar. Ia mestinya menyadari bahwa Herr Bruno 
Bauer mendasarkan semua argumennya pada “kesadarahn-diri yang tidak 
terbatas” dan bahwa ia juga melihat dalam azas ini azas kreatif dari 
kitab-injil, yang, dengan ketidak-sadaran dirinya yang tak-terbatas, 
tampak berada dalam kontradiksi langsung dengan kesadaran-diri yang 
tak-terbatas. Secara sama pula Proudhon memandang persamaan sebagai 
azas kreatif dari hak-milik perseorangan, yang berada dalam kontradiksi 



38 | Karl Marx & Frederick Engels 

langsung dengan persamaan. Jika Herr Edgar membandingkan 
“persamaan” Perancis dengan kesadaran-diri Jerman untuk sesaat saja, 
maka ia akan melihat bahwa azas yang tersebut terakhir menyatakan 
“dalam bahasa Jerman,” yaitu, dalam pikiran abstrak, apa yang dikatakan 
yang tersebut terdahulu “dalam bahasa Perancis,” yaitu, dalam bahasa 
politik dan pantauan pemikiran. Kesadaran-diri adalah persamaan 
manusia dengan dirinya sendiri dalam pikiran murni. Persamaan adalah 
kesadaran manusia akan dirinya sendiri dalam unsur praktek, yaitu, oleh 
karenanya, kesadaran manusia akan orang-orang lain sebagai sesamanya 
dan hubungan manusia dengan orang-orang lain sebagai yang sederajat 
dengan dirinya. Persamaan adalah ekspresi Perancis bagi kesatuan 
hakekat manusia, bagi kesadaran manusia akan speciesnya dan sikapnya 
terliadap speciesnya, untuk identitas praktis dari manusia dengan 
manusia, yaitu, untuk hubungan sosial atau manusiawi dari manusia 
dengan manusia. Kalau oleh karenanya kritik destruktif di Jerman, 
sebelum maju dalam Feuerbacb pada pertimbangan mengenai “manusia 
sesungguhnya,” berusaha memecahkan segala sesuatu yang tertentu dan 
berada dengan azas “kesadaran-diri,” maka kritik destruktif di Perancis 
berusaha melakukan yang sama dengan azas “persamaan.” 

"PrDudhan marah dangan filsafat, yang untuknya. pada dirinya SEndiri, tidak dapat kita 
mEmpErsalahkannya.TEtapi, mEngapa ia marah? Filsafat, dEmikian ia manEgaskan, masih bElum 
mEmbuktikan dirinya cukup praktis; ia tElah mEnunggangi kuda tingi dari spEkulasi, dan mElihat dari 
atas sana makhluk-rnakhlukmanusiaseņed\n'ia tErlalu kecil. Saya pikir bahwafilsafat itutarlampau- 
praktis, yaitu, ia hingga SEjauh ini tidak lain cuma aksprEsi abstrak dari sistam-sistEm yang ada; 
ia tElah SElalu mEnjadi tahanan dari dasar-dasar pikiran dari sistam-sistEm yang tElah ditErimanya 
SEbagai yang mutlak." 

Pendapat bahwa filsafat adalah ekspresi abstrak dari situasi-situasi 
yang ada, secara orijinal bukanlah kepunyaan Herr Edgar. Ia adalah 
kepunyaan Feuerbach, yang adalah yang pertama yang menerangkan 
filsafat sebagai empirik-empirik yang spekulatif dan mistis dan 
membuktikan hal itu sebagaimana adanya. Tetapi Herr Edgar telah 
berhasil memberikan pada pendapat ini suatu corak Kritis, corak orijinal. 
Manakala Feuerbach menyimpulkan bahwa filsafat mesti turun dari 
langit spekulasi ke kedalaman kesengsaraan manusia, Herr Edgar, 
sebaliknya, mengajarkan pada kita bahwa filsafat itu terlampau-praktis. 



Keluarga Suci | 39 

Namun, tampak bahwa filsafat, justru karena ia hanya merupakan 
ekspresi transenden, ekspresi abstrak dari situasi sesungguhnya, maka 
oleh sebab transendensi dan abstraksinya itu, oleh sebab “perbedaan 
imajinemya” dari dunia, mesti membayang-kannya telah meninggalkan 
situasi aktual dan makhluk-makhluk manusia yang sesungguhnya berada 
terlampau jauh di bawahnya.Di lain pihak, tampak bahwa karena filsafat 
tidak sungguh-sungguh berbeda dari dunia, ia tidak dapat memberikan 
suatu “pendapat yang sesungguhnya” mengenainya, ia tidak dapat 
membawakan suatu daya pemisah/pembeda yang sungguh-sungguh 
bertindak atasnya dan oleh karenanya secara praktis tidak dapat campur- 
tangan, tetapi paling-paling mesti puas dengan suatu praktek in abstracto. 
Filsafat hanyalah terlampau-praktis dalam arti bahwa ia menjulang di 
atas praktek. Kritik Kritis memberikan bukti yang paling mencolok 
betapa kecil makhluk-makhluk manusia sesungguhnya jika dibandingkan 
dengan spekulasi dengan menumpuk kemanusiaan menjadi satu dalam 
suatu massa spiritual. Dalam hal ini spekulasi tua sepakat dengan Kritik, 
sebagaimana ditunjukkan oleh kalimat berikut ini dari Recbts- 
philosophie- nya Hegel: 

“Dari pendirian mengenai kebutuhan-kebutuhan, maka yang konkrit 
dari ide itu adalah yang dinamakan manusia; masalahnya di sini, dan” 
berbicara selayaknya hanya “di sinilah, manusia itu adalah -karenanya- 
manusia dalam pengertian ini.” 

Dalam kasus-kasus lain di mana spekulasi berbicara tentang manusia, 
maksudnya bukanlah manusia “yang konkrit,” tetapi “yang abstrak,” “ide” 
itu, “roh” itu, dsb. Cara yang dengannya filsafat mengungkapkan situasi 
aktual secara mencolok dicontohkan oleh Herr Faucher dalam hubungan 
dengan situasi Inggris yang aktual dan oleh Herr Edgar dalam hubungan 
dengan situasi aktual dari bahasa Perancis. 

"DEtnikian, Praudhon adalahjuga praktis ketika ia mEndapatkan baliwa kansEp mEngEnai pErsamaan 
adalah dasar dari bukti mEngEnai hak-milik, dan bErargumantasi dari kansap yang sama tErhadap 
hak-milik." 

Proudhon melakukan yang presis sama seperti para pengritik Jerman 
yang, mendasarkan bukti-bukti mengenai keberadaan Tuhan pada 
manusia, berargumentasi dari ide mengenai manusia terhadap 
keberadaan Tuhan. 



4D | Karl Marx 5 FredErick Engels 

"Apabila kansEkuEnsi-kansEkuEnsi azas parsamaan itu adalah lEbih kuat daripada pErsamaan itu 
SEndiri, bagaimana Praudhan bErmaksud mEmbantu azas itu mEncapai kEkuasaannya SEcara tiba- 
tiba?" 

Kesadaran-diri, menurut Herr Bauer, adalah dasar semua ide religius. 
Ia adalah, katanya, azas kreatif dari kitab-injil. Lalu, mengapa 
konsekuensi-konsekuensi azas kesadaran-diri itu lebih kuat daripada 
azas itu sendiri. Karena, jawabannya mengikuti gaya Jerman, kesadaran- 
diri memang azas kreatif dari ide-ide religius, tetapi hanya diambil di 
luar dirinya sendiri, dalam kontradiksi dengan dirinya sendiri, dilucuti 
dari dirinya sendiri dan dialienasi. Kesadaran-diri yang sampai pada 
dirinya sendiri, yang memahami dirinya sendiri, yang memahami 
hakekatnya, oleh karenanya menguasai makhluk-makhluk atas alienasi 
dirinya sendiri. Proudhon mendapatkan dirinya dalam kasus yang sama, 
dengan sendirinya, dengan perbedaan bahwa ia berbicara dalam bahasa 
Perancis sedangkan kita berbicara dalam bahasa Jerman, dan ia oleh 
karenanya menyatakan dengan suatu cara Perancis yang kita nyatakan 
dalam suatu cara Jerman. 

Proudhon bertanya pada dirinya sendiri mengapa persamaan, 
sekalipun sebagai azas kreatif dari nalar mendasari kelembagaan hak- 
milik dan sebagai dasar terakhir yang masuk-akal mendasari setiap 
argumen yang menguntungkan hak-milik, namun tidak eksis, sedangkan 
negasinya, hak-milik perseorangan, eksis. Sesuai dengan itu ia 
mempertimbangkan kenyataan hak-milik itu sendiri. Ia mem-buktikan 
“bahwa, sebenarnya, hak-milik, sebagai suatu kelembagaan dan suatu 
azas, adalah tidak-mungkin ” (hal. 34), yaitu, “bahwa ia kontradiktif 
dengan dirinya sendiri” dan menghapus dirinya sendiri dalam semua 
hal; bahwa, dengan menyatakannya dengan gaya Jerman, ia adalah 
keberadaan dari yang terlucuti dari pemilikan, swa-kontradiktif, 
persamaan yang teralienasi-diri. Kondisi-kondisi sesung-guhnya di 
Perancis, seperti pengakuan akan pengalienasian ini, secara tepat 
mengisyaratkan keharusan penghapusan pengalienasian itu pada 
Proudhon. 

Selagi menegasi hak-milik perseorangan, Proudhon merasakan 
kebutuhan untuk membenarkan keberadaan hak-milik perseorangan 
secara bistoris. Argumennya, seperti semua argumen pertama jenis ini, 



Keluarga Suci | 41 

adalah pragmatik, yaitu, ia mengasumsikan bahwa generasi-generasi 
sebelumnya secara sadar menginginkan dan dengan refleksi 
melaksanakan kualitas itu dalam kelembagaan-kelembagaan mereka, 
yang baginya mewakib hakekat manusia. 

"Kita SElalu kembali pada hal yang sama... Praudhan menulis untuk kepentingan-kepentingan 
kaumpraletar." 

Ia tidak menulis untuk kepentingan Kritik yang berswa-sembada atau 
karena sesuatu kepentingan abstrak, kepentingan buatan-sendiri, tetapi 
karena suatu kepentingan yang historis, nyata, serba-massal, suatu 
kepentingan yang melampaui kritik, yang akan sampai sejauh sebuah 
krisis. Proudhon tidak saja menulis untuk kepentingan-kepentingan 
kaum proletar, ia sendiri adalah seorang proletar, un ouvrier 17 Karyanya 
adalah sebuah manifesto ilmiah dari proletariat Perancis dan oleh 
karenanya mempunyai suatu arti-penting historis yang berbeda sekab 
daripada kecerobohan bterer seorang Pengritik yang Kritis. 

"Proudhon menulis uotuk kepEntingan mErEka yaog tidak mampuoyai apa-apa: mEmpuuyai dao 
tidak mEmpunyai adalah bagioya KatEgori-katEgori Mutlak. MEmpuoyai adalah bagioya yaog tErtiuggi, 
karsoa pada waktu barsamaao tidak mampuoyai bagioya adalah obyak pikirao yaog tErtioggi. 

SEtiap oraog harus mEmpuoyai, tEtapi tidak lEbih baoyak atau lEbih SEdikit dari oraog laiooya, 
dEmikiao pikirao Proudhou.TEtapi, dari ssmua yaog kupuoyai hauyalah yaog kupuoyai sacara 
khusus/ckslusif, yaog kupuoyai labih baoyak dari oraog laio, adalah maojadi kEpEutiugauku. DEogao 
pErsamaao, kEdua-duaoya: mampuoyai dao parsamaao itu SEodiri akao marupakao masalah 
yaog tidak mEojadi kEpEduliaoku." 

Menurut Herr Edgar, bagi Proudhon, Mempunyai dan Tidak 
mempunyai adalah kategori-kategori mutlak. Demikianlah, menurut 
Herr Edgar, Mempunyai dan Tidak Mempunyai, upah-upah, gaji, 
kekurangan dan kebutuhan, dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan 
itu tidak lain dan tidak bukan hanya kategori-kategori. 

Jika masyarakat mesti membebaskan dirinya sendiri hanya dari 
kategori-kategori Mempunyai dan Tidak Mempunyai itu, maka betapa 
mudah akan dibuat baginya oleh setiap dialektisian, kalaupun ia lebih 
lemah dari Herr Edgar, untuk menanggulangi dan menghapus kategori- 
kategori ini! Herr Edgar juga memandang ini sedemikian remehnya, 
sehingga ia bahkan menganggapnya tidak penting untuk memberikan 
suatu penjelasan tentang kategori-kategori Mempunyai dan Tidak 



42 | Karl Marx 5 FredErick Engels 

Mempunyai sebagai suatu argumen terhadap Proudhon. Tetapi, Tidak 
mempunyai bukan sekedar suatu kategori, ia adalah suatu realitas yang 
paling memprihatinkan; dewasa ini orang yang tidak mempunyai apa- 
apa adalah bukan apa-apa (tidak berarti), karena ia itu terpotong dari 
keberadaan pada umumnya dan lebih-lebih lagi terpotong dari suatu 
keberadaan manusiawi; karena kondisi tidak mempunyai apa-apa adalah 
kondisi dari pemisahan manusia secara sepenuhnya dari obyektivitas 
dirinya. Dan oleh karenanya, Tidak mempunyai agaknya dibenarkan 
sekali untuk menjadi obyek pikiran yang tertinggi bagi Proudhon; lebih- 
lebih demikian jadinya karena begitu sedikit hal-ikhwal ini dipikirkan 
sebelum oleh dirinya dan para penulis sosialis pada umumnya. Tidak 
Mempunyai adalah spiritualisme yang paling menyedihkan, suatu 
ketidak-nyataan sepenuhnya dari manusia, suatu realitas sepenuhnya 
dari yang di-dehumanisasi, suatu Mempunyai yang sangat positif, suatu 
kelaparan, suatu kedinginan, suatu kepenyakitan, suatu kejahatan, suatu 
penistaan, semua ketidak-manusiawian dan keganjilan. Tetapi, setiap 
obyek yang untuk pertama kalinya dijadikan obyek pikiran dengan 
kesadaran penuh akan arti-pentingnya adalah obyek pikiran yang 
tertinggi. 

Keinginan Proudhon untuk menghapus Tidak Mempunyai dan 
Mempunyai gaya lama sangat identik dengan keinginan untuk 
menghapus hubungan manusia yang secara praktis diasingkan dari 
hakekat obyektif-nya dan pernyataan ekonomi-politik dari 
pengalienasian-diri manusia. Tetapi, karena kritiknya mengenai ekonomi 
politik adalah tahanan dari dasar-dasar pikiran ekonomi politik, ia masih 
memahami pemilikan-kembali dunia obyektif itu sendiri sebagai bentuk 
“kepemilikan ekonomi-politik.” 

Proudhon tidak mempertentangkan Mempunyai dengan Tidak 
Mempunyai, sebagaimana yang Kritik Kritis membuatnya 
melakukannya; ia mempertentangan “kepemilikan” pada Mempunyai 
gaya lama, pada “hak-milik perseorangan,” Ia memproklamirkan 
kepemilikan menjadi suatu “fungsi sosial.” Namun, apa yang menarik 
dalam suatu fungsi bukanlah “meniadakan” yang lain, tetapi menempati 
dan merealisasi kekuatan-kekuatan keberadaan diri(ku) sendiri. 

Proudhon tidak berhasil memberikan pikiran ini perkembangan yang 
selayaknya. Ide “pemilikan sama” adalah suatu ide ekonomi-politik dan 



Keluarga Suci | 43 

karenanya itu sendiri masih suatu pernyataan yang teralienasi bagi azas 
bahwa “obyek sebagai keberadaan bagi manusia, sebagai keberadaan 
manusia yang diobyektivikasi,” adalah sekabgus “keberadaan manusia 
bagi manusia lainnya, hubungan manusiawinya dengan manusia lainnya, 
hubungan sosial dari manusia dengan manusia.” Proudhon menghapus 
abenasi ekonomi-pobtik “di dalam” abenasi ekonomi-pobtik. 

Mengkarakterisasi Terjemahan no. 3 

Proudhon yang Kritis juga mempunyai seorang “pemilik Kritis,” yang 
dengan “pengakuan sendiri bahwa mereka yang harus bekerja untuknya, 
telah kehilangan apa yang telah dihak-mibkinya.” Proudhon yang serba- 
massal mengatakan pada pemibk yang serba-massal itu: “Kau telah 
bekerja! Tidak akan pemahkah anda menyuruh orang-orang lain bekerja 
untuk anda?Lalu, bagaimana mereka dapat kehilangan, dengan bekerja 
untuk anda, yang dapat anda peroleh dengan tidak bekerja untuk 
mereka?” 

Dengan “kekayaan alamiah” Proudhon yang Kritis membuat Say 
memahami “kepemibkan-kepemibkan alamiah” sekalipun Say, untuk 
meniadakan segala kesalahan, dengan tegas-tegas menyatakan di dalam 
Epitome-nya pada Traite d’Economie Polkique bahwa dengan “kekayaan 
(ricbesse )” ia tidak mengartikan hak-mibk ataupun pemilikan, tetapi 
suatu “jumlah nilai-nilai.” Sudah dengan sendirinya bahwa Proudhon 
yang Kritis mesti mereformasi Say tepat sebagaimana dirinya sendiri 
(Proudhon) telah direformasi oleh Herr Edgar. Ia membuat Say “seketika 
menyimpulkan haknya untuk mengambil sebidang tanah sebagai hak- 
mibknya,” karena tanah lebih mudah dihak-mibki daripada udara atau 
air. Tetapi Say, jauh daripada menyimpulkan dari kemungkinan yang 
lebih besar untuk menghak-miliki tanah itu suatu hak pemilikan atasnya, 
dengan tegas sekali berkata: “Hak-hak para pemilik atas tanah mesti 
ditelusuri kembali pada perampokan.” (Traite deconomie.politique. edisi 
III. Jilid I, hal. 136, Catatan.). Itu sebabnya, mengapa dalam pendapat 
Say, mesti ada “suatu persetujuan perundang-undangan” dan “hak positif ’ 
untuk membenarkan “hak” pada pemilikan tanah. Proudhon yang sesung- 
guhnya tidak membuat Say “seketika menyimpulkan” hak pemilikan 
tanah dari penghak-milikan atas tanah yang lebih mudah. Ia 
menyesalkannya karena menganggap kemungkinan sebagai hak dan 



44 | Karl Marx & FredErick Engels 

mengacaukan suatu persoalan kemungkinan dengan suatu persoalan hak: 
"SaymenganggappEluangsfi%3/hak.MasalahnyabukanlahmEngapatanahtelahdihak-miliki 
lebih daripada laut atau udara, tetapi dengan Mapa manusia telah mengliak-miliki kekayaan itu." 

Proudhon yang Kritis melanjutkan: “Satu-satunya pernyataan 
mengenai ini adalah bahwa dengan penghak-milikan atas sebidang tanah, 
maka unsur-unsur lainnya -udara, air dan api- juga dihak-miliki: terra, 
aqua, aera et igne interdicti sumus.” 

Jauh daripada “hanya” membuat pernyataan ini, Proudhon yang 
sesungguhnya mengatakan, sebaliknya, bahwa ia menarik “perhatian” 
pada penghak-milikan udara dan air secara kebetulan /sambil-lalu (en 
passant). Proudhon yang Kritis melakukan penggunaan yang tak-bisa 
dimengerti dari formula Romawi mengenai eksil (pembuangan). Ia lupa 
mengatakan siapa kita yang telah dibuang itu. Proudhon yang 
sesungguhnya menyebutkan para yang bukan-pemilik: “Kaum proletar 
... hak-milik membuangkita: terra, etc. interdicdsumus.” 

Proudhon yang Kritis berpolemik terhadap Charles Comte sebagai 
berikut: 

"Cliarles Cemte beranggapan bahwa agar supaya hidup, manusia membutuhkan udara, pangan 
dan sandang. Beberapa dari benda itu, seperti udara dan air, adalah tidak bisa habis dan karenanya 
tetap hak-milik umum; tetapi yang lain-lainnya tersedia dalam kuantitas-kuantitas lebih sedikit dan 
menjadi hak-milikperseDrangan. Dleh karenanya, Charles CDmte mendasarkan buktinya pada 
kDnsep-konsep mengenai keterbatasan dan ketidak-terbatasan; ia dapat sampai pada kesimpulan 
yang berbeda seandainya ia menjadikan konsep-konsep mengenai bisa-ditiadakan dantidak-bisa- 
ditiadakannya kateguri-kategarinya yang utama." 

Betapa kekanak-kanakan polemik Proudhon yang Kritis itu! Ia 
mengharapkan Charles Comte melepaskan kategori-kategori yang 
dipakai untuk bukti-buktinya dan untuk melompat menyeberang pada 
yang lain-lainnya atau supaya sampai pada, bukan pada kesimpulan- 
kesimpulannya sendiri, tetapi barangkali pada kesimpulan-kesimpulan 
dari Proudhon yang Kritis. 

Proudhon yang sesungguhnya sama sekali tidak mengajukan tuntutan 
seperti itu pada Charles Comte; ia menenangkan-nya/berdamai 
dengannya dengan suatu barangkali, ia mengalahkan Charles Comte 
dengan kategori-kategorinya sendiri. 

Charles Comte, demikian Proudhon berkata, berawal dari tidak-bisa- 



Keluarga Suci | 45 

tiadaanya udara, pangan dan, di iklim-iklim tertentu, sandang, bukan 
agar supaya hidup, tertapi agar supaya tidak berhenti hidup. Untuk 
mempertahankan dirinya sendiri, manusia senantiasa membutuhkan 
(menurut Charles Comte) hak-pemilikan berbagai macam barang. 
Barang-barang ini tidak semuanya ada dalam proporsi yang sama. 

"Caliaya bintang-bintang, udara dan air ada dalam kuantitas-kuantitas yang SEdamikian rupa 
hingga manusia tidak dapat mEnambah ataupun mEnguranginya SEcara indErawi; SEtiap arang 
dapat mEnghak-miliki sabanyak-banyaknya SEbagaimanayang dipErlukan kEbutuhan-kEbutuhannya 
tanpamErugikankEnikmatanpihak-pihaklain" 

Karenanya, Proudhon berawal dari definisi-definisi Comte sendiri. 

Pertama-tama sekali ia membuktikan padanya bahwa tanah adalah 
juga suatu obyek kebutuhan primer, hak menikmati guna dan keuntungan 
orang lain yang mesti tetap bebas bagi semua orang, di dalam batas- 
batas ketentuan Comte, yaitu “tanpa merugikan kenikmatan pihak-pihak 
lain.” Lalu, mengapa tanah telah menjadi hak-milik perseorangan? 
Charles Comte menjawab: karena tanah itu “tidak tak-terbatas.” Ia 
mestinya, sebaliknya, menyimpulkan bahwa karena tanah itu “terbatas,” 
maka ia tidak boleh dihak-miliki. Penghak-milikan udara dan air tidak 
menyebabkan kerugian bagi siapapun karena, karena udara dan air itu 
tidak terbatas, maka selalu ada cukup yang tersisa. Penghak-milikan 
tanah secara sewenang-wenang, sebaliknya, merugikan kenikmatan or- 
ang-orang lain justru karena tanah itu “terbatas.” 01eh karenanya, 
penggunaan tanah mesti diatur sesuai kepentingan “semua orang.” 
Metode Charles Comte dalam pembuktian menyangkal tesisnya sendiri. 

“Charles Comte,” demikian Proudhon (yang Kritis, untuk tepatnya) 
bernalar, “mulai dari pandangan bahwa suatu nasion dapat menjadi 
pemilik tanah; namun begitu, jika hak-milik melibatkan hak untuk 
menggunakan dan salah-menggunakan -jus utendi etabutendi re sua 18 - 
bahkan suatu nasion tidak dapat memutuskan hak untuk menggunakan 
dan menyalah-gunakan tanah.” 

Proudhon yang sesungguhnya tidak berbicara tentang jus utendi et 
abutendi yang “dilibatkan” oleh hak atas pemilikan.Ia terlalu padatuntuk 
berbicara tentang suatu hak pemilikan yang melibatkan hak pemilikan. 

Jus utendi et abutendi re sua adalah, sesungguhnya, hak pemilikan itu 
sendiri. Karenanya Proudhon secara langsung menolak hak pemilikan 



4G | Karl Marx 5 FredErick Engels 

orang atas wilayahnya (sendiri). Pada semua pihak yang menganggap 
itu berlebihan, Proudhon menjawab dengan pedas bahwa dalam semua 
kurun-zaman, hak pemilikan nasional yang imajiner itu telah melahirkan 
kekuasaan raja, upeti, prerogatif raja, korve, dsb. 

Proudhon yang sesungguhnya bernalar sebagai berikut terhadap 
Charles Comte: Comte ingin menguraikan bagaimana hak-milik lahir 
dan mulai dengan hipotesis mengenai suatu nasion sebagai pemilik. 
Dengan demikian itu terjatuh dalam suatu petitio principii. Ia membuat 
negara menjual tanah-tanah, ia membiarkan para industrialis membeli 
tanah-tanah ( estates ) itu, yaitu, ia mengandaikan/-mempersyaratkan 
“hubungan hak-milik” yang hendak dibuktikannya. 

Proudhon yang Kritis mencoret “sistem desimal” Perancis. Ia 
mempertahankan franc tetapi menggantikan centime dengan Dreier. 

“Bila aku menyerahkan sebidang tanah,” Proudhon (yang Kritis) 
melanjutkan, “maka aku tidak hanya merampok diriku sendiri dari 
panenan itu; aku merampas anak-anakku dan anak-anak anakku dari 
suatu kebaikan yang kekal. Tanah mempunyai nilai tidak hanya hari 
ini, ia juga mempunyai nilai atas kapasitas dan hari-depannya.” 

Proudhon yang sesungguhnya tidak berbicara mengenai kenyataan 
bahwa tanah tidak hanya hari ini mempunyai nilai, tetapi juga di masa 
depan: ia mempertentangkan nilai penuh hari ini dengan nilai kapasitas 
dan hari-depannya yang bergantung pada keahlianku dalam 
mengeksploitasi tanah. Ia mengatakan: “Hancurkan tanah itu, atau yang 
berarti sama bagimu, juallah tanah itu: anda tidak mengalienasi satu, 
dua atau lebih panenan; anda memusnahkan semua produk yang 
semestinya dapat anda peroleh darinya, anda, anak-anak anda dan anak- 
anak anak-anak anda.” 

Bagi Proudhon soalnya bukanlah menonjolkan kontras antara satu 
panenan dan kebaikan yang kekal itu -uang yang kuperoleh untuk ladang 
itu dapat, sebagai modal, juga menjadi suatu “kebaikan kekal” - tetapi 
kontras antara nilai sekarang dan nilai yang dapat diperoleh tanah itu 
melalui pembudi-dayaan yang terus-menerus. 

“Nilai baru itu,” Charles Comte berkata, “yang kuberikan pada suatu 
barang dengan kerjaku adalah milikku, Proudhon” (yang Kritis) berpikir 
bahwa dirinya dapat menolak dengan cara berikut: “Kalau begitu” 
seseorang mesti berhenti menjadi seorang pemilik pada saat ia berhenti 



Keluarga Suci | 47 

bekerja. Pemilikan produk sama sekali tidak dapat “melibatkan 
kepemilikan atas material yang darinya produk itu dibuat” 

Proudhon yang sesungguhnya berkata: 

"Biarkan si pakerja menilai praduknya. tetapi aku tidak mengerti bagaimana kepemilikan pradukitu 
melibatkan kepemilikan atas bahannya. Apakah sang nelayan yang berhasil menangkap lebih 
banyak ikan daripada nelayan lainnya di tepi sungai yang sama, dengan keahliannya sendiri menjadi 
pemilik atas tempat di mana ia menangkap ikan itu? Pernahkah keahlian sang pemburu dianggap 
sebagai suatu hak kepemilikan binatang buruan dalam sebuah wilayah? Yang sama berlaku dalam 
agrikultura. Agar mengubah gE/77/fe/7menjadi hak-milik, suatukandisilaindbaruskan di samping 
kerja, atau seseurang akan berhenti menjadi pemilik seketika ia berhenti menjadi seurang pekerja." 

Cessante causa, cessat effectus. Manakala pemilik itu adalah pemilik 
“sebagai” seorang pekerja, maka ia berhenti menjadi seorang pemilik 
sesegera ia berhenti menjadi seorang pekerja. “Menurut hukum, adalah 
ketentuan yang menciptakan kepemilikan; kerja hanyalah suatu tanda 
yang tampak, tindak fisikyang dengannya pekerjaan dimanifestasikan.” 

“Sistem penghak-milikan melalui kerja,” Proudhon melanjutkan, 
“oleli-karenanya adalah berlawanan dengan hukum; dan apabila para 
pendukung sistem itu mengklaimnya sebagai suatu penjelasan dari 
hukum-hukum mereka, maka mereka berkontradiksi dengan diri mereka 
sendiri.” 

Untuk mengatakan lebih lanjut, sesuai pendapat ini, bahwa budi-daya 
tanah, misalnya, “menciptakan kepemilikan sepenuhnya atas tanah itu” 
adalah suatu petitio principii. Merupakan suatu kenyataan bahwa suatu 
kapasitas produktif baru dari materi telah diciptakan. Tetapi yang mesti 
dibuktikan adalah bahwa kepemilikan atas materi itu sendiri dengan 
demikian telah diciptakan. Manusia tidak menciptakan materi itu sendiri. 
Dan ia bahkan tidak dapat menciptakan kapasitas produktif apapun 
apabila materi itu sebelumnya tidak ada. 

Proudhon yang Kritis menjadikan Graccbus Baboeuf seorang parti- 
san dari “kebebasan,” tetapi dalam Proudhon yang padat ia adalah seorang 
partisan dari persamaan ( partisan de l’egalite). 

“Proudhon yang Kritis,” yang bermaksud menaksir bayaran Homer 
untuk karyanya Iliad, berkata: “Biaya yang mesti kubayarkan pada 
Homer mesti sama dengan yang ia berikan padaku. Tetapi, bagaimanakah 
nilai dari yang ia berikan itu mesti ditentukan?” 



48 | Karl Marx 5 FredErick Engels 

Proudhon yang Kritis adalah terlalu tinggi di atas hal-hal remeh 
ekonomi politikuntuk mengetahui bahwa “nilai” sebuah obyek dan yang 
“diberikan” obyek itu pada seseorang lain adalah dua hal yang berbeda. 
Proudhon yang sesungguhnya berkata: “Bayaran seorang penyair mesti 
sama dengan produk-nya: lalu, apakah nilai dari produk itu?” Proudhon 
yang sesungguhnya mengira bahwa Iliad mempunyai suatu harga tidak 
terbatas (atau nilai-tukar, prix), sedangkan Proudhon yang Kritis mengira 
bahwa yang dipunyai Iliad adalah suatu nilai tak-terbatas. Proudhon 
yang sesungguhnya mempertentangkan nilai dari Iliad, “nilainya” dalam 
pengertian “ekonomi ( valeurintrinseque),” dengan nilai-tukamya ( valeur 
echangeable); Proudhon yang Kritis mempertentangkan “nilainya untuk 
pertukaran” dengan “nilainya yang intrinsik,” yaitu, nilainya sebagai 
sebuah sajak. 

Proudhon yang sesungguhnya berkata: “Di antara ganti-mgi mate- 
rial dan bakat tidak terdapat ukuran yang umum. Dalam hal ini situasi 
dari semua produsen adalah sama. Sebagai konsekuensinya, setiap 
perbandingan di antara mereka, setiap klasifikasi menumt rezeki adalah 
tidak-mungkin.” (“ Entre une recompense materielle et le talent il 
n ’exsistepas de commune mesure; sous ce rapportla condition de tous 
lesproducteurs est egale; consequemment toute comparasion entre eux 
et toute distinction de fortunes est impossible.’’) 

Proudhon yang Kritis berkata: “Secara relatif, posisi semua produsen 
adalah sama. Bakat tidak dapat ditimbang secara ragawi ... Setiap 
perbandingan di antara para produsen itu sendiri, setiap perbedaan 
eksterior adalah tidak mungkin.” 

Dalam Proudhon yang Kritis kita membaca bahwa “manusia ilmu 
mesti merasa dirinya setara dalam masyarakat, karena bakatnya dan 
wawasannya banya suatu produk dari wawasan masyarakat.” Proudhon 
yang sesungguhnya di mana pun tidak berbicara tentang perasaan- 
perasaan bakat. Ia mengatakan bahwa bakat mesti merendahkan diri ke 
tingkat masyarakat. Ia tidak lagi menegaskan bahwa manusia berbakat 
“hanya” suatu produk dari masyarakat. Sebaliknya, ia berkata: “Manusia 
berbakat telah menyumbang untuk memproduksi pada dirinya sendiri 
suatu perkakas y ang berguna... T erdapat dalam diriny a sekaligus seorang 
pekerja bebas dan suatu modal yang diakumulasi secara sosial.” 

Proudhon yang Kritis selanjutnya berkata: “Lagi pula, ia mesti 



Keluarga Suci | 49 

berterima kasih pada masyarakat yang telah membebaskan dirinya dari 
pekerjaan lain sehingga ia dapat mengerahkan dirinya pada ilmu- 
pengetahuan.” 

Proudhon yang sesungguhnya tiada berpaling pada terima-kasihnya 
manusia berbakat. Ia berkata: “Sang seniman, sang ilmuwan, sang 
penyair, menerima pahala mereka semata-mata karena kenyataan bahwa 
masyarakat memperkenankan mereka untuk mengerahkan diri mereka 
khususnya pada ilmu-pengetahuan dan seni.” 

Akhirnya, Proudhon yang Kritis melakukan keajaiban dengan 
membuat suatu masyarakat dari 150 pekerja mampu memehhara seorang 
“pemimpin ( marshal )” dan karenanya, mungkin, sebuah “tentara ( army ).” 
Pada Proudhon yang sesungguhnya, marshal itu seorang “pande-kuda 
(farrier = marecbal). ” 

Komentar Kritis no. 4 

"Jika ia [Praudhan] mempertahankan kensep gaji.jika ia melihat dalam masyarakat suatu lembaga 
yang mEmbarikan pekerjaau pada kita dan mEmbayar kita untuk itu, maka ia ssmakin kurang 
haknya untuk mEngakui waktu SEbagai ukuran pEmbayaran karsna baru saja ia, dEngan msnyEtujui 
Huga Grotius, mEngajarkan bahwa waktu tidak mEnghiraukan kosatiitian sssuatu ubyak." 

Ini satu-satunya masalah di mana Kritik Kritis berusaha memecahkan 
problemnya dan untuk membuktikan pada Proudhon bahwa dari sudut- 
pandang ekonomi politik, ia (Proudhon) berargumentasi secara salah 
terhadap ekonomi politik. Di sini Kritik “mempermalukan” dirinya 
sendiri dalam gaya Kritis sejati. 

Proudhon sepakat dengan Hugo Grotius dan berargumentasi bahwa 
“ketentuan” bukan hak untuk mengubah “kepemilikan” menjadi “hak- 
milik” atau suatu “azas legal” menjadi sebuah azas lainnya, tiada bedanya 
sebagaimana waktu tidak dapat mengubah kebenaran bahwa ketiga sudut 
dari sebuah tiga-segi secara bersama-sama adalah sama/setara dengan 
dua sudut siku-siku menjadi kebenaran bahwa mereka adalah sama 
dengan tiga sudut siku-siku. “Anda tidak akan pernah,” Proudhon 
berteriak, “berhasil membuat panjangnya waktu, yang dari sendirinya 
tidak menciptakan apapun, tidak mengubah apapun, tidak memodi-fikasi 
apapun, mampu mengubah pemakai itu menjadi seorang pemilik.” 

Kesimpulan Herr Edgar adalah: Karena Proudhon mengatakan bahwa 



50 | Karl Marx & Frederick Engels 

sekedar waktu tidak dapat “mengubah” satu azas legal menjadi sebuah 
azas tunggal lain, bahwa dengan sendirinya ia tidak dapat mengubah 
atau memodifikasi apapun, ia menjadi tidak-konsisten ketika ia 
menjadikan “waktu kerja” ukuran dari nilai ekonomi-politik dari produk 
kerja. Herr Edgar mengelola pernyataan Kritis ini secara Kritis dengan 
menerjemalikan nilai(valeur) ]9 dengan validitas(Geltung), 20 sehingga 
ia dapat memakai kata itu bagi validi-tas/kesahihan dari suatu azas le- 
gal dalam pengertian sama bagi nilai komersial sebuah produk kerja. Ia 
melakukannya dengan meng-identifikasi panjangnya waktu yang kosong 
dengan waktu yang diisi dengan kerja. Seandainya Proudhon mengatakan 
bahwa waktu tidak dapat mengubah seekor lalat menjadi seekor gajah, 
maka Kritik yang Kritis dapat berkata dengan pembenaran yang sama: 
karenanya ia tidak berhak menjadikan waktu kerja sebagai ukuran upah- 
upah. 

Bahkan Kritik Kritis mestinya mampu menangkap bahwa waktu kerja 
yang harus dicurahkan dalam produksi sesuatu obyek sudah termasuk 
di dalam ongkos produksi dari obyek itu, bahwa ongkos produksi sebuah 
obyek adalah ongkos obyek itu dan untuk apa obyek itu dapat dijual, 
dengan membuat abstraksi dari pengaruh persaingan. Di samping waktu 
kerja dan bahan kerja, para ahli ekonomi memasukkan dalam ongkos 
produksi itu sewa yang dibayar oleh pemilik tanah, bunga dan laba dari 
si kapitalis. Yang tersebut terakhir itu tidak dimasukkan oleh Proudhon 
karena ia tidak memasukkan hak-milik perseorangan. Karenanya hanya 
tersisa waktu kerja dan ongkos-ongkos itu. Dengan menjadikan waktu 
kerja, keberadaan langsung dari kegiatan manusia sebagai kegiatan, 
sebagai ukuran upah dan penentuan nilai dari produk, maka Proudhon 
menjadikan segi manusia itu menjadi faktor yang menentukan. Dalam 
ekonomi politik lama, sebaliknya, faktor yang menentukan adalah 
kekuasaan modal dan kekuasaan pemilikan atas tanah yang 
dipertimbangkan/diper-hitungkan. Dengan kata lain, Proudhon 
menegakkan kembali manusia dalam hak-haknya, tetapi masih dalam 
suatu cara ekonomi-politik dan karenanya cara yang kontradiktif. Hingga 
seberapa benamya Proudhon dari pendirian ekonomi politik dapat dilihat 
dari kenyataan bahwa Adam Smith, pendiri ekonomi politik modern, 
mengembangkan pada halaman-halaman pertama dari bukunya, An In- 
quiryinto the Nature and Cause of the Wealth ofNations, gagasan bahwa 



Keluarga Suci | 51 

sebelum penemuan hak-milik perseorangan, yaitu, dengan 
mengandaikan “ketidak-beradaan [non existence ] hak-milik perse- 
orangan, waktu kerja” adalah ukuran dari “upah” dan dari “nilai produk 
kerja,” yang belum dibedakan dari upah. 

Tetapi bahkan biarkanlah Kritik Kritis untuk sesaat menganggap 
bahwa Proudhon tidak mulai dari dasar-pikiran upah-upah. Apakah ia 
percaya bahwa “waktu” yang disyaratkan produksi dari sebuah obyek 
“pemah” bukan suatu faktor penting dalam “validitas” obyek itu? Adakah 
ia percaya bahwa waktu akan kehilangan “kemahalannya?” 

Sejauh yang bersangkutan dengan produksi material secara langsung, 
keputusan apakah suatu obyek mesti diproduksi atau tidak, yaitu, 
keputusan mengenai “nilai” obyek itu, akan secara pokok bergantung 
pada waktu kerja yang diperlukan untuk produksinya. Karena bergantung 
pada waktu itulah masyarakat mempunyai waktu untuk berkembang 
secara manusiawi atau tidak. 

Dan bahkan dalam kasus produksi “pikiran,” tidak mestikah aku, jika 
aku secara masuk-akal mulai dalam hal-hal lainnya, memper- 
timbangkan waktu yang diperlukan untuk produksi suatu karya 
intelektual ketika aku menentukan jangkauan, watak dan rencananya? 
Sebaliknya, aku sekurang-kurangnya mengambil resiko bahwa obyek 
yang ada dalam ideku tidak pernah menjadi suatu obyek dalam realitas, 
dan akan -oleh karenanya- memperoleh tidak lebih daripada nilai suatu 
obyek imajiner, yaitu, suatu “nilai imajiner.” 

Kritik atas ekonomi politik dari pendirian ekonomi politik mengakui 
semua definisi esensial dari aktivitas manusia, tetapi hanya dalam suatu 
bentuk teralienasi, suatu bentuk yang terasingkan. Di sini, misalnya, ia 
mengubah makna waktu kerja untuk “kerja manusia” menjadi maknanya 
bagi “upah,” bagi kerja-upahan. 

Herr Edgar melanjutkan: “Untuk memaksa bakat agar menerima 
ukuran itu, Proudhon menyalahgunakan konsep mengenai kontrak bebas 
dan menandaskan bahwa masyarakat dan para anggota individualnya 
mempunyai hak untuk menolak produk-produk bakat.” 

Bakat pada “para pengikut Fourier” dan “Saint Simon” mendasarkan 
dirinya pada azas-azas ekonomi-politik dan mengajukan “klaim-klaim 
bebas” yang berlebih-lebihan, memberikan imajinasinya mengenai 
nilainya yang tak-terbatas sebagai ukuran dari “nilai-tukar” produk- 



52 | Karl Marx S FredErick Engels 

produknya; Proudhon menjawabnya dengan cara yang sama seperti 
ekonomi politik menjawab klaim akan suatu harga yang jauh lebih tinggi 
daripada yang dinamakan harga wajar, yaitu, lebih tinggi daripada ongkos 
produksi dari sesuatu obyek yang ditawarkan. Ia menjawab dengan 
kontrak bebas. Tetapi Proudhon tidak “menyalahgunakan” hubungan 
ini dalam arti ekonomi-politik; sesungguhnya, ia menganggap itu 
sungguh-sungguh yang dianggap oleh para ekonom sebagai nominal 
dan ilusif- “kebebasan” dari pihak-pihak yang berkontrak. 

Mengkarakterisasi Terjemahan no. 4 

Proudhon yang Kritis akhirnya merombak masyarakat Perancis 
sedalam suatu transformasi kaum proletar Perancis seperti kaum burjuasi 
Perancis. 

Ia menyangkal “kekuatan” kaum proletar Perancis karena Proudhon 
yang sesungguhnya menegur mereka karena mereka kurang bajik/berjasa 
(vertu). Ia menjadikan “keahlian” mereka dalam bekerja problematik - 
“kalian boleh jadi ahli dalam bekerja”- karena Proudhon yang 
sesungguhnya tanpa syarat mengakui keahlian mereka dalam bekerja 
(.Prompts au travail vous etes, dsb.) Ia menjadikan burjuasi Perancis 
kaula-kaula menjemukan, sedangkan Proudhon yang sesungguhnya 
mempertentangkan burjuasi yang hina ( bourgeois ignobles) dengan para 
bangsawan yang tercela ( nobles fletris). Ia mengubah para kaula 
menengah-ria ( bourgeois juste-millieu) menjadi “kaula-kaula kita yang 
baik,” untuk itu burjuasi Perancis mesti berterima-kasih. Karenanya, di 
mana Proudhon yang sesungguhnya mengatakan bahwa “iktikad buruk 
(la malveillance de nos bourgeoisj” dari burjuasi Perancis sedang 
bertumbuh, maka Proudhon yang Kritis dengan kukuh menjadikan 
“keriangan para kaula kita” bertumbuh. Burjuasi Proudhon yang 
sesungguhnya sedemikian jauhnya dari keriangan sehingga ia berteriak 
pada dirinya sendiri: “Kita jangan takut! Kita jangan takut!” Itu kata- 
kata seseorang yang hendak menalarkan dirinya sendiri terbebas dari 
ketakutan dan kecemasan. 

Dengan menciptakan Proudhon yang Kritis dalam penerje-mahannya 
mengenai Proudhon yang sesungguhnya, Kritik yang Kritis telah 
menunjukkan pada massa apa yang disebut suatu terjemahan yang secara 
Kritis sempurna. Ia telah memberikan petunjuk-petunjuk bagi 



Keluarga Suci | 53 

“bagaimana terjemahan itu seharusnya.” 01eh karenanya ia langsung 
bertentangan dengan terjemahan-terjemahan yang padat, yang buruk: 

"Klialayak Jerman menginginkan barang-barang para panjual buku samurah-murahnya, sehingga 
sang penerbit memerlukan sebuah terjemahan yang murah: sang penerjemah tidak mau mati 
kelaparan dalam pekerjaannya, ia bahkan tidak menjalankannya dengan refleksi dewasa [dengan 
segala ketenangan pengetahuan] karena sang penerbit mesti mengantisipasi para pesaing dengan 
penyerahan secepatnya; bahkan sang penerjemah mesti mengkhawatirkan adanya persaingan, 
takut bahwa sesenrang lain memprnduksi barang itu secara lebih cepat dan lebih murah: karenanya 
ia mengimlahkan naskahnya begitu saja pada sesenrang tukang tulis yang malang -secepat yang 
ia bisa agartidak membayartukangtulis upahjam-jaman secara sia-sia. la lebih daripada bahagia 
ketika keesnkan harinya dapat memuaskan penyusun-huruf (percetakan) yang rewel itu. Sambil 
lalu, terjemahan yang membanjiri kita cuma sebuah ilustrasi dari impotEnsi literatur Jerman 
dewasa ini, dsb." [AllgEmEinELitEratur-Mung, nn.VII, hal. 54). 

Komentar Kritis no. 5 

"Bukti mengenai ketidak-mungkinan hak-milik yang disimpulkan Prnudhan dari kenyataan bahwa 
umat-manusia secara khusus didera uleh sistem bunga dan laba dan nleh disprnpnrsi/ketimpangan 
antara knnsumsi dan prnduksi tidak mempunyai rekannya, yaitu, bukti bahwa hak-milik 
persearangan secara histnris dimungkinkan." 

Kritik yang Kritis bernaluri mujur untuk tidak terjebak dalam 
penalaran Proudhon mengenai sistem bunga dan laba, dsb., yaitu, ke 
dalam bagian paling penting dari argumennya. Sebabnya yalah bahwa 
dalam masalah ini bahkan tiada satupun dalih kritik dapat diajukan oleh 
Proudhon tanpa pengetahuan positif yang mutlak mengenai gerak hak- 
milik perseorangan. Kritik yang Kritis berusaha menebus impotensinya 
dengan menyatakan bahwa Proudhon tidak mem-buktikan kemungkinan 
historis dari pemilikan. Mengapa Kritik itu, yang tidak mempunyai 
apapun kecuali kata-kata untuk diberikannya, mengharap pihak-pihak 
lain memberikan “segala-galanya” ke padanya? 

"Prcudfion membuktikan ketidak-mungkinan pemilikan dengan kenyataan bahwa pekerja tidak 
dapat membeli balik produk kerjanya dari upahnya. Prnudhnn tidak mEmbarikan suatu bukti tuntas 
akan hal ini dengan menguraikan hakekat mDdal. Pekerja tidak dapat membeli balik produknya 
karena ia selalu sebuah prDduk umum, sedangkan ia tidak pernah apapun kecuali sesenrangyang 
dibayar secara individual." 



54 | Karl Marx 5 FredErick Engels 

Herr Edgar, berbeda dengan deduksi Proudhon, semestinya dapat 
menyatakan dirinya secara lebih tuntas mengenai kenyataan bahwa 
pekerja “tidak dapat” membeli balik produknya karena ia “mesti 
membelinya kembali.” Sudah terkandung dalam definisi pembelian 
bahwa hubungannya dengan produknya itu suatu hubungan dengan suatu 
obyek yang bukan miliknya lagi, sebuah obyek yang teralienasi. Di antara 
lain-lainnya, argumen tuntas Herr Edgar tidak menuntaskan pertanyaan 
mengapa si kapitalis, yang sendiri “bukan apapun” kecuali seseorang 
“individual,” dan lebih dari itu, seseorang yang “dibayar dengan bunga 
dan laba,” dapat membeli kembali tidak hanya produk kerja, tetapi lebih 
banyak lagi daripada produk itu. Untuk menjelaskan ini Herr Edgar 
mesti menjelaskan hubungan kerja dan modal, yaitu, menguraikan 
hakekat modal. 

Kutiban dari kritik di atas secara sangat jelas sekali menunjukkan 
bagaimana Kritik Kritis seketika menggunakan yang dipelajarinya 
(didapatkannya) dari seorang penulis sebagai kearifan yang ditemukannya 
sendiri dan memakainya dengan suatu pemelintiran Kritis terhadap 
penulis yang sama itu. Karena adalah dari Proudhon sendiri Kritik Kritis 
itu menarik argumen yang katanya tidak diberikan oleh Proudhon, tetapi 
diberikan oleh Herr Edgar. Proudhon mengatakan: 

"[)iviclEEtimpEra... Jika kaum buruh tarpisah satu sama lainnya upah-upah yang dibayarkan 
pada masing-masing pEkarja itu dapat mElEbihi nilai SEtiap pradukindividual:tEtapi bukan itu 
masalahnya... Sakalipun tElah dibayar ssmua tEnaga individual itu, yang tidak dibayar adalah 
tEnaga kalEktif." 

Proudhon adalah “yang pertama” yang memperhatikan kenyataan 
bahwa jumlah upah para pekerja individual, bahkan apabila setiap tenaga 
individual telah dibayar sepenuhnya, tidak membayar tenaga kolektif 
yang diobyektifikasi dalam produknya; bahwa oleh karenanya pekerja 
itu tidak dibayar sebagai “suatu bagian dari tenaga kerja kolektif.” Herr 
Edgar memelintir ini menjadi penegasan, bahwa si pekerja tidak lain 
dan tidak bukan adalah seseorang yang dibayar secara individual. Kritik 
Kritis dengan demikian mempertentangkan suatu pandangan “umum” 
dari Proudhon dengan perkembangan selanjutnya yang “konkrit” yang 
Proudhon sendiri berikan mengikuti gaya Kritik dan menyuarakan 
rahasia “sosialisme Kritis” dalam kalimat berikut: 



Keluarga Suci | 55 

"PEkErja mEdErn lianya mEmikirkan dirinya SEndiri, yaitu, ia lianya manuntut bayaran untuk 
dirinya SEndiri. la SEndirilah yang gagal mEmpErhitungkan tEnaga yang luar biasa bEsarnya, 
tEnaga yang tidak-tarukur basarnya yang timbul dari karja-samanya dEngan tEnaga-tEnaga lain" 

Menurut Kritik Kritis seluruh kejahatan terletak dalam “benak” kaum 
buruh. Memang benar bahwa kaum buruh Inggris dan Perancis telah 
membentuk asosiasi-asosiasi di mana mereka bertukar pendapat tidak 
hanya mengenai kebutuhan-kebutuhan seketika mereka sebagai “kaum 
buruh,” tetapi mengenai kebutuhan-kebutuhan mereka sebagai 
“makhluk-makhluk manusia.” Dengan demikian mereka menunjukkan 
kesadaran tuntas dan lengkap mengenai tenaga “yang luar-biasa” dan 
“tak-terukur besarnya” yang lahir dari kerja-sama mereka. Tetapi para 
pekerja komunis yang “padat,” yang bekerja, misalnya, di pabrik-pabrik 
Manchester dan Lyons, tidak percaya bahwa “pikiran sejati” akan mampu 
membantah tuan-tuan industri mereka dan secara praktis penistaan diri 
mereka sendiri. Mereka sangat-sangat sadar mengenai “perbedaan” 
antara “keberadaan” dan “pikiran,” antara “kesadaran” dan “kehidupan.” 
Mereka mengetahui bahwa hak-mibk, modal, uang, kerja-upahan dan 
sejenisnya bukanlah isapan jempol ideal dari otak, tetapi sumber-sumber 
yang sangat praktis, yang sangat obyektif dari abenasi-diri mereka dan 
bahwa mereka mesti dilenyapkan dengan suatu cara yang praktis, suatu 
cara yang obyektif bagi manusia untuk menjadi manusia tidak hanya 
dalam “pikiran,” dalam “kesadaran,” tetapi dalam “keberadaan yang 
padat,” dalam kehidupan. Kritik Kritis, sebaliknya, mengajarkan pada 
mereka bahwa mereka berhenti dalam reabtas sebagai para pekerja- 
upahan jika dalam pikiran mereka berhenti membayangkan diri mereka 
sendiri sebagai para pekerja-upahan dan tidak lagi menuntut pembayaran 
untuk pribadi mereka sesuai imajinasi yang berlebih-lebihan itu. Sebagai 
kaum ideabs mutlak, sebagai makhluk-makhluk ethereal (sangat halus), 
mereka lalu dengan sendirinya akan mampu hidup dari ether- nya pikiran 
murni. Kritik Kritis mengajarkan pada mereka bahwa mereka meng- 
hapuskan modal sesungguh dengan dalam “pikiran” menanggulangi 
kategori Modal, bahwa mereka “sungguh-sungguh” berganti dan 
mengubah diri mereka sendiri menjadi makhluk-makhluk manusia sejati 
dengan menggganti/mengubah “ego abstrak” mereka di dalam kesadaran 
mereka dan mengecam semua perubahan “sungguh-sunggguh” dalam 



5G | Karl Marx & Frederick Engels 

keberadaan sungguh-sungguh mereka sebagai operasi-operasi tidak- 
Kritis, dalam kondisi-kondisi sesunggguhnya dari keberadaan mereka, 
yaitu, dalam “ego” mereka yang “sesungguhnya.” “Roh” ( spirit ), yang 
hanya melihat kategori-kategori di dalam realitas, dengan sendirinya 
mereduksi semua aktivitas dan praktek manusia pada proses berpikir 
dialektis dari Kritik Kritis. Itulah yang membedakan sosialisme- nya 
dari sosialisme “padat” dan komunisme. 

Sesudah wacana besarnya, Herr Edgar dengan sendirinya mesti 
menyatakan kritik Proudhon “hampa kesadaran.” 

“ Tetapi Proudhon ingin juga praktis. Ia menganggap dirinya telah 
memaliami. Dan sekalipun begitu,” demikian ketenangan pengetahuan 
bersorak menang, “bahkan sekarang kita tidak dapat mengreditnya dengan 
ketenangan pengetahuan. Kita mengutib beberapa pasase untuk 
menunjukkan betapa kurangnya ia telah mempertimbangkan sikapnya 
pada masyarakat.” 

Kelak akan kita kutib juga beberapa pasase dari karya-karya Kritik 
yang Kritis, (lihat Bank for the Poor dan Model Farm ) untuk 
menunjukkan bahwa ia belum mempelajari hubungan-hubungan yang 
paling pertama dari ekonomi politik, apalagi memikirkannya, dan 
karenanya merasa dengan kebijakan Kritis yang karakteristik bahwa ia 
terpilih untuk menjatuhkan penilaian atas Proudhon. 

Kini, setelah Kritik yang Kritis sebagai ketenangan pengetahuan telah 
“menyingkirkan semua lawan-lawan yangpadat,” telah menguasai semua 
realitas dalam bentuk kategori-kategori dan telah membubarkan semua 
aktivitas manusia menjadi dialektika spekulatif, kita akan melihatnya 
mereproduksi dunia dari dialektika spekulatif. Jelaslah bahwa, apabila 
keajaiban-keajaiban dari ciptaan spekulatif secara Kritis dari dunia tidak 
boleh “diduniawikan/dikotori,” maka mereka hanya dapat disajikan pada 
massa keduniawian itu dalam bentuk “misteri-misteri.” Kritik Kritis 
oleh karenanya muncul dalam person Wischn u -Szeliga sebagai “seorang 
penjual-misteri.” 21 



I AI V 

l\CITII\ I I 11IS SEBAGAJ PENJLAL MISTTEI, 

4111 

EEITIE IT ITIS DAL/4M EEESCN EEEE 
SZELIGA 

“Kritik Kritis” yang dipersonifikasi pada Szeliga-Wischnu 
“memberikan” suatu apotheosis dari Mysteres de Paris. Eugene Sue 
diproklamasikan seorang “Pengritik Kritis.” Mendengar ini, ia dapat 
berseru seperti Bourgeois Gentilhomme- nya Moliere: 

"Faith, aku telah barbicara prasa SElama labih dari ampatpuluh tahun tanpa mangEtahuinya: aku 
bErtErima-kasih tak-tErhingga banyaknya padamu karana mambaritahukan hal itu padaku." 

Herr Szeliga memprakatai kritiknya dengan sebuah prolog “estetik.” 

“Prolog Estetik itu” memberikan penjelasan berikut ini mengenai 
arti umum dari epos “Kritis” dan khususnya arti umum dari Mystere de 
Paris: 

"Epns melahirkan pikiran bahwa yang sakarang itu pada dirinya sendiri bukanlah apa-apa, dan 
tidak hanya (bukan apa-apa dan tidak hanya!) pErbatasanahad\ di antara yanglaludan haridEpan, 
tetapi [bukan apa-apa, dan tidak hanya, tetapi] tetapi jurangyanņ SEcara tErus-mEnErusmEsti 
diisi dan yang memisahkan kEabadian{immDrtality) dari mudah-musnahnya{pErishablEnEss)... 
SEpErti itulah artiumumdarl MystErEdEParisi' 

“Prolog Estetik” selanjutnya menegaskan bahwa “bila sang pengritik 
mau, ia juga dapat menjadi seorang penyair.” 

Keseluruhan kritik Herr Szeliga akan membuktikan pernyataan itu. 
Ia adalah sebuah sajak dalam segala seginya. 

Ia adalah juga sebuah produk dari “seni bebas” menurut definisi seni 
di dalam “prolog estetik” -ia “menciptakan sesuatu yang baru sekali, 
sesuatu yangsecara mutlak tidakpernah ada sebelumnya.” 

Akhirnya, ia bahkan sebuah “epos Kritis,” karena ia merupakan 
“sebuah jurang yang mesti secara terus-menerus diisi,” dan yang 
“memisahkan keabadian” -Kritik Kritisnya Herr Szeliga-dari “mudah- 
musnahnya” novel Eugene Sue. 



58 | Karl Marx S Frederick Engels 

I) Misteri mengenai Degenerasi dalam Peradaban 
dan Misteri menganai Ketidak-adilan dalam Nagara 

Feuerbacb, kita tahu, memahami ide-ide Kristiani dari Inkarnasi, 
Trinitas, Keabadian dsb., sebagai misteri dari Inkarnasi, misteri dari 
Trinitas, misteri dari Keabadian. Herr Szeliga memahami semua kondisi 
dunia dewasa ini sebagai misteri-misteri. Namun, manakala Feuerbacb 
mengungkapkan “misteri-misteri yang sesungguhnya,” Herr Szeliga 
membuat “misteri-misteri” dari yang sesungguhnya “hal-hal remeh.” 
Seninya bukanlah yang mengungkapkan yang tersembunyi, tetapi 
menyembunyikan yang terungkap. 

Demikian ia memproklamasikan degenerasi (kriminal-kriminal) 
dalam peradaban dan ketidak-adilan dan ketidak-samaan di dalam negara 
sebagai “misteri-misteri.” Sehingga literatur sosialis, yang 
mengungkapkan misteri-misteri ini, tetap merupakan sebuah misteri 
bagi Herr Szebga, atau ia ingin menjadikan suatu misteri “Kritik Kritis” 
privat dari hasil-hasil yang pabng terkenal dari literatur itu. 

"Di depan hukum dan hakim SEgala-SESuatu adalah sama, yang tinggi dan yang rEndab yang kaya 
dan yang miskin. Kalimat ini adalali di paling atas dalam KrEdn nagarai' 

Dari negara? Sebabknya, kredo kebanyakan negara mulai dengan 
membuat yang tinggi dan yang rendah, yang kaya dan yang miskin tidak 
sama di depan hukum. 

''MeteI yang mEmbatu dalam kajujuran naifnya SEcara paling jElas mangungkapkan mistEri itu 
[MistEri mEngEnai knntradiksi antara miskin dan kaya] kEtika ia bErkata: 'Ah, SEandainya kaum 
kaya itu tahu!’ 'Ah, SEandainya kaum kaya itu tahu!' Malangnya ialah, bahwa mErEka tidak 
mEngEtahui apa kamiskinan itu.” 

Herr Szeliga tidak mengetahui bahwa Eugene Sue melakukan suatu 
anakronisme karena hormatnya pada burjuasi Perancis ketika ia 
memasang motto dari kaum kaula zaman Louis XIV Ah! Si le roi le 
savait\ (“Ah, seandainya raja mengetahui hal itu”) ke mulut Morel yang 
seorang pekerja itu, yang hidup di zaman Cbarte verite. 22 

Di Inggris dan Perancis, setidak-tidaknya, hubungan nai/antara kaya 
dan miskin telah berakhir. Di sana, para wakil ilmiah dari kekayaan, 
para ahli ekonomi, telah menyebarkan pemahaman yang sangat terinci 
mengenai kesengsaraan fisik dan moral dari kepemilikan. Mereka telah 



Keluarga Suci | 59 

membereskan itu dengan membuktikan bahwa kesengsaraan mesti tetap 
ada karena kondisi sekarang mesti tetap ada. Di dalam kecemasan mereka, 
mereka bahkan telah memperhitungkan “proporsi-proporsi” di mana 
kemiskinan mesti membinasakan sebagian besar demi untuk kebaikan 
kekayaan dan punyanya sendiri. 

Jika Eugene Sue melukiskan kedai-kedai, tempat-tempat 
persembtmyian dan bahasa para “penjahat,” Herr Szeliga mengungkapkan 
“misteri” bahwa yang diinginkan sang pengarang adalah tidak 
melukiskan bahasa itu atau tempat-tempat persembunyian itu, tetapi 
“untuk mengajarkan pada kita misteri-misteri sumber-sumber utama 
dari kebatilan, dsb. Karena para penjahat itu justru betah di tempat- 
tempat yang paling ramai.” 

Apakah yang akan dikatakan seorang ilmuwan alam jika mesti 
dibuktikan padanya, bahwa sel lebah tidak menarik baginya sebagai sel 
lebah, bahwa itu tidak merupakan misteri bagi seseorang yang tidak 
mempelajarinya, karena sang lebah itu “justru betah” di udara terbuka 
dan di atas kembang? Tempat-tempat persembunyian para penjahat dan 
bahasa mereka mencerminkan watak-watak dari yang penjahat, mereka 
adalah bagian dari keberadaannya, gambaran mereka itu bagian dari 
gambarannya sebagaimana gambaran dari “rumah kecil (petit maison)” 
adalah bagian dari gambaran dari femme galante. 

Bagi penduduk Paris pada umumnya dan bahkan bagi polisi Paris 
tempat-tempat persembunyian para penjahat begitu merupakan sebuah 
“misteri” sehingga pada saat ini jalan-jalan lebar yang berpenerangan 
terang sedang dirancang di Cite untuk memberi jalan masuk ke mereka 
itu bagi polisi. 

Akhirnya, Eugene Sue sendiri menyatakan bahwa dalam gambaran- 
gambaran tersebut di atas ia mengandalkan dirinya pada “keingintahuan 
malu-malu” para pembacanya. Eugene Sue bersandar pada keingin-tahuan 
malu-malu para pembacanya dalam semua novelnya. Cukup diingat Atar 
Gull, Salamander. Plickand Plock, dsb. 

2) Misteri dari Kanstruksi Spekulatif 

Misteri penyajian Kritis dari Mysteres de Paris adalah misteri 
“konstruksi Hegelian yang spekulatif.” Begitu Herr Szeliga mempro- 
klamasikan “degenerasi di dalam peradaban” dan ketidak-adilan dalam 



GO | Karl Marx 5 Frederick Engels 

negara “Misteri-misteri,” yaitu, setelah membubarkannya dalam 
kategori “Misteri,” ia membiarkan “Misteri” memulai “karirnya yang 
spekulatif.” Beberapa kata saja sudah cukup untuk mengkarakterisasi 
konstruksi spekulatif “pada umumnya”; perlakuan Herr Szeliga atas 
Mystere de Paris akan memberikan penerapannya “secara terperinci.” 

Jika dari buah-buah apel, pir, arbei dan badam sesungguhnya aku 
membentuk ide umumku “Buah-buahan,” jika aku lebih lanjut dan 
“membayangkan” bahwa ide abstrakku “Buah-buahan,” yang diderivasi 
dari buah-buahan sesungguhnya, adalah suatu entitas keberadaan di luar 
diriku, memang esensi “sebenarnya” dari pir, apel, badam, dsb.; maka, 
dalam “bahasa filsafat spekulatif ’ aku menyatakan bahwa “Buah-buahan” 
adalah “substansi”-nya pir, apel, badam dsb. Dengan begitu aku -oleh 
karenanya- mengatakan bahwa untuk menjadi sebuah pir tidaklah 
esensial bagi pir itu, bahwa untuk menjadi sebuah apel tidak esensial 
bagi apel itu; bahwa yang esensial bagi benda-benda itu bukanlah 
keberadaannya yang sesungguhnya, yang tampak bagi panca-indera, 
tetapi esensi yang telah aku tarik darinya dan kemudian disisipkan ke 
atasnya/padanya, esensi dari ideku - “Buah-buahan.” 01eh karenanya 
aku menyatakan apel, pir, badam dsb. cuma bentuk-bentuk keberadaan, 
modi, dari “Buah-buahan.” Pengertianku yang terbatas, yang didukung 
oleh inderaku memang, tentu saja, “membedakan” sebuah apel dari sebuah 
pir dan sebuah pir dari sebuah buah badam; tetapi nalar spekulatifku 
menyatakan perbedaan-perbedaan inderawi ini tidak-esensial, tak- 
penting. Yang dibhatnya dalam buah apel itu “yang sama” dalam buah 
pir, dan dalam buah pir itu, yang sama di dalam buah badam, yaitu 
“Buah-huahan.” Khususnya buah-buahan sesungguhnya adalah tidak 
lebih daripada kemiripan-kemiripan yang esensi sesungguhnya adalah 
“Substansi itu” - “Buah-buahan.” 

Dengan metode ini orang tidak memperoleh kekhususan “kekayaan 
definisi.” Sang ahli mineral (mineralogis) yang seluruh ilmunya terdiri 
atas pernyataan bahwa semua mineral adalah sungguh-sungguh “Min- 
eral” hanya akan menjadi seorang mineralog dalam “imajinasinya.” 

Bagi setiap mineral sang mineralog berkata “Mineral” dan ilmunya 
direduksi pada pengulangan kata itu sesering terdapatnya mineral-min- 
eral yang sesungguhnya. 

Dengan mereduksi buah-buahn sungguh-sungguh yang berbeda itu 



Keluarga Suci | Gl 

menjadi “satu” buah abstraksi itu -“Buah-buahan,” spekulasi mesti, agar 
supaya mencapai sesuatu bentuk isi sesungguhnya, bagaimanapun 
mencoba menemukan jalannya balik dari “Buah-buahan,” dari Substansi 
pada berbagai buah-buahan duniawi sesungguhnya, buah pir, buah apel, 
buah badam dsb. Adalah sama sulitnya untuk memproduksi buah-buahan 
sesungguhnya dari ide abstrak “Buah-buahan” seperti mudahnya 
memproduksi ide abstrak ini dari buah-buahan sesung-guhnya. Memang 
tidak mungkin sampai pada “kebalikan” sebuah abstraksi tanpa 
melepaskan abstraksi itu. 

Oieh karenanya, sang filsuf spekulatif melepaskan abstraksi “Buah- 
buahan,” tetapi dengan suatu gaya “mistis,” “gaya yang spekulatif’ - 
dengan bentuk tidak melepaskannya. Dengan demikian ia di atas 
abstraksinya hanya dalam bentuk/penampilan. Ia berargumentasi sebagai 
berikut: 

Jika buah-buah apel, pir, badam dan arbei sungguh-sungguh bukan 
apa-apa kecuali “Substansi,” “Buah-buahan,” maka pertanyaannya timbul: 
Mengapa “Buah-buahan” memanifestasikan dirinya padaku kadang- 
kadang sebagai sebuah buah apel, kadang-kadang lagi sebagai sebuah 
buah pir, kadang-kadang sebagai sebuah buah badam? Mengapa “bentuk- 
keberagaman” ini, yang begitu mencolok kontradiktif dengan konsepsi 
spekulatifku “Kesatuan; Substansi; Buah-buahan?” 

Ini, demikian jawab sang filsuf spekulatif, adalah karena buah-buahan 
tidak mati, tidak-didiferensiasi, tidak bergerak, tetapi hidup, 
mendiferensiasi-diri, bergerak. Keberagaman buah-buahan duniawi tidak 
hanya penting bagi pengertian inderawi-ku, tetapi juga bagi “Buah- 
buahan” itu sendiri dan bagi penalaran spekulatif. Berbagai buah-buahan 
duniawi itu adalah berbagai manifestasi kehidupan “Buah-buahan yang 
satu” itu; mereka itu adalah penghabluran (kristalisasi) “Buah-buahan” 
itu sendiri. Dalam buah apel itu “Buah-buahan” memberikan suatu 
keberadaan seperti-apel pada dirinya sendiri, dalam buah pir suatu 
keberadaan seperti-pir. 01eh karenanya kita jangan lagi berkata seperti 
dari pendirian Substansi: buah pir adalah “Buah-buahan,” buah apel 
adalah “Buah-buahan,” dan buah badam adalah “Buah-buahan,” tetapi 
“Buah-buahan” menyajikan dirinya sebagai buah pir, “Buah-buahan” 
menyajikan dirinya sebagai buah apel, “Buah-buahan” menyajikan 
dirinya sebagai buah badam; dengan perbedaan-perbedaan yang 



G2 | Karl Marx & Frederick Engels 

membedakan buah apel, buah pir dan buah badam satu sama lainnya 
adalah diferensiasi-diferensiasi diri “Buah-buahan” yang menjadikan 
buah-buah tertentu itu anggota-anggota tundukan dari proses-kehidupan 
Buah-buahan. Dengan demikian “Buah-buahan” tidak lagi suatu kesatuan 
yang tanpa-isi, kesatuan yang tidak-didiferensiasi; ia adalah kesatuan 
(ketunggalan) sebagai “kesemuaan ( allness ),” sebagai “totalitas buah- 
buahan, yang merupakan suatu rangkaian organik yang bercabang- 
cabang.” Dalam setiap anggota dari rangkaian itu, Buah-buahan 
memberikan pada dirinya suatu keberadaan yang lebih berkembang, 
keberadaan yang lebih eksplisit, hinggga akhimya ia mempakan ikbdsar 
dari semua buah-buahan dan sekaligus “kesatuan” hidup yang 
mengandung semua buah-buahan itu yang buyar dalam dirinya, seperti, 
misalnya, semua anggota badan tems-menems buyar dalam darah dan 
tems-menems diproduksi dari darah. 

Kita melihat bahwa pabila religi Kristiani hanya mengetahui “satu 
Inkarnasi Tuhan,” filsafat spekulatif mempunyai sebanyak inkarnasi 
seperti banyak benda-benda, tepat sebagaimana adanya di sini, di dalam 
setiap buah-buahan, suatu inkarnasi dari “Substansi” itu, dari “Buah- 
buahan” Mutlak. Perhatian utama bagi filsuf spekulatif oleh karenanya 
adalah memproduksi “keberadaan” buah-buah duniawi yang 
sesungguhnya dan mengatakan dengan sesuatu cara misterius bahwa 
terdapat buah-buah apel, pir, badam dan kismis. Tetapi buah-buah apel, 
pir, badam dan kismis yang kita dapatkan di dalam dunia spekulatif 
tidak lain dan tidak bukan hanyalah “kemiripan” dari buah apel, 
“kemiripan” dari buah pir, “kemiripan” dari buah badam dan “kemiripan” 
dari buah kismis; kesemuanya itu adalah momen-momen dalam 
kehidupan “Buah-buahan,” “keberadaan nalar” yang abstrak itu, dan 
karenanya mereka sendiri “keberadaan-keberadaan nalar.” Karenanya, 
yang anda nikmati dalam spekulasi yalah mendapatkan semua buah- 
buahan sungguh-sungguh di sana, tetapi sebagai buah-buahan yang 
memiliki suatu makna mistik lebih tinggi, yang tumbuh dari ether otak 
dan tidak dari bumi material, yang adalah inkarnasi-inkarnasi dari 
“Buah-buahan,” “Subyek Mutlak itu.” Manakala anda kembali dari 
abstraksi itu, keberadaan nalar diluar batas kewajaran, Buah-buahan, 
pada buah-buahan alamiah yang sesungguhnya, anda memberikan, secara 
terbalik, buah-buahan alamiah suatu makna di luar batas kewajaran dan 



Keluarga Suci | B3 

mentransformnya menjadi sekianbanyak abstraksi. Kemudian perhatian 
utama anda adalah menunjuk kesatuan buah-buahan dalam semua 
manifestasi kehidupannya -buah apel, buah pir, buah badam- yaitu, 
interkoneksi mistis antara buah-buah ini, bagaimana dalam setiap dari 
mereka Buah-buahan berkembang secara berangsur-angsur dan tidak- 
bisa-ddak maju, misalnya, dari keberadaannya sebagai buah kismis pada 
keberadaannya sebagai buah badam. Nilai buah-buah duniawi itu ddak 
lagi terdiri atas kualitas-kualitas alamiah- nya, tetapi dalam proses-hidup 
dari Buah-buahan Mutlak. 

Manusia biasa tidak beranggapan dirinya mengatakan sesuatu yang 
luar-biasa ketika ia menyatakan bahwa terdapat buah-buah apel dan 
buah-buah pir. Tetapi, bila sang filsuf menyatakan keberadaan- 
keberadaan itu dalam cara spekulatif, maka ia mengatakan sesuatu yang 
luar-biasa. Ia mengerjakan sesuatu keajaiban dengan memproduksi 
keberadaan alamiah yang sesungguhnya, buah apel itu, buah pir itu, 
dsb., dari keberadaan nalar yang tidak-nyata Buah-buahan, yaitu, dengan 
menciptakan buah-buah itu dari nalar abstraknya sendiri, yang 
dipandangnya sebagai suatu Subyek Mutlak di luar dirinya sendiri, 
diwakili di sini sebagai Buah-buahan. Dan dalam setiap keberadaan yang 
ia nyatakan, ia menuntaskan suatu tindak penciptaan. 

Dengan sendirinya sang filsuf spekulatif melaksanakan penciptaan 
terus-menerus ini hanya dengan menyajikan kualitas-kualitas yang 
dikenal secara universal dari buah apel, buah pir, dsb., yang memang 
ada dalam realitas, sebagai definisi-definisi yang ditemukan olehnya; 
dengan memberikan nama-nama dari benda-benda sesunggguhnya pada 
yang hanya dapat diciptakan oleh nalar abstrak, pada formula abstrak 
dari nalar; akhirnya, dengan menyatakan aktivitasnya sendiri, yang 
dengannya ia beralih dari ide sebuah buah apel pada ide sebuah buah 
pir, menjadi swa-aktivitas Subyek Mutlak, Buah-buahan. 

Dalam cara bicara spekulatif, operasi ini disebut memahami substansi 
sebagai subyek, sebagai suatu proses internal, sebagai suatu Person 
Mudak dan pemahaman itu merupakan watak esensial dari metode Hegel. 

Pemyataan-pemyataan pendahuluan ini perlu untuk membuat Herr 
Szeliga dapat dimengerti orang. Setelah sejauh ini membuyarkan 
hubungan-hubungan sesunggufmya, misalnya, kebenaran dan peradaban, 
di dalam kategori misteri-misteri dan dengan begitu menjadikan Misteri 



G4 | Karl Marx & FrEderick Engels 

itu suatu substansi, ia kini naik ke ketinggian Hegelian yang sungguh- 
sungguh spekulatif dan mengubah Misteri menjadi swa-beradanya 
subyek yang berinkarnasi sendiri dalam situasi-situasi dan person-per- 
son sesungguhnya sehingga manifestasi-manifestasi dari kehidupannya 
adalah para puteri, para bangsawan, para gadis pekerja, para buruh- 
angkutbarang/penjaga pintu, para notaris dan para tukang-obat, intrik- 
intrik cinta, pesta-pesta dansa, pintu-pintu kayu, dsb. Setelah 
memproduksi kategori Misteri dari dunia nyata, ia memproduksi dunia 
nyata dari kategori itu. 

Misteri-misteri mengenai konstruksi spekulatif dalam sajian Herrr 
Szeliga akan semakin diungkapkan secara lebih tampak karena ia 
mempunyai suatu kelebihan dua kali lipat atas Hegel yang tak-dapat 
disangkal. Pertama, Hegel mempunyai keahlian canggih karena mampu 
menyajikan proses yang dengannya sang filsuf beralih lewat pemahaman 
dan imajinasi inderawi dari satu obyek ke lain obyek, sebagai proses 
dari keberadaan nalar yang dibayangkan itu sendiri, dari Subyek Mutlak. 
Di samping itu, Hegel sangat sering memberikan suatu presentasi 
sungguh-sungguh, yang meliputi hal ikhwal itu sendiri, di dalam 
presentasi spekulatifitu. Penalaran sesungguhnya di dalam penalaran 
spekulatif itu menyesatkan para pembaca untuk memandang penalaran 
spekulatif itu sebagai yang sesungguhnya dan yang sesungguhnya itu 
sebagai spekulatif. 

Dengan Herr Szeliga, kedua kesulitan itu lenyap. Dialektikanya tidak 
munafik atau berdahh. Ia melakukan tipu-tipunya dengan kejujuran yang 
paling terpuji dan keterus-terangan yang paling tulus. Namun, ia sama 
sekali tidak mengembangkan sesuatu isi sesungguhnya, sehingga 
konstruksi spekulatifnya bebas dari semua komplikasi yang 
mengganggu, bebas dari semua samaran-samaran kabur, dan menarik 
bagi mata dalam keindahannya yang telanjang. Dalam Herr Szeliga kita 
juga melihat sebuah lukisan cemerlang mengenai bagaimana spekulasi 
itu, di satu pihak tampak dengan bebas menciptakan obyeknya secara a 
priori dari dirinya sendiri, dan di pihak lain, justru dengan alasan bahwa 
ia ingin bebas dengan sofistika ketergantungannya yang masuk-akal dan 
alamiah mengenai obyek itu, jatuh ke dalam keterbelengguan yang pal- 
ing tidak masuk akal dan tidak-wajar pada obyek yang atribut-atributnya 
yang paling kebetulan dan individual yang secara mutlak dan umum 



Keluarga Suci | G5 


mesti ia bangun/bentuk. 

3) Misteri Masyarakat Terpelajar 

Setelah memandu kita melalui lapisan-lapisan masyarakat yang pal- 
ing rendah, misalnya melalui kedai-kedai para penjahat, Eugene Sue 
membawa kita ke masyarakat elit, ke suatu pesta dansa di Quarter Saint 
Germain. 

“Transisi” ini dibentuk Herr Szeliga sebagai berikut: “Misteri 
berusaha menghindari pengamatan dengan suatu pelintiran baru: sejauh 
ini ia tampak sebagai yang secara mutlak membingungkan, sukar 
dipahami dan negatif, berlawanan dengan yang benar, yang 
sesungguhnya dan positif; sekarang ia menarik diri ke dalam yang 
tersebut terakhir sebagai isinya yang tidak tampak. Tetapi dengan berbuat 
begitu ia melepaskan kemustahilan mutlak untuk diketahui.” 

Misteri yang sejauh ini muncul secara berlawanan dengan yang benar, 
yang sesunggubnya, yangposidf, yaitu, dengan hukum dan pendidikan, 
kini menarik diri ke dalam yang tersebut terakhir, yaitu ke dalam dunia 
pendidikan. Jelas sebuah misteri bagi Paris, jika tidak dari Paris, bahwa 
masyarakat elit adalah dunia pendidikan eksklusif. Herr Szeliga tidak 
beralih dari misteri-misteri dunia kejahatan ke pada misteri-misteri 
masyarakat bangsawan; Misteri menjadi isi ddak tampak masyarakat 
terpelajar, hakekatnya yangsesungguhnya. Bukanlah suatupelindran 
baru dari Herr Szeliga yang berlanjut pada pengamatan-pengamatan 
baru; Misteri sendiri melakukan pelindran baru ini untuk menghindari 
pengamatan. 

Sebelum sungguh-sungguh mengikuti Eugene Sue ke mana hatinya 
membawanya - ke sebuah pesta dansa bangsawan, Herr Szeliga 
menggunakan salah-satu dari pelintiran spekulasi munafik yang mem- 
bentuk secara a priori. 

"Orang dengan sendirinya dapat mEramalkan suatu kulit kakah yang akan dipiliho\eh Mistari 
sebagai tempat dirinya bersembunyi; tampaknya, dari kEkokokiankompak... bahwa... olali 
karena-nyadaņat diharapkanha\\m padaumumnya... bEtapapunsuad usaha baru untuk menerabas 
hingga ke inti tidak-bisa-tidakdiharuskan di sini'.' 

Cukup. Herr Szeliga telah sedemikian jauhnya hingga subyek 
metafisik itu, Misteri, kini melangkah maju, ringan, sabar dan genit. 




GG | Karl Marx & Frederick Engels 

Agar sekarang mengubah masyarakat bangsawan menjadi sebuah 
misteri, Herr Szeliga memberikan pada kita beberapa pertimbangan 
mengenai pendidikan. Ia menduga bahwa masyarakat bangsawan 
memiliki segala jenis kualitas yang tiada akan dicari orang di dalamnya, 
agar kelak menemukan misteri bahwa ia tidak memiliki kualitas-kualitas 
itu. Lalu ia menyajikan penemuan itu sebagai misteri masyarakat 
terpelajar. Herr Szeliga bertanya-tanya sendiri, misalnya, apakah “nalar 
umum” (apakah yang dimaksudkannya logika spekulatif?) merupakan 
isi dari percakapan ruangan -tamu -nya, apakah “ritme dan ukuran cinta 
saja menjadikannya” suatu “keutuhan serasi,” apakah “yang kita namakan 
pendidikan umum adalah bentuk dari yang umum, yang abadi, yang 
ideal ,” yaitu, apakah yang kita namakan pendidikan adalah imajinasi 
metafisik. Tidaklah sulit bagi Herr Szeliga untuk meramalkan apriori 
dalam menjawab pertanyaan-pertanyaannya: “Namun, dapatdiduga... 
bahwa jawabannya akan sebuah jawaban negatif.” 

Dalam novel Eugene Sue, transisi dari dunia biasa pada dunia beradab 
merupakan suatu transisi yang normal bagi sebuah novel. Penyamaran 
Rudolph, Pangeran Geroldstein, memberikan jalan masuk ke padanya 
ke dalam bagian-bagian masyarakat lebih bawah sebagaimana gelamya 
memberikan padanya jalan masuk ke bagian-bagian masyarakat lebih 
atas. Dalam perjalanannya ke pesta dansa bangsawan ia sama sekali tidak 
terpikat oleh kontras-kontras kehidupan masa-kini: adalah kontras- 
kontras penyamaran dirinya sendiri yang dianggapnya menarik. Ia 
menerangkan pada pengiringnya yang penurut betapa luar-biasa menarik 
ia anggap dirinya sendiri di dalam berbagai situasi itu. 

Aku mEnganggap kantras-kantras ini cukup mEnarik, ia berkata, pada suatu hari scarang pclukis- 
pEnggEmar,tinggal di SEbuahtcmpat di ruEauxFEVES, pagi ini scarang panjual mcnawarkan 

SEgElas anggur kismis hitam pada MadamE PipElEt, dan pEtang ini.salah saarang yang bErhak 

istimawa bErkat kEmurahan Tuhan yang mEmErintah dunia. 

Ketika Kritik Kritis diantar ke pesta dansa itu, ia bernyanyi: 

KEsadaran dan nalar nyaris maninggalkan diriku, 

Di tEngah-tEngah para raja di sini ! 23 

Ia tertuang dalam himne liar sebagai berikut: 

"Di sini daya-gaib mcmbawa cahaya surya di malam hari, SEdang mEnghijaunya musim scmi dan 



Keluarga Suci | G7 

CEmerlangnya musim panas di musim dingin. Kita SEkatika mErasa barada dalam suasana untuk 
parcaya akan mukjijat kEhadiran suci dalam dada manusia, tEristimEwa tatkala kEindahan dan 
kEagungan mEnEgakkan kcyakinan bahwa kita bErada di kEdEkatan lansung cita-cita." (!!!) 

Pendeta desa Kritis yang mudah percaya, yang tidak berpenga-laman! 
Hanya kepintaranmu yang Kritis, yang dapat diangkat oleh ruang-dansa 
Paris yang elegan pada suatu suasana di mana anda percaya pada daya 
gaib dari kehadiran suci di dalam dada manusia, dan melihat dalam 
singa-singa betina Paris ideal-ideal seketika dan malaikat-malaikat 
korporeal! 

Dalam kesederhanaannya yang bermanis-manis sang pendeta Kritis 
mendengarkan kedua yang terindah di antara yang indah, Clemence 
d’Harville dan Countess Sarah MacGregor. Dapatlah ditebak apa yang 
ia ingin dengar dari mereka: 

"DEngan cara apa kita dapat mEnjadi ferfefanak-anak tErcinta dan feff£/73g3/7kEbahagiaan 
SEcrang suami... Kami tidak mEndEngar... kami bErtanya-tanya... kami tidak mampErcayai 
pEndEngaran kami." 

Diam-diam kita merasa suatu kesenangan berdengki tatkala si 
pendengar dikecewakan. Para nyonya terhormat itu tiada berbicara 
tentang berkat, kegenapan ataupun nalar umum, tetapi, mengenai 
ketidak-setiaan Madame d’Harville terhadap suaminya. 

Kita mendapatkan ungkapan naif berikut ini tentang salah seorang 
dari nyonya-nyonya terhormat itu, Countess MacGregor: Ia “cukupgiat 
untuk menjadi ibu seorang anak sebagai hasil dari sebuah pernikahan 
rahasia.” 

Terkena secara tidak menyenangkan oleh usaha Countess MacGregor 
itu, Herr Szeliga melontarkan kata-kata tajam ke alamatnya: 

Kita anggap bahwa SEmua hasrat CcuntEss adalah untuk kEuntungan individual yang Eguistik. 

Memang, ia tidak melihat tanda baik dalam pencapaian maksudnya 
-pernikahannya dengan Pangeran Geroldstein: 

"Yang darinya kita sama-sekaMaY bErharap bahwa ia akan mEnycdiakan dirinya bagi kEbaliagiaan 
parakaula PangEran GEruldstEin." 

Sang puritan mengakhiri khotbahnya dengan “kekhidmatan 
mendalam: Sarah (nyonya yanggiat itu), secara kebetulan, nyaris suatu 
pengecualian dalam lingkaran cemerlang ini, sekalipun ia salah seorang 



G8 | Karl Marx 5 Fredarick Engels 

dari yang teratas.” 

Kebetulan, nyaris! “Sekalipun!” Dan tidakkah “puncak” dari sebuah 
lingkaran itu suatu pengecualian? 

Inilah yang kita ketahui tentang watak dua ideal lainnya, Marquise 
d’Harville dan Duchess Lucenay: 

Mereka “tidak mendapatkan kepuasan hati.” Mereka tidak 
menemukan obyek kasih mereka dalam pernikahan, maka mereka 
mencarinya di luar pernikahan. Dalam pernikahan kasih telah tetap 
merupakan sebuah “misteri” bagi mereka dan dera-paksa hati mendorong 
mereka untuk menembus misteri itu. “Maka” mereka memasrahkan diri 
mereka pada “kasih rahasia. Para korban pernikahan tanpa-cinta ini 
didorong secara bertentangan dengan kehendak mereka untuk 
merendahkan kasih pada sesuatu yang eksterior, pada suatu yang 
dinamakan hubungan dan menerima yang romantikal, misteri, bagi yang 
interior, yang menghidupi, yang esensial dari kasih.” 

Jasa penalaran dialektis ini dapat dinilai semakin tinggi karena ia 
adalah penerapan yang lebih umum. 

Ia, misalnya, yang tidak diperkenankan minum di rumah namun 
merasakan kebutuhan untuk minum itu mencari obyek minum di luar 
rumah dan dengan begitu sampai pada minum secara rahasia. Ia bahkan 
didorong untuk memandang misteri sebagai suatu bagian esensial dari 
minum, sekalipun ia tidak akan merendahkan minum menjadi sekedar 
suatu hal eksterior yang tidak penting, tidak lebih daripada yang 
dilakukan para nyonya terhormat dengan kasih. Karena, menurut Herr 
Szeliga, bukanlah kasih, tetapi pernikahan tanpa cinta, yang mereka 
rendahkan menjadi seperti yang sesungguhnya adanya, menjadi sesuatu 
yang eksterior, menjadi sesuatu yang dinamakan hubungan. 

Herr Szeliga selanjutnya bertanya: “Apakah misteri kasih ituT 

Kita baru saja membentuknya sedemikian rupa bahwa misteri itu 
adalah esensi dari jenis cinta ini. Mengapa kita sekarang mencari 
misterinya misteri, esensinya esensi? 

“Jangan jalan-jalan gelap/curang di semak-semak,” kecam sang 
pendeta, “jangan setengah-gelap alamiah dari malam terang-bulan atau 
setengah-gelap buatan dari tirai dan gordin; jangan nada-nada lembut 
yang mempesona dari harpa dan organ, jangan atraksi dari yang terlarang 



Keluarga Suci | G9 

Tirai-tirai dan gordin-gordin! Nada-nada lembut mempesona! Bahkan 
organ! Biar pendeta mulia itu berhenti memikirkan gereja! Siapakah 
yang akan membawa sebuah organ ke suatu janji-temu percintaan? 

“Semua ini” (tirai, gordin dan organ itu) “adalah hanya yang 
misterius.” 

Dan tidakkah “yang misterius itu” misteri dari cinta misterius? Sama 
sekali tidak: 

"Yang misterius padanya adalah yang mEnggairahkan, yang mamabakkan, yang mampasana, 
kakuasaan SEnsualitas" 

Dalam nada-nada “yang lembut dan mempesonakan” sang pendeta 
sudah mendapatkan yang mempesona. Seandainya ia membawa sop 
penyu dan sampanye pada rendezvous- nya gantinya tirai dan gordin 
dan organ, “yang menggairahkan dan memabukkan” itu akan hadir juga. 

“Kita tidak akan mengakui,” demikian tuan terhormat itu berargu- 
mentasi, “kekuasaan sensualitas; ia mempunyai kekuasaan luar-biasa 
seperti itu atas diri kita hanya karena kita menghempaskannya dari diri 
kita dan tidak akan mengakuinya sebagai sifat kita sendiri, di mana kita 
akan berada dalam posisi untuk mengendalikannya apabila ia mencoba 
berulah dengan mengorbankan nalar, mengorbankan kasih sesungguhnya 
dan daya-kehendak.” 

Sang pendeta menasehati kita dengan gaya teologi spekulatif agar 
mengakui sensualitas sebagai sifat kita sendiri, agar kelak dapat 
menguasai/mengendalikannya, yaitu, menarik kembali pengakuan 
atasnya. Benar, ia hendak menguasainya hanya apabila itu mencoba 
berkuasa dengan mengorbankan nalar -daya-kehendak dan kasih jika 
dihadap-hadapkan dengan sensualitas adalah hanya daya-kehendak dan 
kasih Nalar. Orang Kristiani yang tidak-spekulatif juga mengakui 
sensualitas sejauh itu tidak menyatakan kekuasaannya dengan 
mengorbankan nalar sesungguhnya, yaitu, mengorbankan keper-cayaan, 
kasih sesungguhnya, yaitu, kasih Tuhan, daya-kehendak sesunggufmya, 
yaitu, kehendak dalam Kristus. 

Sang pendeta seketika mengungkapkan maksudnya yang sesung- 
guhnya ketika ia melanjutkan: 

“Lalu, jika kasih berhenti menjadi yang esensial dalam pernikahan 
dan dalam moralitas, sensualitas menjadi misterinya kasih, misterinya 



70 | Karl Marx & FrEderick Engels 

moralitas, misterinya masyarakat terpelajar -sensualitas dalam arti 
sempitnya, di mana ia bergetar dalam syaraf-syaraf dan suatu arus 
menyala di dalam pembuluh-pembuluh darah, dan juga dalam arti lebih 
luas, di mana ia diangkat pada kemiripan daya spiritual, pada nafsu 
akan kekuasaan, ambisi, nafsu akan kejayaan ... Countess MacGregor 
mewakili” yang tersebut terakhir yang berarti “dari sensualitas sebagai 
misteri masyarakat terpelajar.” 

Pendeta itu mengena dengan tepat. Untuk menguasai sensualitas, ia 
terlebih dulu mesti mengatasi aruspersyarafan dan cepatnya peredaran 
darah. -Herr Szeliga percaya pada arti sempit bahwa lebih tingginya 
kehangatan dalam tubuh datang dari panasnya darah di dalam pembuluh- 
pembuluh darah; ia tidak mengetahui bahwa hewan -hewan berdarah- 
hangat disebut demikian karena suhu darah mereka tunduk pada 
modifikasi kecil, tetap pada suatu tingkat konstan. - Sesegera tiada lagi 
arus persyarafan dan darah di dalam pembuluh-pembuluh tidak panas 
lagi, tubuh yangpenuh dosa itu, tempatnya nafsu birahi, menjadi bangkai 
dan roh-roh dapat berganti-gantian secara tak-terhalang di antara nalar 
umum, cinta sejati, dan moral semurninya Sang pendeta menistakan 
sensualitas sedemikian rupa hingga ia melenyapkan justru unsur-unsur 
yang mengilhami cinta sensual -desakan darah, yang membuktikan 
bahwa manusia tidak hanya menyintai dengan lendir ketidak-pekaan; 
arus persyarafan yang menghubungkan organ yang merupakan tempat 
utama dari sensualitas dengan otak. Ia memerosotkan cinta sensual sejati 
menjadi mecha-nical secretio seminis dan berbicara pelat dengan seorang 
ahli teologi Jerman yang terkenal-buruk: 

"TidakdEmicinta sensualtidakdeminafsu birahi, tEtapi karena Tuhan telah berfirman: bertambah 
danberbiaklah." 

Mari kita sekarang membandingkan konstruksi spekulatif itu dengan 
novel Eugene Sue. Bukan sensualitas yang disajikan sebagai misteri 
kasih, tetapi misteri-misteri, pertualangan-petualangan, rintangan- 
rintangan, ketakutan-ketakutan, bahaya-bahaya, dan khususnya daya- 
tarik (atraksi) dari yang dilarang. 

“Mengapa,” demikian kita membaca, “begitu banyak wanita 
mengambil sebagai kekasihnya, laki-laki yang tidak selayak/sepatut 
suami mereka? Karena pesona terbesar dari cin ta adalah daya tarik yang 



Keluarga Suci | 71 

nikmat dari buah terlarang ... Andaikan bahwa apabila ketakutan- 
ketakutan, kecemasan-kecemasan, kesulitan-kesulitan, misteri-misteri 
dan bahaya-bahaya itu dienyahkan dari cinta itu, maka hanya sedikitlah 
yang tersisa, untuk tepatnya, sang kekasih ... dalam kesederhanaan 
aslinya; singkatnya, itu selalu -kurang-lebih- akan merupakan 
petualangan dari laki-laki yang ditanya, -“Mengapa tidak anda nikahi 
janda itu, kekasih anda itu?” -“Ya, telah kupikirkan hal itu,” laki-laki 
itu menjawab, “tetapi aku akan tidak mengetahui di mana aku mesti 
melewatkan malam-malam hariku.” 

Jika Herr Szeliga dengan jelas mengatakan bahwa misteri cinta 
tidaklah terletak dalam daya tarik dari yang terlarang, Eugene Sue 
mengatakan secara sama-tegasnya bahwa daya-tarik dari yang terlarang 
itu justru merupakan pesona terbesardalam cinta dan sebab dari semua 
petualangan cinta extra muros. 

"Larangan dan pEnyelundupan sama tak-tErpisahkannya dalam cinta seperti dalam perdagangan." 24 

Eugene Sue secara sama menegaskan, secara berlawanan dengan 
komentarnya yang spekulatif: 

"... kecenderungan pada dalih dan keprigelan, kesukaan pada misteri-misteri dan intrig-intrig 
adalali suatu kualitas esensial, suatu kecenderungan alamiah dan suatu naluri penting dari sifat 
wanita." 

Satu-satunya hal yang membikin canggung Eugene Sue adalah ketika 
kecenderungan dan kesukaan itu diarahkan terliadap pernikahan. Ia ingin 
memberikan pada naluri sifat wanita itu suatu terapan yang lebih aman 
dan berguna. 

Herr Szeliga menjadikan Countess MacGregor seorang wakil dari 
jenis sensualitas yang terangkat menjadi suatu kemiripan kekuasaan 
spiritual, tetapi pada Eugene Sue ia adalah seorang tokoh dari nalar 
abstrak. Ambisi- nya dan kebanggaan- nya, jauh daripada bentuk-bentuk 
sensualitas, lahir dari suatu nalar abstrak yang sepenuhnya bebas dari 
sensualitas. Itulah sebabnya mengapa Eugene Sue secara tegas 
menyatakan bahwa “aspirasi-aspirasi cinta yang menyala tidak pernah 
dapat membuat dadanya yang sedingin es mengombak; tiada kejutan 
hati atau kejutan inderawi yang dapat mengacaukan perhitungan- 
perhitungan yang tak-mengenal ampun dari wanita yang lihai, egois, 
ambisius itu.” 



72 | Karl Marx 5 FrEderick Engels 

Ciri esensial wanita ini adalah egoisme nalar abstrak yang tidak 
pemah menderita karena perasaan-perasaan simpati dan yang tidak dapat 
dipengaruhi oleh darah. 01eh karenanya, rohnya dilukiskan sebagai 
kering dan keras, pikirannya jahat penuh kelicikan, wataknya sama 
“curangnya” dan -yang tipikal sekali dari seseorang bernalar abstrak- 
sama “mutlaknya,” penipuannya sama “dalamnya.” Secara kebetulan 
baiklah dicatat, bahwa Eugene Sue memotivasi karier sang Countess itu 
presis setolol kebanyakan tokoh dalam novelnya. Seorang jum-rawat 
tua memberi gagasan padanya bahwa ia mesti menjadi “kepala yang 
dimahkotai.” Yakin akan hal ini, ia melakukan perjalanan-perjalanan 
untuk menangkap sebuah mahkota lewat pernikahan. Akhirnya ia 
melakukan ketidak-konsekuensian dengan memandang seorang 
Serenissimus Jerman yang kecil sebagai kepala yang dimahkotai. 

Setelah ludahan-ludahannya terhadap sensualitas, santo Kritis kita 
menganggapnya perlu untuk menunjukkan mengapa Eugene Sue 
membawa diri kita ke sebuah pesta-dansa masyarakat elit, suatu metode 
yang populer pada hampir semua pengarang novel Perancis, sedangkan 
para novelis Inggris lebih sering menunjukkan dunia (kalangan) atas 
yang sedang berbum atau berada dalam sebuah rumah besar pedesaan. 

"Bagi konsepsinya [yaitu kDnsepsi Harr Szeliga] ia tidak bisa tak-acuh, dan oleh karenanya 
kebetulan semata-mata [dalam knnstruksi Herr Szeliga] bahwa Eugene Sue mengintraduksikan 
kita pada masyarakat elit di sebuah pesta-dansa." 

Kini kudanya telah diberi kebebasan dan kuda itu berderap cepat 
menuju tujuannya yang penting melalui serangkaian kesimpulan yang 
mengingatkan pada Wolf almarhum. 

“Berdansa adalah manifestasi sensualitas yang paling umum sebagai 
sebuah misteri. Kontak seketika, berpeluk-pelukan kedua jenis kelamin 
(?) yang diperlukan untuk membentuk suatu pasangan, diperkenankan 
dalam berdansa karena, sekalipun penampilannya, dan sensasi 
menyenangkan yang dirasakan sungguh-sungguh” (sungguh-sungguh, 
Tuan Terhormat?) “tidak dipandang sebagai kontak dan berpelukan yang 
sensuaF (tetapi barangkali sebagai kontak dan berpelukan dari nalar 
universal?). 

Dan kemudian datang sebuah kalimat penutup yang lebih 
bersempoyongan daripada berdansa: 



Keluarga Suci | 73 

"KsrEna, apatilaiadalam kEnyataan aktual dipandang sebagai sensual, akantidak-mungkindimangErti 
/77fi/7fifa/73masyarakat begitu longgarnya hanya dalam hal berdansa, SEdangkaniasEbaliknya 
%/f/ykeras menyensDr kebebasan serupa yang dipamerkan dalamsituasi-situasilainsehaqa\ 
suatu pelanggaran moral dan kesopananyangtidakbisa diampuni.yang patut dikutuk dan tanpa 
ampun dihalau ke luar." 

Pendeta terhormnat itu di sini tidak berbicara tentang tarian cancan 
ataupun tentang tarian polka, tetapi tentang berdansa pada umumnya, 
tentang kategori Berdansa, yang tidak dilakukan di mana pun kecuali di 
dalam benaknya yang Kritis. Seandainya ia melihat satu saja tarian di 
Chaumiere di Paris, maka roh Kristiani-Jermannya akan murka sekab 
dengan keberanian, keterbukaan, sifat-marah yang anggun dan musik 
dari gerakan yang paling sensual itu. Sensasi menyenangkan -nya sendiri 
yang sungguh-sungguh terasa akan membuatnya terasa bagi dirinya 
bahwa dalam kenyataan aktualakan tidak mungkin dimengertimengapa 
parapedansa itu sendiri, selagi dipihaklain mereka memberikan kepada 
penonton kesan yang mengilhami mengenai sensuabtas manusia yang 
terbuka -“yang, dipamerkan secara sama pada situasi-situasi lain -yaitu, 
tepatnya di Jerman” -“akan dengan ganas disensor sebagai suatu 
pelanggaran yang tidak terampunkan,” dsb. -mengapa para pedansa itu, 
sekurang-kurangnya, boleh dikata, dalam penglihatan mereka sendiri, 
tanya hanya harus dan boleh, tetapi dapat dan mesti -mau-tak-mau- 
menjadi makhluk-makhluk manusia yang secara terang-terangan sen- 
sual! 

Sang Pengritik memperkenalkan kita pada pesta dansa itu demi untuk 
esensi berdansa itu. Ia menghadapi suatu kesulitan besar. Ada dansa 
pada pesta dansa itu, tetapi hanya di dalam imajinasi. Kenyataannya 
adalah bahwa Eugene Sue tidak berkata sepatah-katapun yang 
menggambarkan dansa itu. Ia tidak berbaur diantara bondong pedansa 
itu. Ia memanfaatkan pesta dansa itu hanya untuk mengumpulkan tokoh- 
tokoh bangsawan utamanya. Dalam keputus-asaan, Kritik datang untuk 
membantu dan menambab/membekali sang pengarang, dan khayal- nya 
sendiri dengan mudah memberikan suatu gambaran mengenai peristiwa- 
peristiwa pesta dansa, dsb. Jika menurut peraturan-peraturan Kritik, 
Eugene Sue tidak secara langsung tertarik pada tempat-tempat 
persembunyian para penjahat dan bahasanya ketika ia melukiskan 



74 | Karl Marx S FrEderick Engels 

mereka, maka dansa itu, sebaliknya, yang tidak digambarkan oleh dirinya 
tetapi oleh pengritiknya yang penuh khayalan, mau-tak-mau membuat 
minatnya tak-terhingga. 

Mari kita lanjutkan. 

" SESunggutinya, rahasia nada dan kebijakan ramali yang rahasia itu -rahasia hal luar-biasa yang 
tidak alamiah itu-adalah karinduan untukkEmbali pada alam.ltulah sebabnya mEngapa munculnya 
SEsaarang SEpErti CEcily dalam masyarakat tsrpElajar mampunyai suatu afEkyang bEgitu 
mEnggEmparkan dan dimahkutai dEiigan kabarbasilan yang bEgitu luar-biasa.la msnjadi bEsar 
SEbagai SEurang budak di antara para budak, tanpa pandidikan apapun, dan satu-satunya sumbsr 
kahidupan yang mssti msnjadi sandarannya adalah sifat dirinya. Tiba-tiba dipindah ka dalam 
sabuah istana dEngan samua kakangan dan adat-kabiasaannya, ia SEgEra bElajar mEnambus 
rahasia yang tsrsabut tErakhir itu... Di bidang ini, yang tak-pElak lagi dapat ia kuasai karana 
dayanya, daya sifatnya, mampunyai suatu daya-gaib yang pEnuh tEka-tEki, CEcily mau-tak-mau 
mEsti nyasar manjadi kahilangan SEgEnap kEsadaran akan ukuran, SEdangkan SEbElumnya, kEtika 
dirinya masih sanrang budak, sifat yang sama itu msngajarkan padanya untuk mslawan SEgala 
nmnng-knsnng dari pihaktuan yang barkuasa dan tEtap SEtia pada cintanya. &//yadalah mistEri 
darimasyarakattErpElajaryangtErungkap. Kasadaran-kEsadaran yang dicEmnnh itu akhirnya 
mEmbanjiri samua psrlawanan dan msmbEludak sapEnulinya tanpa dapat diksndalikan, dsb." 

Para pembaca Herr Szeliga yang tidak membaca novel Sue pasti akan 
berpikir bahwa Cecily adalah singa-betina dari pesta-dansa bersangkutan. 
Di dalam novel itu ia berada dalam sebuah penjara Jerman, sedangkan 
pesta dansa itu berlangsung di Paris. 

Cecily, sebagai seorang budak, tetap setia pada dokter Negro David 
karena ia mencintai dokter itu denganpenuh nafsu dan karena pemilik 
dirinya, Mr. Willis, brutal dalam merayu dirinya. Sebab perubahannya 
pada suatu kehidupan risau adalah suatu sebab yang sederhana sekali. 
Dipindahkan ke dunia Eropa, ia merah-muka(malu) karena menikah 
dengan seorang Negro. Setibanya di Jerman ia seketika dirusak oleh 
seorang laki-laki jahat dan darah Indian- nya menyatakan dirinya. Inilah 
Sue yang munafik, demi untuk moral-moral manis dan perdagangan 
lunak, merasa menjadi tugasnya untuk melukiskannya sebagai ketidak- 
wajaran alamiah. 

Misteri Cecily adalah karena ia adalah seorang keturunan campuran. 
Misteri sensualitasnya adalah panasnya daerah tropik. Parny 
menyanyikan keturunan-campuran dalam bait-baitnya yang indah pada 



Keluarga Suci | 75 

Eleonore.Lebih dari seratus kisah perlayaran menceritakan betapa 
berbahaya Eleonore itu bagi para pelaut. 

“Cecily,” demikian Eugene Sue memberitahukan pada kita, “adalah 
penjelmaan/inkamasi sensualitas yang menyala-nyala yang hanya dapat 

dikobarkan oleh panasnya daerah tropik.Semua orang telah 

mendengar mengenai gadis-gadis (kulit) berwarna, yang boleh dikata, 
adalah fatal/mematikan, bagi orang-orang Eropa; tentang vampir-vampir 
penuh pesona yang memabokkan korban mereka dengan rayuan-rayuan 

mengerikan. dan yang tidak menyisakan apapun padanya, 

sebagaimana diungkapkan oleh ungkapan-ungkapan kuat negeri itu, 
kecuali air-matanya sebagai minuman dan jantungnya untuk digrogoti.” 

Cecily sama sekali tidak memproduksi efek yang sedemikian ajaibnya 
justm pada orang-orang dari masyarakat menjemukan yangdididik secara 
aristokrat itu . 

“Wanita-wanita dari tipe Cecily mempunyai suatu efek yang tiba- 
tiba, suatu kemahakuasaan ajaib atas kaum laki-laki dengan sensualitas 
brutal seperti Jacques Ferrand.” Sue memberitahukan pada kita. 

Sejak kapan para laki-laki seperti Jacques Ferrand mewakili 
masyarakat elit? Namun, Kritik yang Kritis mesti menguraikan Cecily 
sebagai suatu momen dalam proses-kehidupan Misteri Mutlak. 

4) Misteri Kejujuran dsn Keselehsn 

"Andaikan banar, MistEri, saparti dari masyarakattErpElajar itu, mEnarik diri dari lawannya ks 
dalam intEriar. NamunbEgitu, masyarakat Elit masih mEmpunyai lingkaran-lingkaran aksklusif- 
nyasEndiri, di mana ia malEstarikan yangsuci la adalaft, SEpErtinya, kapEl untukyang suci dari 
yang suci-suci... TEtapi, bagi arang-Drang di halaman, kapcl itu scndiri adalah mistEri itu. flfeA 
karsnanya, pEndidikan dalam kcdudukannya yang cksklusif adalah sama bagi Drang-orang itu... 

SEpErti kEdangkalan bagi yang tErpElajar." 

“Andaikan benar, walaupun begitu, masih, sepertinya, tetapi, oleh 
karenanya” - itu cantelan-cantelan ajaib yang menyatukan kaitan-kaitan 
rangkaian penalaran spekulatif. Herr Szeliga telah membuat “Misteri” 
menarik-diri dari dunia para penjahat dan masuk masyarakat elit. Kini 
ia harus menguraikan misteri bahwa masyarakat elit mempunyai 
lingkaran-lingkaran “eksklusifnya” dan bahwa misteri-misteri lingkaran- 
lingkaran itu adalah misteri-misteri bagi rakyat. Di samping cantelan- 






7G | Karl Marx 8 FrEderick Engels 

cantelan yang sudah disebut itu, konstruksi ini memerlukan transformasi 
dari suatu “lingkaran” menjadi suatu “kapel” dan transformasi masyarakat 
non-bangsawan menjadi “halaman” di depan kapel itu. Kembali 
merupakan suatu misteri “bagi Paris bahwa semua bidang masyarakat 
burjuis” hanya suatu “halaman” di depan kapelnya masyarakat ebt. 

Herr Szeliga mempunyai suatu tujuan rangkap. Pertama-tama, 
Misteri yang telah menjadi penjelmaan dalam bngkaran eksklusif dari 
masyarakat elit mesti dinyatakan hak-milik umum dunia. Kedua, notaris 
Jacques Ferrand mesti diuraikan sebagai sebuah kaitan dalam kehidupan 
Misteri. Di sinilah cara Herr Szebga bernalar: 

"PGndidikantidakdapat dantidakakan mEndatangkan SEmua bagian dan kEragaman kE dalam 
lingkarannya. Hanya kekristianianAan mnral mampu mEndirikan SEbuah ksrajaan univarsal di 
atas bumi." 

Herr Szeliga, mengidentifikasikan pendidikan, peradaban, dengan 
pendidikan aristokratik. Itulah sebabnya mengapa ia tidak dapat 
memahami bahwa industri dan perdagangan mendirikan kerajaan- 
kerajaan universal yang berbeda sekab dari Kekristianian dan moral, 
kebahagiaan domestik dan kesejahteraan madani. Tetapi, bagaimana kita 
sampai pada notaris Jacques Ferrand? Sederliana sekab! 

Herr Szebga mentransformasi “Kekristianian” menjadi suatu kuabtas 
“individual, kesalehan,” dan moral menjadi “suatu” kuabtas “individual 
lainnya, kejujuran.” Ia memadukan kedua kuabtas ini menjadi satu 
kualitas yang dikristianikannya (ditahbiskannya) Jacques Ferrand, karena 
Jacques Ferrand tidak memibki kedua kuabtas itu, tetapi hanya berpura- 
pura punya. Dan dengan demikian Jacques Ferrand menjadi “misteri 
kejujuran dan kesalehan.” Di satu pihak, “surat-wasiat”-nya adalah 
“misteri dari yang tampak sebagai kejujuran dan kesalehan,” dan tidak 
lagi dari kejujuran dan kesalehan itu sendiri. Jika Kritik yang Kritis 
ingin menguraikan surat-wasiat ini sebagai sebuah misteri, maka mesti 
dinyatakan yang tampak sebagai kejujuran dan kesalehan sebagai misteri 
dari surat-wasiat ini, dan bukannya sebabknya, bahwa surat wasiat itu 
adalah misteri dari yang tampak sebagai kejujuran dan kesalehan. 

Kolese para notaris Paris memandang Jacques Ferrand sebagai sebuah 
cercaan terhadap dirinya sendiri dan berhasil membuatnya digusur dari 
pementasan-pementasan Mysteres de Paris; tetapi Kritik Kritis, sekalipun 



Keluarga Suci | 77 

berpolemik terhadap kerajaan konsepsi udara, tidak melihat seorang 
notaris dalam diri seorang notaris Paris, tetapi religi dan moral, kejujuran 
dan kesalehan. Pengadilan atas diri notaris Lehon mestinya mengajarkan 
sesuatu yang lebih baik. Posisi yang dipegang oleh sang notaris dalam 
novel Eugene Sue erat berhubungan dengan kedudukan resminya. 

"Para nataris di alam duniawi adalah saparti para pEndEta di alam spiritual: marEka adalah 
tsmpat-tsmpat pEnyimpananraliasia-raliasiakita' (MEntEil, HistDirEdEsFranpaisdEsclivErs 
etats, dsb.loUlMal 37). 

Sang notaris adalah penerima pengakuan dosa duniawi. Ia adalah 
seorang puritan karena pekerjaannya, dan kejujuran, demikian 
Shakespeare berkata, bukanlah Puritan. Ia sekaligus adalah jomblang 
dari segala macam tujuan, pengelola dari semua intrig dan tipu-daya. 

Dengan notaris Ferrand, yang seluruh misterinya terdiri atas 
kemunafikannya dan pekerjaannya belum kita lihat membuat suatu pun 
langkah kemajuan. Tetapi dengarkanlah: 

"Apabila bagi nataris itu kamunafikan tElah SEpanulinya msnjadi SESuatu urusan kEsadaran dan bagi 
MadamE Ruland urusan naluri, SEbagaimanaadanya. di antara marEka tErdapat massa bEsar dari 
mEraka yang tidak dapat sampai pada dasar mistEri itu dan SEkalipun bEgitu mErasakan suatu 
hasrat di luar kamauan untuk mElakukan hal itu. OlEh karEnanya, bukan kEtahyulan yang mEmbawa 
yang basar maupun yang katil ka tEmpat hunian yang muram dari si dukun Bradamanti ( hbbs 
Polidari): Tidak, adalah pEncarian akan MistEri, untuk mEmbEnarkan diri mErEka sandiri pada 
dunia." 

Yang besardan yang kecil berkerumun pada Polidori bukannya untuk 
mengungkap sebuah rahasia tertentu yang akan membenarkan mereka 
pada seluruh dunia, tetapi untuk mencari Misteri pada umumnya, 
Misteri sebagai Subyek Mutlak, agarsupaya membenarkan diri mereka 
pada dunia; seakan-akan untuk membabat kayu orang mencari, bukan 
seorang pembabat, tetapi Perkakas in abstracto. 

Semua rahasia yang dimiliki Polidori terbatas pada suatu cara untuk 
aborsi dan racun untuk membunuh. -Dengan suatu kegilaan spekulatif 
Herr Szeliga membuat sang pembunuh mengambil jalan racun Polidori 
karena ia tidak ingin menjadi seorang pembunuh, tetapi dihormad, 
dicintai dan dimuliakan. Seakan-akan dalam suatu kasus pembunuhan 
soalnya adalah soal hormat, cinta atau kemuliaan dan bukannya leher 
seseorang! Tetapi pembunuh yang Kritis tidak memikirkan lehernya, 



78 | Karl Marx & FrEderick Engels 

tetapi hanya memikirkan Misteri. Karena tidak semua orang melakukan 
pembunuhan atau menjadi hamil secara tidak syah, bagaimana Polidori 
mesti menempatkan semua orang sebagai pemilik Misteri yang 
dihasratkan itu? Herr Szeliga boleh jadi telah mengacaukan si dukun 
Polidori dengan sarjana Polydorus Vigilius yang hidup pada abad XVI 
dan, yang, sekalipun ia tidak mengungkapkan sesuatu misteri, berusaha 
menyusun sejarah dari orang-orang yang melakukannya, parapenemu, 
milik umum dunia (lihat Polidori Virgilii, liberde rerum inventoribus, 
Lugduni MDCCVI). 

Misteri, Misteri Mutlak, sebagaimana yang pada akhimya menjadikan 
dirinya milik umum dunia secara lebih ahli daripada mengubah dirinya 
sendiri menjadi misteri-misteri yang tidak menjadi misteri-misteri bagi 
siapapun. 

5.) Misteri, sebuab Ejekan 

"Misteri l/mtelah menjadi milik umum, misteri dari seluruh dunia dan dari setiap individu. la 
adalah seniku ataupun naluriku, atau aku dapat membelinya sebagai barang yang dapat dibeli" 

Misteri apakah yang kini menjadi milik umum dunia? Misteri 
mengenai ketidak-adilan dalam negara, misteri masyarakat terpelajar, 
misteri perselingkuan-perselingkuan, misteri pembuatan eau-de-co- 
logne atau misteri dari Kritik yang Kritis? Tiada dari semua itu, tetapi 
Misteri in abstracto, kategori Misteri itu! 

Herr Szeliga bermaksud menyajikan para pelayan dan tukang-jaga 
pintu Pipelet dan isterinya sebagai inkarnasi dari Misteri Mutlak. Ia 
hendak menguraikan pelayan dan tukang-jaga pintu Misteri. Bagaimana 
ia berusaha untuk keluar dari kategori murni dan sampai pada pelayan 
yang memata-matai disebuahpintu terkunci, untuk keluar dari Misteri 
sebagai Subyek Mutlak yang bertakhta di atas atap di langit abstraksi, 
dan terjun ke lantai-dasar, tempat beradanya pon-dok tukang jaga pintu 
itu? 

Terlebih dulu ia mengenakan kategori Misteri pada suatu proses 
spekulatif. Manakala dengan perantaraan cara/alat aborsi dan peracunan 
Misteri telah menjadi milik umum dunia, maka itu 

"KarEnariyasama-sefalibijkanlagipenyEmbijnyiandan tidak-tErmasuki itusEndiri, tetapi ia 
mEnyEmbunyikandirinyasEndiri, atau lebih tapatnya (selalu lebih baik!) Aku menyembunyikannya, 




Keluarga Suci | 79 


aku mEmtuatnya tidak-tErmasuki" 

Dengan transformasi Misteri Mutlak dari substansi pada konsep ini, 
dari tahap obyekdf di mana penyembunyian itu sendiri menjadi tahap 
subyekdf di mana ia menyembunyikan dirinya sendiri, atau lebih 
tepatnya, yang ke dalamnya aku menyembunyikannya, kita tidak 
melakukan satupun langkah kemajuan. Sebaliknya, kesulitannya tampak 
bertambah, karena sebuah misteri di dalam kepala atau dada manusia 
adalah lebih tidak-termasuki dan tersembunyi daripada di dasar laut. 
Itulah sebabnya mengapa Herr Szeliga seketika membantu kemajuan 
spekuladfnya bersama-sama bantuan langsung dari kemajuan empinkal. 

“Adalah di balik pintu-pintu terkunci” -dengarlah! dengarlah! “bahwa 
untuk selanjutnya” -untuk selanjutnya! - “Misteri itu ditetaskan, dimasak 
dan diselesaikan.” 

Herr Szebga telah untuk selanjutnya mengubah ego spekulatif dari 
Misteri itu menjadi suatu reabtas yang sangat empirikal, yang sangat 
serba-kayu -sebuah pintu. 

“Dengan itu” - yaitu, dengan sebuah pintu tertutup, tidak dengan 
transisi dari substansi tertutup itu pada konsep - “juga terdapat 
kemungkinan untuk mendengar-dengar, mencuri-dengar, dan memata- 
matainya.” 

Bukan Herr Szeliga yang telah mengungkap misteri bahwa orang 
dapat mencuri-dengar di dekat pintu-pintu terkunci. Pepatah yang padat 
bahkan mengatakan bahwa dinding-dinding itu bertebnga. Sebabknya 
adalah suatu misteri spekulatif yang Kritis sekab bahwa hanya untuk 
selanjutnya, setelah turun ke dalam nerakanya tempat-tempat 
persembunyian para penjahat dan naiknya ke masyarakat terpelajar, dan 
setelah keajaiban-keajaiban Polidori, misteri-misteri dapat dimatangkan 
di balik pintu-pintu terkunci dan didengar-dengar melalui pintu-pintu 
tertutup. Adalah tepat sama besamya sebuah misteri Kritis bahwa pintu- 
pintu terkunci mempakan suatu keharusan kategorikal bagi penetasan, 
pematangan dan penyelesaian misteri-misteri -berapa banyak misteri 
yang ditetaskan, dimatangkan dan diselesaikan di babk semak-semak! 
- maupun untuk memata-matai mereka. 

Setelah perbuatan hebat dari dialektika kekuasaan yang hebat ini Herr 
Szebga dengan sendirinya melanjutkan dari “memata-matai itu sendiri” 



80 | Karl Marx 5 FredErick Engels 

pada “dasar-dasar untuk memata-matai.” Di sini ia mengungkapkan 
misteri bahwa “kegirangan-kegirangan jahat yang meluap-luap” adalah 
dasar-dasar untuknya. Dari kegirangan jahat yang meluap-luap ia 
berlanjut pada “dasar-dasar bagi kegirangan jahat yang meluap-luap itu.” 

“Setiap orang ingin lebih baik daripada yang lainnya,” katanya, 
“karena ia menjaga rahasia dari tidak hanya sumber-sumber utama dari 
perbuatan-perbuatannya yang baik, tetapi juga dari yang buruk, yang ia 
coba sembunyikan didalam kegelapan yang tak-bisa ditembus.” 

Kalimat itu semestinya dibalikkan: Setiap orang tidak hanya menjaga 
rahasia sumber-sumber utama dari perbuatan-perbuatannya yang baik, 
tetapi ia berusaha menyembunyikan perbuatan-perbuatannya yang buruk 
di dalam kegelapan yang sangat pekat karena ia ingin dirinya lebih baik 
daripada yang lain-lainnya. 

Demikianlah, tampaknya kita telah beralih dari “Misteri yang 
menyembunyikan dirinya sendiri” pada “ego” yang menyembunyikan: 
dari “ego” pada “kunci terkunci,” dari “pintu terkunci” pada “memata- 
matai,” dari “memata-matai” pada “dasar-dasaruntuk memata-matai,” 
kegirangan jahat yang meluap-luap: dari “kegirangan jahat yang meluap- 
luap” pada “dasar-dasar bagi kegirangan jahat yang meluap-luap, hasrat 
untuk lebih baik daripada yang lain-lainnya.” Kita akan segera senang 
melihat “pelayan itu” berdiri di pintu terkunci itu. Karena hasrat umum 
untuk lebih baik daripada yang lainnya membawa diri kita langsung 
pada: bahwa “semua orang cenderung untuk mengetahui misteri-misteri 
orang lain.” Tidak ada kesulitan untuk menindak-lanjuti ini dengan 
pemyataan jenaka: 

"Dalam hal ini parapElayan mampunyai pEluangtErtaik" 

Seandainya Herr Szeliga membaca memoar-memoar dari arsip-arsip 
Kepolisian Paris, memoar-memoar Vidocq, livre noir (buku hitam) dan 
sejenisnya, ia akan mengetahui bahwa dalam hal ini kepolisian 
mempunyai peluang lebih besar lagi daripada peluang terbaik yang 
dipunyai para pelayan; bahwa ia memakai para pelayan untuk tugas 
vulgar, bahwa ia tidak berdiri di dekat pintu-pintu atau manakala para 
majikan dalam pakaian neglige (pakaian rumah untuk wanita), tetapi 
merangkak ke bawah selimut mereka di samping tubuh telanjang mereka 
dalam bentuk seorang femme galante atau bahkan dari seorang isteri 
yang syah. Di dalam novel Sue, mata-mata polisi Bras Rouge (Tangan 



Keluarga Suci | 81 

Merah) adalah salah seorang dari agen-agen utama dalam jalan cerita 
itu. 

“Untuk selanjutnnya” yang paling mengganggu Herr Szeliga pada 
para pelayan adalah bahwa mereka tidak cukup “tidak berkepentingan. 
Keresahan Kritis” ini membawa dirinya pada sang “tukang jaga pintu 
Pipelet dan isterinya.” 

"KEdudukan tukangjaga pintu, sebaliknya, mEmbErikan kEbsbasan rElatif pada dirinya sahingga 
ia dapat mEnumpahkan Ejakan-EjEkan babas, tidak-barkEpEntingan, kalaupun vulgar dan 
mEnyakitkan mEnganai mistEri-mistEri rumah/ kEluarga itu." 

Pada awalnya konstruksi spekulatif mengenai tukang jaga pintu itu 
sangat memalukan karena di banyak rumah Paris, pelayan dan tukang 
jaga pintu adalah orang yang satu dan yang sama bagi beberapa dari 
penghuni rumah itu. 

Kenyataan-kenyataan berikut ini akan memungkinkan para pembaca 
membentuk suatu pendapat mengenai fantasi Kritik berkenaan dengan 
kedudukan tak-berkepentingan yang secara relatif bebas dari tukang- 
jaga pintu itu. Tukang jaga pintu di Paris adalah wakil dan mata-mata 
pemibk rumah. Ia lazimnya tidak dibayar oleh pemibk rumah tetapi 
oleh para penyewa rumah itu. Karena kedudukan yang genting itu ia 
seringkab memadukan fungsi-fungsi sebagai mata-mata dengan tugas- 
tugas resminya.Selama (masa) Teror, Kerajaan dan Restorasi, tukang 
jaga pintu menjadi salah-seorang agen utama dari pobsi rahasia. Jendral 
Foy, misalnya, diawas-awasi oleh tukang jaga pintunya, yang mengambil 
semua surat yang dialamatkan pada sang jendral itu untuk dibaca oleh 
seorang agen pobsi tidak jauh dari tempat itu (bhat Froment, La Police 
Devoilee). Sebagai akibatnya, tukang jaga pintu dan penjual bahan 
makanan (epicier 25 ) dianggap sebagai nama-nama (sebutan) penghinaan 
dan tukang jaga pintu berkeras disebut sebagai concierge. 26 

Sebabknya daripada “tidak-berkepentingan” dan tidak-berbahaya, 
Madame Pipelet-nya Eugene Sue langsung menipu Rudolph ketika 
memberikan uang kembaban padanya; ia merekomendasikan tukang 
meminjamkan uang yang tidak jujur yang tinggal di dalam rumah itu 
dan melukiskan Rigolette padanya sebagai seorang kenalan yang 
mungkin “cocok”; ia menggoda sang mayor karena ia membayarnya 
buruk sekali dan tawar-menawar dengan dirinya -dalam kejengkelannya 



82 | Karl Marx S Frederick Engels 

ia menamakannya “seorang mayor dua-penny,” -“akan kuhajar dirimu 
karena hanya memberi duabelas franc sebulan untuk mengurus 
rumahmu” - dan karena ia begitu “kerdil” dengan mengawasi kayu- 
bakamya, dsb. Ia sendiri memberikan dasar-dasar bagi prilaku “bebas”; 
sang mayor itu hanya membayarnya duabelas franc sebulan. 

Anastasia Pipelet- nya Herr Szebga “mesti, secara tertentu, menya- 
takan perang benaran terhadap Misteri.” 

Eugene Sue menjadikan Anastasia Pipelet seorang penjaga pintu 
( portiere) Paris yang tipikal. Ia bermaksud mendramatisasi sang “penjaga 
pintu yang dilukis sedemikian ahlinya oleh Henry Monier.” Tetapi Herr 
Szebga merasa dirinya wajib mentransform salah satu kuabtasnya - 
“memfitnah”- menjadi suatu makhluk terpisah dan kemudian 
menjadikan Madame Pipelet seorang wakil dari makhluk itu. 

“Suaminya,” Herr Szeliga melanjutkan, “penjaga pintu Alfred Pipelet, 
membantunya tetapi dengan kurang berhasil.” 

Untuk menghiburnya karena kemalangannya itu, Herr Szebga 
menjadikannya sebuah alegori. Ia mewakib sisi obyekdf dari Misteri, 
Misteri sebagai Ejekan. 

"Misteri yang mengalalikannya adalah sebuah ejekan, sebuah lelucan, yang dimainkan atas 
dirinya." 

Memang, dalam welas-asihnya yang tak-terhingga, dialektika 
keramat menjadikan orangyang ddak-bahagia, yang tua, yangkekanak- 
kanakan itu seorang yangperkasa dalam pengerdan metafisik, dengan 
menyajikannya sebagai suatu momen yang sangat patut, sangat bahagia 
dan sangat menentukan di dalam proses-kehidupan Misteri Mutlak. 
Kemenangan atas Pipelet adalah kekalahan Misteri yang paling 
menentukan. 

"Seerang yang lebih pintar.yang lebih berani.tidakakan membiarkan dirinya menjadi karban 
sebuahlelucan." 

B) Burung Perkutut ( Regolette) 

"Masih tertinggal satu langkah. KarEnaakitatnyasEndiri Misteri, sebagaimana telah kita lihat pada 
Pipelet dan Cabrian, didurung untuk menistakan dirinya menjadi dagelan semata-mata. Satu-satunya 
halyang SEfarara/diliaruskan adalah bahwa sang individutidaklagi mesti setuju untukmemainkan 



Keluarga Suci | 83 

kDmEdi yang tolol itu. Burung PErkutut mElakukan langkali itu dEngan cara yang paling tidak- 
bErprasangka didunia.” 

Dalam dua menit setiap orang dapat menembus misteri dagelan 
spekulatif ini dan belajar mempraktekkannya sendiri. Kita akan 
memberikan pengarahan-pengarahan singkat dalam hal ini. 

“Problem.” Anda mesti menguraikan untukku bagaimana manusia 
menjadi penguasa atas hewan -hewan. 

“Pemecahan spekulatif.” Dengan setengah lusin hewan, seperti singa, 
hiu, ular, banteng, kuda dan anjing kecil. Dari keenam hewan ini 
abstraksikan kategori “Hewan.” Bayangkan “Hewan” sebagai seekor 
makhluk yang mandiri. Anggaplah singa, hiu, ular dsb. itu sebagai 
penyamaran-penyamaran, inkarnasi-inkarnasi, dari “Hewan.” Tepat 
sebagaimana anda menjadikan imajinasi anda, Hewan dari abstraksi 
anda, suatu makhluk sungguh-sungguh, kini jadikanlah hewan -hewan 
sesungguhnya makhluk-makhluk dari imanjinasi anda. Anda melihat 
bahwa Hewan yang dalam/sebagai singa merobek-robek manusia hingga 
sepotong-potong, dalam/sebagai ikan hiu menelannya, dalam/sebagai 
ular menyengatnya denganbisa, dalam/sebagai banteng melemparnya 
dengan tanduknya dan dalam/sebagai kuda menendangnya, hanya 
menggonggong jika ia menampilkan dirinya sebagai seekor anjing kecil, 
dan mengubah peperangan terhadap manusia menjadi kemiripan semata- 
mata dari suatuperkelahian. Karena akibatnya sendiri Hewan didorong, 
sebagaimana telah kita lihat dalam anjing kecil itu, untuk merendahkan 
dirinya sendiri menjadi sebuah lelucon semata-mata. Manakala seorang 
anak atau seorang laki-laki kekanak-kanakan lari dari seekor anjing kecil, 
satu-satunya bagi seseorang itu adalah jangan setuju untuk memainkan 
komedi tolol itu. Sang individu Amelakukan langkah ini dengan cara 
yang paling tak-berprasangka di dunia, dengan menggunakan sebatang 
bambu terhadap anjing kecil itu. Anda lihatlah bagaimana Manusia, 
melalui pelaku individual Adan anjing kecil itu, telah menjadi penguasa 
atas Hewan , dan sebagai konsekuensinya atas hewan -hewan , dan di 
dalam “Hewan sebagai seekor anjing kecil” telah mengalahkan “sang 
singa sebagai Hewan.” 

Secara sama pula “Burung Perkutut”-nya Herr Szeliga mengalahkan 
misteri dari sistem dunia sekarang melalui perantaraan Pipelet dan 



84 | Karl Marx & FredErick Engels 

Cabrion. Lebih dari itu! Ia sendiri adalah suatu manifestasi dari kategori 
“Misteri.” 

Eugene Sue membuat Murph mengungkapkan misteri Rigolette yang 
non-spekulatif: Ia seorang “Grisette yang sangat cantik.” Eugene Sue 
mengambarkan dalam diri Grisette watak manusia yang indah dari gadis 
rakyat Paris. Hanya pengabdiannya pada burjuasi dan cinta privasinya 
sendiri untuk melebih-lebihkan (segala sesuatu) membuatnya 
mengidealisasi Grisette secara moral. Ia tidak dapat menahan diri dari 
memeratakan kekasaran situasi dalam kehidupan dan wataknya, 
tepatnya, peremehannya terhadap bentuk pernikahan, keterikatannya 
yang naif pada siswa mudah atau pekerja. Justru dalam keterikatannya 
itu ia merupakan sebuah kontras manusia yang sungguh-sungguh dengan 
isteri burjuis yang munafik, berhati-ciut, mementingkan diri sendiri, 
dengan seluruh lingkaran burjuasi, yaitu, lingkaran resmi itu. 

7) Sistem dunia dari MistEri-mistEri Paris 

"Dunia mistEri ini sakarang mErupakan sistEm umum dunia ka dalam mana pErbuatan individual dari 
MistEri-mistEri Paris dipindalikan." 

“Namun ...,” sebelum Herr Szeliga “berlanjut pada reproduksi filosofi 
peristiwa epik itu,” ia mesti “mengumpulkan menjadi sebuah gambaran 
umum, sketsa-sketsa yang sebelumnya telah dibuat secara terpisah- 
pisah.” 

Ia mesti dipandang sebagai sebuah pengakuan sungguh-sungguh, suatu 
pengungkapan dari Misteri Kritis Herr Szeliga, ketika ia mengatakan 
bahwa ia ingin berlanjut pada reproduksi filosofi dari peristiwa epik 
itu. Sejauh ini ia mereproduksi secara filosofi sistem dunia. 

Herr Szeliga melanjutkan pengakuannya: 

"Dari pEnyajian kita akan tampak bahwa mistEri-mistEri yang dibalias individual, masing-masingnya 
tidak mEngandung kEpatutan dalam dirinya, masing-masing tErpisah dari yang lainnya, dan sama 
sakali bukan kisah-kisah yang habat bagi gasip: nilai maraka adalah bahwa maraka marupakan 
suatu rangkaian bercabang-cabang sacara arganik yang totaiitas- nya adalah Mistarii' 

Dalam luapan ketulusannya Herr Szeliga masih melanjutkan. Ia 
mengakui bahwa urutan spekulatif itu bukanlah urutan yang 
sesungguhnya dari Mysteries de Paris. 



Keluarga Suci | 85 

"Andaikan bEnar, mistEri-mistEri itu tidak muncul dalam Epik kita dalamhubungan urutanyang 
mEngEtatiui-SEndiri (sEsuai harga angkasnya?) TEtapikitatidaktErurusandEnganorganismE 
kritikyanglogis, yangjElas, yangbEbas, mElainkan dEngan suatu ksbEradaansayur-mayur 
yangmistEriusi' 

Kita akan melewatkan ikhtisar Herr Szeliga dan langsung berlanjut 
pada titikyang merupakan transisi itu. Dalam Pipelet kita telah melihat 
pendagelan-diri Misteri itu. 

"DEngan mEnyEnda-gurau-diri MistEri msnilai dirinya SEndiri. [lEnganbEgitumslm-mslerl itu, 
dEngan mEmusnahkan diri mEraka SEndiri dalam knnsakuansi mErEka yang tErakhir, mEnantang 
SEtiap sasak kuat agar malakukan pEmEriksaan mandiri." 

Rudolph,” Pangeran Geroldstein, “manusia Kritikmumi ditakdirkan 
untuk menjalankan pemeriksaan dan pengungkapan misteri-misteriitu.” 

Jika kita nanti sajaberurusan dengan Rudolph dan kiat-kiatnya, setelah 
kita tidak melihat Herr Szeliga untuk beberapa waktu lamanya, maka 
sudah dapat diramalkan, dan hingga suatu derajat tertentu para pembaca 
dapat menggagas dan bahkan menebak dengan kearifan sendiri, bahwa 
ganti menjadikannya suatu “keberadaan sayur-mayur yang misterius” 
sebagaimana ia adanya dalam Literatur-Zeitung yang Kritis, kita akan 
menjadikannya suatu “kaitan bebas yang logis, yang gamblang” di dalam 
“organisme Kritik Kritis.” 



I II VI 

f llfff f f flM >4f ff if 
ilil 

l\CITII\ I I 11IS D>LAM DEDSCN DEDD BDDNC 

I) Kampanye Pertama Kritik Mutlak 
a) Spirit dan Massa 

Sejauh ini Kritik Kritis tampaknya -kurang-lebih—membahas 
berbagai obyek serba-padat dengan elaborasi kritis. Kita sekarang 
mendapatinya membahas obyek Kritis secara mutlak, yaitu “dirinya 
sendiri.” Sejauh ini ia telah mendapatkan kemashuran relatifnya dari 
penurunan derajat secara kritis, penolakan dan transformasi dari obyek- 
obyek dan person-person yang “secara definitif’ serba-padat. Ia kini 
menarik kemashuran mutlaknya dari penurunan derajat secara kritis, 
penolakan dan transformasi massa pada umumnya. Kritik Relatif 
dihadapi dengan batas relatif. Kritik Mutlak dihadapi dengan batas 
mutlak, batas dari massa, massa itu sebagai batas. Kritik Relatif dalam 
oposisinya terhadap batas-batas tertentu tidak-bisa-tidak sendiri suatu 
individu “yang terbatas.” Kritik Mutlak, dalam oposisinya terhadap batas 
“umum,” terhadap batas pada umumnya, tidak-bisa-tidak adalah suatu 
individu “yang terbatas.” Karena berbagai obyek dan person yang padat 
telah lebur dalam bubur “massa yang tidak murni,” demikianlah kritik 
yang tampaknya masih obyektif dan personal telah berubah menjadi 
“kritik mumi”.Sejauh ini kritik tampaknya kurang-lebih suatu “kualitas” 
dari para individu yang kritis, Reichardt, Edgar, Faucher, dsb. Sekarang 
ia suatu subyek dan Herr Bmno adalah inkarnasinya. 

Sejauh ini “kepadatan” tampaknya kurang-lebih menjadi kuabtas dari 
obyek-obyek dan person-person yang dikritik; sekarang obyek-obyek 
dan person-person telah menjadi “Massa” dan “Massa” itu telah menjadi 
person-person dan obyek-obyek. Semua sikap kritis sebelumnya telah 
buyar dalam sikap kearifan Kritis Mutlak terhadap ketololan padat yang 
mutlak. “Sikap dasar” ini tampil sebagai “makna,” “kecenderungan” dan 
“kata-kunci” dari perbuatan-perbuatan dan perjuangan-perjuangan 

I 8G | 



Keluarga Suci | 87 


sebelumnya dari Kritik. 

Sesuai dengan wataknya yang mutlak, Kritik “murni,” sesegera ia 
muncul, akan mengumumkan kata semboyan yang mendiferensiasi, 
sekalipun, sebagai Roh Mutlak ia mesti menjalani suatu proses dialektik. 
Hanya pada akhir gerak yang amat menyenangkan itu konsep aslinya 
akan direalisasikan (lihat Hegel, Encyclopaedia). 

“Tetapi beberapa bulan yang lalu,” demikian Kritik Mutlak 
mengumumkan, “massa percaya dirinya berkekuatan raksasa dan 
ditakdirkan menguasai dunia di dalam suatu waktu yang dapat dihitung 
dengan jari-jari tangannya” 27 

Adalah Herr Bruno Bauer, dalam Diegute Sache der Freiheit (kasus- 
nya sendiri, tentu), dalam Die Judenfrage 28 dan seterusnya, yang 
menghitung jari-jari tangannya sebelum mendekatnya kekuasaan dunia 
, sekalipun ia mengakui bahwa dirinya tidak dapat memberikan tanggal 
presisnya. Pada rekor dosa-dosa massa ia menambahkan dosanya sendiri. 

"Massa manganggap dirinya mamiliki bEgitu banyak kebEnaran yang tampak jElas baginya. 

TEtapi SESEnrang hanya me/77///f/SEpEnuhnya sEsuatukEbEnaran... kalau arang itu mangikutinya 
mElalui bukti-bukti-/7/a" 

Bagi Herr Bauer seperti bagi Hegel, kebenaran adalah sebuah 
otomaton yang membuktikan dirinya sendiri. Orang mesti 
“mengikutinya.” Seperti pada Hegel, hasil perkembangan sungguh- 
sungguh tidak lain adalah kebenaran yang terbukti, yaitu, kebenaran 
yang dibawa pada kesadaran. Kritik Mutlak , oleh karenanya, dapat 
bertanya bersama para ahli teologi yang paling terbatas: 

“Apakah yang akan menjadi tujuan sejarah apabila tugasnya justru 
bukan untuk membuktikan ini, yang paling sederhana dari semua 
kebenaran [yaitu seperti gerakan bumi mengelilingi matahari]?” 

Tepat sebagaimana menurut para teleologis tua tanaman-tanaman 
berada untuk dimakan oleh hewan -hewan dan hewan -hewan berada 
untuk dimakan oleh manusia, maka sejarah itu ada untuk mengabdi 
sebagai tindak penggenapan santapan teori -membuktikan. Manusia ada 
agar sejarah ada dan sejarah ada agar buktikebenaran-kebenaran ada. 
Dalam bentuk yang diremehkan secara Kritis itu kita mendapatkan 
pengulangan kearifan spekulatif bahwa manusia ada dan bahwa sejarah 
ada agar supaya kebenaran dapat dibawa pada kesadaran-diri. 



88 | Karl Marx & Frederick Engels 

Itulah sebabnya mengapa sejarah, seperti kebenaran, menjadi 
seseorang tersendiri, suatu subyek metafisik yang darinya individu- 
individu manusia sesungguhnya adalah sekedar pembawanya. Itulah 
sebabnya mengapa Kritik Mutlak menggunakan ungkapan-ungkapan 
seperti ini: 

" Sejarahi\Aak mau disanda-guraui... SEjarah\ alah mangarahl<an usaha-usaha tarbasar-/7y3 
untuk... SEjarahle\a\} dilibatkan... - apakali yang manjadi tujuan SEjarahl... sgarsAmambarikan 
bukti yang jElas: ffiy3r3/7mangamukakan kabEnaran-kabanaran, dsb." 

Jika, seperti ditegaskan Kritik Mutlak, sejarah telah sejauh ini diisi 
dengan hanya sejumlah kecil kebenaran-kebenaran seperti itu -yang 
paling sederhana dari semuanya- yang pada akhirnya adalah terbukti- 
sendiri, “kekurangan yang kepadanya pengalaman-pengalaman manu- 
sia sebelumnya telah direduksi, pertama-tama sekali membuktikan 
kekurangan Kritik Mutlak sendiri. Dari titik-pandang tidak-Kritis, hasil 
sejarah adalah, sebaliknya, bahwa kebenaran yang paling rumit, hakekat 
dari semua kebenaran, manusia, pada akhirnya memahami dirinya sendiri 
lewat dirinya sendiri.” 

“Tetapi kebenaran-kebenaran,” Kritik Mutlak selanjutnya 
berargumentasi, “yang tampak bagi massa sedemikian sejelas kristal 
sehingga mereka dengan sendirinya dipahami sejak dari awal ... dan 
yang oleh massa dianggap bukti itu berlebihan, tidak layak bahwa sejarah 
memberikan bukti tentang mereka secara gamblang; mereka tidak 
merupakan bagian apapun dari problem yang mebbatkan sejarah dalam 
penyelesaiannya.” 

Dalam semangat suci terhadap massa, Kritik Mutlak memujinya 
dengan cara yang pabng halus. Apabila suatu kebenaran itu “sebening 
kristal” ... karena “tampaknya” sebening kristal bagi massa; jika “sikap” 
sejarah terhadap kebenaran-kebenaran bergantung pada “pendapat” 
massa, maka pendapat massa adalah mutlak, tidak-bisa salah, ia 
merupakan “hukum” bagi sejarah, dan sejarah hanya membuktikan yang 
oleh massa “tidak” dipandang sebening-kristal, yang oleh karenanya 
memerlukan bukti. 01eh karenanya, massa itulah yang menentukan 
“tugas” dan “kesibukan” sejarah. 

Kritik Mutlak berbicara tentang “kebenaran-kebenaran yang sejak 
awal dimengerti dari kebenaran-kebenaran itu sendiri.” Dalam 



Keluarga Suci | 89 

kepandirannya yang Kritis ia menciptakan suatu sejak awaiyang mutlak 
dan suatu Massa yang abstrak, yangabadi. Sama sedikitnya perbedaan, 
di mata Kritik, antara sejak awal- nya massa abad ke XVI dan sejak 
awal- nya abad ke XIX seperti antara massa-massa itu sendiri. Ia justru 
suatu ciri dari suatu kebenaran yang telah menjadi benar dan tak- 
terbantahkan dan dipahami darinya sendiri bahwa ia “dimengerti darinya 
sendiri sejak awal.” Polemik Kritik Mutlak terhadap kebenaran- 
kebenaran yang dimengerti darinya sendiri sejak awal adalah sebuah 
polemik terhadap kebenaran-kebenaran yang, pada umumnya, telah 
dimengerd darinya sendiri. 

Sebuah kebenaran yang dimengerti darinya sendiri telah kehilangan 
garamnya, kehilangan maknanya, kehilangan nilainya bagi Kritik Mutlak 
seperti bagi dialektika keramat. Ia telah menjadi datar, seperti air yang 
hambar. 01eh karenanya, di satu pihak, Kritik Mutlak membukdkan 
segala sesuatu yang dimengerti darinya sendiri dan, di samping itu, 
banyak hal yang telah mujur tidak dapat dimengerti dan -oleh 
karenanya— tidak akan pemah dimengerti darinya sendiri. Sebaliknya, 
ia memandang sebagai dimengerti darinya sendiri, segala yang 
memerlukan beberapa bukti. Mengapa? Karena “dimengerti darinya 
sendiri” bahwa “masalah-masalah sesungguhnya ddak” dimengerti 
darinya sendiri. 

Karena “Kebenaran,” seperti sejarah, adalah suatu subyek ethereal 
yang terpisah dari massa fisik, ia tidak mengalamatkan dirinya pada 
manusia tetapi pada “yang terdalam dari roh”; agar supaya “benar-benar 
dipahami” ia tidak bertindak atas tubuh vulgamya, yang mungkin hidup 
di pedalaman sebuah lantai bawah tanah Inggris atau di puncak sebuah 
blok flat-flat Perancis yang sempit/kecil; ia di”seret-seret”melalui “isi- 
perutnya yang idealistik.” Kritik Mutlak tidak membuktikan bahwa 
“yang serba-massal” itu sejauh ini dengan caranya sendiri, yaitu, secara 
dangkal, telah disentuh oleh kebenaran-kebenaran yang dengan begitu 
mulia “diusulkan” oleh sejarah; “tetapi pada waktu bersamaan telah 
meramalkan bahwa ‘sikap massa’ terhadap ‘kemajuan sejarah’ akan 
berubah sepenuhnya.” 

Tidak akan lama lagi arti misterius dari ramalan Kritis ini menjadi 
sebening-kristal bagi kita. 

“Semua tindakan besar dari sejarah sebelumnya,” kita diberi-tahu, 



90 | Karl Marx 5 Frederick Engels 

“adalah kegagalan-kegagalan dari sejak awal dan tidak mempunyai 
keberhasilan yang efektif karena massa telah menjadi berkepentingan 
dalam dan antusiasdk mengenai itu semua; dengan kata-kata lain, mereka 
tidak bisa tidak sampai pada suatu kesudahan yang menyedihkan karena 
gagasan mereka itu adalah sedemikian rupa sehingga ia mesti puas 
dengan suatu pemahaman dangkal dan oleh karenanya mesti bersandar 
pada penerimaan baik oleh massa.” 

Agaknya pemahaman berhenti menjadi dangkal tatkala ia mencukupi 
bagi, dan bersesuaian dengan sebuah gagasan. Adalah hanya “demi untuk 
yang tampak saja” bahwa Herr Bruno memunculkan suatu “hubungan” 
antara sebuah “gagasan” dan “pemahamannya, karena adalah juga demi 
yang tampak saja” bahwa ia memunculkan suatu “hubungan antara aksi 
historik yang tidak berhasil dan massa itu.” Jika, oleh karenanya, Kritik 
Mutlak mengutuk sesuatu sebagai dangkal, itu hanyalah sejarah 
sebelumnya yang tindakan-tindakan dan ide-idenya adalah dari massa- 
massa itu. Ia menolak sejarah yang solid untuk menggantikannya dengan 
sejarah Kritis (lihat Herr Julius Faucher mengenai masalah-masalah 
Inggris masa kini). Menurut sejarah sebelumnya yang ddak-Krids, yaitu, 
sejarah yang tidak dipahami dalam pengertian Kritik Mutlak, ia 
selanjutnya mesti secara tepat dibedakan hingga batas mana massa itu 
“berkependngan” dalam tujuan-tujuan dan hingga batas mana ia 
“antusiatik” mengenai mereka itu. Ide itu selalu mencemarkan dirinya 
sendiri sejauh ia berbeda dari kependngan itu. Sebaliknya, mudah untuk 
dipahami bahwa setiap kepentingan yang serba-padat menandaskan 
dirinya secara historis jauh melampaui batas-batasnya sendiri secara 
nyata dalam ide atau imajinasi ketika ia pertama kali berada di atas 
pentas dan bingung dengan kepentingan/minat manusia pada umumnya. 
Ilusi ini merupakan yang disebut nada setiap kurun-zaman sejarah oleh 
Fourier. Kepentingan burjuasi dalam Revolusi 1789, jauh daripada suatu 
kegagalan, memenangkan segala sesuatu dan mempunyai keberhasilan 
efekdfbetapa banyak pun pathos darinya menguap dan betapapun bunga- 
bunga antusiadk yang menghiasi kepentingan itu dalam buaiannya telah 
melayu. Kependngan itu sedemikian kuasanya sehingga ia melenyapkan 
opera Marat, guillotine Terror dan pedang Napoleon maupun salib dan 
darah biru bangsawan Bourbon. Revolusi itu sebuah kegagalan bagi 
massa saja, yang tidak menemukan dalam “ide polidk” itu, ide dari 



Keluarga Suci | 91 

kepentingannya yang sesungguhnya, yang azas-hidupnya yang 
sesungguhnya -oleh karenanya— tidak bertepatan dengan azas-hidup 
dari Revolusi itu; massa yang kondisi-kondisinya yang sesungguhnya 
akan emansipasi secara mendasar berbeda dari kondisi-kondisi yang di 
dalamnya burjuasi dapat mengemansipasikan dirinya dan masyarakat. 
Apabila revolusi, yang dapat menyontohkan semua aksi historis yang 
besar adalah sebuah kegagalan, maka itu adalah karena massa yang 
kondisi-kondisi kehidupannya tidak ia lampaui secara substansial adalah 
suatu massa yang eksklusif, yang terbatas, bukan suatu massa yang 
meliputi semuanya. Kalau ia sebuah kegagalan maka itu bukan karena 
ia membangkitkan antusiasme dan perhatian massa, tetapi karena bagian 
yang paling banyak dari massa itu, bagian yang paling besar perbedaannya 
dari burjuasi, tidak mempunyai azas revolusioner-nya sendiri, tetapi 
hanya suatu ide, dan karena itu hanya suatu obyek dari antusiasme sesaat 
dan hanya tampaknya saja pengagungan. 

Dengan ketuntasan aksi historis maka ukuran massa yang adalah 
aksinya, karenanya akan meningkat. Sejarah Kritis, yang menurut-nya 
di dalam aksi-aksi historis bukanlah suatu masalah dari massa yang 
aktif, dari aksi empirikal, atau dari perhatian/kepentingan empirik dari 
aksi itu, tetapi agaknya karena suatu ide, pada mereka, urusan-urusan 
dengan sendiri mesti menempuh suatu proses yang berbeda. 

“Pada massa itu,” Kritik mengajarkan pada kita, “musuh 
sesungguhnya dari spirit itu tidak berada di suatu tempat lain,” 
sebagaimana yang sebelumnya dianggap oleh juru-bicaranya yang lib- 
eral. 

Musuh-musuh kemajuan “di luar” massa itu adalah justru “produk- 
produk perendahan-diri sendiri, penolakan-diri sendiri” dan 
“pengalienasian- diri sendiri” dari “massa” yang telah diberkati dengan 
keberadaan yang independen dan suatu kehidupan mereka sendiri. 01eh 
karenanya massa bangkit melawan kekurangan-nya sendiri ketika massa 
itu bangkit melawan produk-produk yang ada secara independen dari 
perendahan-dirinya sendiri tepatseperti manusia, yang berbalik terhadap 
keberadaan Tuhan, berbalik terhadap religiositasnya sendiri. Tetapi 
karena pengasingan-pengasingan diri secara praktis dari massa itu ada 
di dalam dunia nyata secara berarah-keluar, maka massa mesti 
melawannya dengan suatu cara berarah-keluar. Ia jangan sekab-kab 



92 | Karl Marx & Frederick Engels 

memandang produk-produk pengasingan-diri ini sebagai semata-mata 
khayalan-khayalan ideal, sebagai semata-mata pengasingan-pengasingan 
dari kesadaran-diri, dan jangan ingin melenyapkan pengasingan fisik 
oleh suatu aksi spiritual yang semuminya berarah-kedalam. Sudah sedini 
1789 jurnal Loustalot 29 memberikan semboyan: 

Yang basartampil basar di mata kita 

Hanya karana kita berlutut. 

Mari kitabangkit! 

Tetapi untuk bangkit tidaklah cukup dengan melakukan itu di dalam 
pikiran dan membiarkan terkatung-katung di atas kepala kita yang 
sungguh-sensual, banyolan yangsungguh gamblang, yang tidak dapat 
disingkirkan secara halus dengan ide-ide. Namun KritikMutlak setidak- 
tidaknya telah belajar dari karya Hegel Phenomenology keahlian/seni 
untuk mengubah rangkaian-rangkaian sesungguhnya yang obyekdfyang 
ada diluardiriku menjadi rangkaian-rangkaian yangsemata-mata ideal, 
yang semata-mata subyekdf yang ada di dalam diriku, dan dengan 
demikian mengubah semua perjuangan nyata eksterior menjadi 
perjuangan pikiran yang semurninya. 

Di atas transformasi Kritis inilah keserasian yang sudah ditegakkan 
antara Kridk Krids dan sensor didasarkan. Dari sudut pandang Kritis, 
perjuangan penulis terhadap sensor bukanlah suatu perjuangan dari 
manusia terhadap manusia. Sensor itu tidak lain dan tidak bukan adalah 
kebijakanku sendiri yang dipersonifikasikan untukku oleh polisi yang 
cemas, kebijakanku sendiri yang berjuang terhadap ketidak-bijakan dan 
ketidak-Kritisanku. Perjuangan sang penulis dengan sensor hanyalah 
kelihatannya saja, hanya dalam penglihatan sensualitas jahat; apa saja 
kecuali perjuangan interior dari sang penulis dengan dirinya sendiri. 
Sejauh sensor itu adalah suatu individu sesungguhnya yang berbeda dari 
diriku, seorang pembesar kepolisian yang salah-menangani produk 
pikiranku dengan menerapkan suatu standar eksternal, yang tiada 
hubungan apapun dengan masalah bersangkutan; ia hanya suatu imajinasi 
yang serba-padat, suatu isapan-jempol ddak-Krids dari otak. Ketika 
karya Feuerbach Tbeseson theReform ofPhilosophy dilarang oleh sen- 
sor, bukanlah kebiadaban resmi dari sensor yang mesti disalahkan, tetapi 
ketiadaan kesopanan Theses Feuerbach. Kritik Mumi, yang tidak dinodai 



Keluarga Suci | 93 

oleh massa atau materi, di dalam sensor juga mempunyai suatu bentuk 
yang semurninya ethereal, yang bebas dari sesuatu reabtas serba-padat. 

Kritik Mutlak telah menyatakan massa menjadi musuh sesungguhnya 
dari spirit. Ini dikembangkannya sebagai berikut: 

"Spirit SEkarang mengEtahui di mana mesti mencari lawannya yang satu-satunya - d a I a m 
penyesatan-diri dan ketiadaan-inti massa." 

Kritik Mutlak mulai dari dogma kompetensi mutlak dari “spirit itu.” 
Selanjutnya ia mulai dari dogma mengenai keberadaan yang ekstra- 
duniawi dari spirit, yaitu, mengenai keberadaannya di luar massa 
kemanusiaan.Akhirnya ia mentransformasi spirititu, kemajuan, di satu 
pihak, dan massa di pihak lain, menjadi makhluk-makhluk tetap, menjadi 
konsep-konsep, dan menghubungkan mereka satu-sama-lain di dalam 
bentuk itu selalu sebagai keekstreman-keekstreman tertentu. Tidak 
terpikirkan oleh Kritik Mutlak untuk menyebdiki “spirit itu” sendiri, 
untuk mencari tahu apakah itu bukan sifatnya sendiri yang spiritualistik, 
pretensi-pretensinya yang dibuat-buat “yang membenarkan frase itu, 
penyesatan-diri” dan “ketiadaan-intisari.” Spirit itu, sebabknya, adalah 
mutlak, tetapi sayangnya sekabgus terus-menerus terperosok ke dalam 
“ketiadaan-spirit”: ia terus-menerus berkalkulasi tanpa tuannya, 
karenanya ia mau-tidak-mau mesti punya suatu lawan yang berintrig 
terhadapnya. Lawan itu adalah massa itu. 

Kedudukan itu sama dengan “kemajuan.” Walaupun pretensi-pretensi 
“kemajuan,” “kemunduran” dan “gerakan berputar-putar” yang terus- 
menerus dapat diamati. Tidak menyangka bahwa kategori “Kemajuan” 
sepenuhnya kosong dan abstrak, Kritik Mutlak begitu bersungguh- 
sungguh hingga mengakui “kemajuan” itu adalah mutlak dan untuk 
menjelaskan kemunduran dengan mengandaikan suatu “lawan personal” 
dari kemajuan itu, massa itu. Karena “massa itu” tidak lain dan tidak 
bukan adalah “lawan dari spirit itu, dari kemajuan, dari Kritik, ia juga 
dapat ditentukan hanya oleh oposisi imajiner itu; di luar oposisi itu 
semua yang dapat dikatakan Kritik mengenai makna dan keberadaan 
massa itu adalah yang tiada masuk-akal, karena sepenuhnya tidak- 
ditentukan:” 

"Massa itu, dalam pengertianti mana kelem\uqa mencakup yangdisekut dunia terpelajar itu." 

“Juga” dan “yang disebut” sudah cukup bagi definisi Kritisnya. Massa 



94 | Karl Marx 5 FrEderick Engels 

itu karenanya berbeda dari massa-massa “sesungguhnya” dan berada 
sebagai “massa itu hanya bagi Kritik.” 

Semua penulis komunis dan sosialis memulai dari pengamatan bahwa, 
di satu pihak, bahkan perbuatan-perbuatan cemerlang yang paling 
menguntungkan tampaknya tetap tanpa hasil-hasil cemerlang, berakhir 
dalam keremehan-keremehan, dan, di pihak lain, semua kemajuan dari 
spirit hingga sejauh ini adalah kemajuan terhadap massa umat-manusia, 
yang mendorongnya pada suatu kesengsaraan yang semakin lebih 
didehumanisasi. Karenanya mereka menyatakan kemajuan (lihat Fou- 
rier ) adalah sebuah frase abstrak yang tidak mencukupi; mereka 
mengasumsikan (lihat Owen, ad.) suatu cacad mendasar dalam dunia 
beradab; itulah sebabnya mengapa mereka menyerahkan landasan 
sesunggubnya dari masyarakat masa-kini pada kritik yang tajam. Pada 
kritik komunis ini langsung bersesuaian dalam praktek gerakan massa 
besar yang sejauh ini telah dikembangkan terhadapnya oleh 
sejarah.Orang mesti mengenal kerajinan belajar, hasrat akan ilmu- 
pengetahuan, energi moral dan desakan yang tiada henti-hentinya bagi 
perkembangan kaum pekerja Perancis dan Inggris untuk dapat 
membayangkan keagungan manusia dari gerakan itu. 

Betapa tak-terhingga “dalamnya Kritik Mutlak” itu berhadapan 
dengan kenyataan-kenyataan intelektual dan praktis ini, namun konsepsi 
yang berat-sebelah dari hanya satu aspek dari hubungan itu -terus- 
menerus terperosoknya spirit— dan, kesal karenanya, mencari-cari suatu 
lawan dari Spirit itu dan menemukannya dalam Massa itu. Pada 
akhirnya, penemuan Kritis yang besar ini sampai pada tautologi 
(pengulangan kata tanpa menambah kejelasan) Menurut Kritik, spirit 
itu sejauh ini telah mempunyai suatu batas, suatu rintangan, dengan 
kata-kata lain, suatu lawan, karena ia mempunyai suatu lawan. Lalu, 
siapakah, menjadi lawan Spirititu?Ketiadaan-spirit. Karena massa itu 
hanya didefinisikan sebagai kebalikan dari spirit, sebagai ketiadaan- 
spirit atau untuk memakai definisi-definisi yang lebih tepat dari 
ketiadaan-spirit, kemalasan, kedangkalan, puas-diri. Sungguh suatu 
keuntungan mendasar di atas para penulis komunis karena tidak 
menelusuri ketiadaan-spirit, kemalasan, kedangkalan dan puas-diri itu 
hingga asalnya, tetapi telah mengecapnya secara moral dan 
menelanjanginya sebagai kebalikan dari spirit, dari kemajuan! Jika 



Keluarga Suci | 95 

kualitas-kualitas ini dinyatakan sebagai kualitas-kualitas Massa itu, 
sebagai suatu subyek yang masih berbeda dari mereka, perbedaan itu 
tidak lain hanyalah suatu kemiripan Kritis dari perbedaan. Hanya dalam 
penampilannya Kritik Mutlak itu mempunyai suatu subyek konkrit yang 
tertentu di samping kualitas-kualitas ketiadaan-spirit, kemalasan, dsb. 
yang abstrak, karena Massa itu di dalam konsepsi Kritis tidak-lain- 
dan-ddak-bukan hanyalah kualitas-kualitas abstrak itu, sebuah kata 
untuknya, suatu personifikasi fantasdk baginya. 

Sementara itu, hubungan antara spirit dan massa masih mempunyai 
suatu makna tersembunyi yang akan sepemdmya diungkapkan dalam 
proses penalaran. Kita hanya mengindikasikannya di sini. Hubungan 
yang diungkapkan oleh Herr Bruno adalah, sesungguhnya, tidak lain 
hanya suatu realisasi karikatural yang Kritis atas konsepsi Hegel 
mengenai sejarah; ini, pada gilirannya, tidak lain hanyalah pernyataan 
spekuladf dari dogma Kristian-Jermanik mengenai pertentangan antara 
spirit dan maten, antara Tuhan dan dunia. Pertentangan ini dinyatakan 
dalam sejarah, dalam dunia manusia itu sendiri, dalam hanya beberapa 
individu terpilih yang dipertentangkan dengan selebihnya umat-manusia, 
sebagai massa ddak-ber-roh, sebagai materi. 

Konsepsi Hegel mengenai sejarah mengasumsikan suatu Roh Abstrak 
atau Roh Mutlak yang berkembang sedemikian rupa sehingga umat- 
manusia cuma sekedar suatu massa yang menanggungnya dengan suatu 
keberagaman derajat kesadaran atau ketidak-sadaran. Di dalam sejarah 
esoterik, sejarah empirikal, oleh karenanya, ia mengem-bangkan suatu 
sejarah esoterik, sejarah spekuladf. Sejarah umat-manusia ini menjadi 
sejarah dari roh abstrak umat-manusia, suatu roh yang melampaui semua 
manusia! 

Paralel dengan doktrin Hegel ini, di Perancis berkembang doktrin 
para Doktrinerian 30 yang memproklamasikan kedaulatan nalar secara 
berlawanan dengan kedaulatan rakyat untuk mengucilkan massa-massa 
dan kekuasaan saja. Ini konsisten sekali. Jika aktivitas umat-manusia 
yang sesungguhnya tidak lain cuma akivitas dari suatu massa individu- 
individu manusia, maka keumuman abstrak, Nalar, Roh itu secara 
sebaliknya mesti mempunyai suatu ungkapan yang terbatas pada 
beberapa individu. Maka tergantung pada situasi dan kekuasaan 
imajinatif dari setiap individu apakah ia akan berlaku sebagai seorang 



9G | Karl Marx & Frederick Engels 

wakil dari roh itu. 

Pada Hegel maka Roh Mutlak dari sejarah sudah memperlakukan 
massa itu sebagai material dan hanya menemukan ungkapannya yang 
sesungguhnya dalam filsafat. Tetapi dengan Hegel, sang filsuf hanya 
organ yang lewatnya, sang pencipta sejarah, Roh Mutlak, sampai pada 
kesadaran-diri dengan retrospeksi sesudah gerakan itu berakhir. 
Partisipasi sang filsuf dalam sejarah direduksi menjadi kesadaran 
retrospektif ini, karena gerakan sesungguhnya dicapai oleh Roh Mutlak 
secara tidak sadar, sehingga sang filsuf itu tampil post festum. 31 

Ketidak-tetapan Hegel itu rangkap: pertama karena, sambil 
menyatakan bahwa filsafat merupakan keberadaan Roh Mutlak, ia 
menolak mengakui individu yang sungguh-sungguh filosofi sebagai Roh 
Mutlak; kedua, karena menurutnya, Roh Mutlak hanya membuat sejarah 
dalam penampilan saja. 

Karena Roh Mutlak menjadi sadar akan dirinya sendiri sebagai roh 
Dunia yang kreatif hanyalah pada sang filsuf dan post festum, maka 
pembuatan sejarahnya hanya di dalam kesadaran, dalam pendapat dan 
konsepsi sang filsuf, yaitu, hanya dalam imajinasi spekulatif. Herr Bruno 
Bauer menyingkirkan ketidak-tetapan (inkonsistensi) Hegel. 

Pertama, ia memproklamasikan Kritik sebagai Roh Mutlak dan 
dirinya-sendiri sebagai Kritik. Tepat sebagaimana unsur Kritik 
dilenyapkan dari massa, demikianlah unsur massa itu disingkirkan dari 
kritik. 01eh karenanya Kritik melihat dirinya menjelma tidak dalam 
suatu massa, tetapi dalam sejumlah kecil manusia pilihan, khususnya 
dalam diri Herr Bauer dan para pengikutnya. 

Herr Bauer selanjutnya menyingkirkan inkonsistensi Hegel lainnya. 
Tidak lagi, seperti roh Hegelian, ia menjadikan sejarah post festum dan 
di dalam imajinasi. Ia secara sadar memainkan peranan Roh Dunia 
dengan melawan massa umat-manusia selebihnya; ia masuk di masa 
kini ke dalam suatu hubungan dramatil dengan massa itu; ia menciptakan 
dan melaksanakan sejarah dengan suatu tujuan dan sesudah perenungan 
yang matang. 

Di satu pihak berdiri massa itu, unsur sejarah yang material, pasif, 
menjemukan dan tidak-historik. Di lain pihak berdiri Roh, Kritik, Herr 
Bruno & Co. sebagai unsur aktif yang darinya lahir semua aksi historik. 
Tindak transformasi sosial direduksi menjadi kerja otak Kritik Kritis. 



Keluarga Suci | 97 

Memang, hubungan Kritik, dan karenanya dari Kritik penjelmaan, 
Herr Bruno & Co. dengan massa sebenarnya merupakan satu-satunya 
hubungan historik dari masa kini. Seluruh sejarah masa-kini direduksi 
menjadi gerakan dari kedua sisi, yang satu terhadap yang lainnya. Semua 
perlawanan telah dibubarkan dalam oposisi Kritis ini. 

Kritik Kritis, yang menjadi obyektif hanya di dalam oposisinya 
terhadap Massa, ketololan, konsekuensinya diwajibkan untuk terus- 
menerus memproduksi oposisi itu bagi dirinya sendiri, dan Herrn 
Faucher, Edgar dan Szeliga telah memberikan cukup bukti mengenai 
ketrampilan mereka dalam keisitimewaan mereka, kelumpuhan massa 
dari person-person dan hal-hal ikhwal. 

Mari kita sekarang menemani Kritik Mutlak dalam kampanyenya 
terhadap Massa itu. 

b) Masalah Yahudi, No. 1. 

Penetapan Masalahnya 

Roh itu, sebaliknya dari massa, seketika berkelakuan dengan suatu 
cara kritis dengan mempertimbangkan pekerjaannya sendiri yang 
terbatas, karya Bruno Bauer Die Judenfrage, sebagai mutlak, dan hanya 
lawan-lawan karya itu sebagai para pedosa. Dalam Jawaban No. I 32 
pada serangan-serangan atas karya itu, ia tidak menunjukkan isyarat 
apapun mengenai kekurangan-kekurangannya; sebabknya, ia menyatakan 
telah mengembangkan makna masalah Yahudi yang benar, yang umum 
(!). Dalam jawaban-jawaban berikutnya akan kita melihatnya terpaksa 
mengakui kekhilafan -kekhilafannya. 

"Sambutan yang didapatkan bukuku marupakan awal dari bukti bahwa justru mEraka yang SEjauh 
ini tElah mEmpErjuangkan kababasan dan masih mEmpErjuangkannya mEsti bangkittErhadap rnh itu 
lEbih daripada yang lain-lainnya; psmbElaan yang sakarang akan kubarikan akan manyuplai bukti 
lEbih lanjut bagaimana SEmbErnnnnya parajuruticara massaadanya; maraka mampunyai -ya, 

Tuhan! - anggapan yang bEgitutinggi akan diri mErEka SEndiri karEnatElah mandukung Emansipasi 
dan dngma mangEnai liak-liakmanusia" 

Pada peristiwa munculnya sebuah karya oleh Kritik Mutlak, Massa 
seharusnya mulai membuktikan perlawanannya terhadap Roh; karena 
adalah oposisinya terhadap Kritik Mutlak yang menentukan dan 
membuktikan keberadaannya. 



98 | Karl Marx S Frederick Engels 

Polemik beberapa orang yahudi liberal dan rasional terhadap karya 
Herr Bruno Die Judenfrage sudah dengan sendirinya mempunyai suatu 
arti kritis yang berbeda daripada polemik yang serba-padat dari kaum 
liberal terhadap filsafat dan dari kaum rasionalis terhadap Strauss. Secara 
kebetulan, orijinalitas dari pernyataan yang dikutib di atas dapat dinilai 
dengan pasase berikut dari Hegel ini: 

"Di sini kita dapat mancatat bentukkhusus dari hati-nuranijahatyang dinyatakan dalam macam 
kafasilian lidafi (elnquence) yang dengannya kedangkalan (kaum liberal) membanggakan diri, dan 
teristimewa dalam kenyataan bahwa ia paling banyak bicara tentang roMetika itu paling sedikit 
dipunyainya, dan memakai kata hidup ketika ia yang paling mati dan layu, dsb." 

Sedangkan yang mengenai hak-hak manusia, telah dibuktikan pada 
Herr Bruno ( Die Judenfrage, Deutsch-Franzosische Jahrbucher i] ) bahwa 
ia-sendiri, dan bukan jurubicara dari massa, yang telah salah- 
mengartikan dan secara dogmatik memperlakukan hakekat dari hak- 
hak itu. Dibandingkan dengan penemuannya, bahwa hak-hak manusia 
bukan pembawaan-lahir (innate) -suatu penemuan yang telah dilakukan 
tak-terhitung kali banyaknya di Inggris selama 40 tahun terakhir— 
penegasan Fourier bahwa hak untuk memancing, untuk berburu, dsb. 
adalah hak-hak pembawaan-lahir dari manusia merupakan sesuatu yang 
jenius. 

Kita cuma memberikan beberapa contoh dari perjuangan Herr Bruno 
terhadap Phillippon, Hirsch dan lain-lainnya. Bahkan lawan-lawan yang 
begitu lemahnya seperti mereka ini tidaklah dibuang oleh Kritik Mutlak. 
Mr. Phillippon itu sama sekali tidaklah gila-gilaan, seperti ditandaskan 
oleh Kritik Mutlak, untuk berkata: 

"Baucr mambayangkan sebuah nEgara jEnis khusus... SEbuah idEal filcscfi dari SEbuah nEgara." 

Herr Bruno, yang mengacaukan negara dengan kemanusiaan, hak- 
hak manusia dengan manusia dan emansipasi politik dengan emansipasi 
manusia, tidak bisa tidak, jika tidak memahami, setidak-tidaknya 
membayangkan suatu jenis negara yang khas, suatu ideal filosofi dari 
sebuah negara. 

"Daripada manulis pErnyataan yang manjEmukan itu, sang ahli rEtcrika [Harr Hirsch] mEstinya 
bcrbuat lebih baik dEngan mEnnlak buktiku bahwa nagaraKristiani, yang mcmpunyai SEbagai 
azas vitalnya sabuah rEligi tErtEntu, tidak dapat mEmpErkanankan para pEngikut suatu religi lain 



Keluarga Suci | 99 


... pErsamaan SEpEnulinya dEngan Estat-Estatnya SEndiri." 

Seandainya sang ahli retorika Hirsch itu sungguh-sungguh menolak 
bukti Herr Bruno dan menunjukkan, seperti yang dilakukan di dalam 
Deutsch-Franzosische Jahrbiicher bahwa negara estat-estat itu dan 
Kekristianian eksklusif tidak hanya sebuah negara yang tidak sempuma, 
tetapi sebuah negara Kristiani yang tidak sempurna, Herr Bruno akan 
menjawab sebagaimana yang dilakukannya pada penyangkalan itu: 

“Keberatan-keberatan pada instansi ini adalah tiada-artinya.” 

Herr Hirsch benar sekali ketika dalam jawaban pada pemyataan Herr 
Bmno: 

DEngan pEriEkanan pada sumbEr-sumbEr utama SEjarah kaum Yahudi mEmpravakasi pEiiEkanan- 
balik 

Ia mengingatkan: 

Maka mErEka mEsti bErpEran di dalam pEmbuatan sajarah, dan apabila BauEr SEiidiri mEnEgaskan 
hal ini, ia tidak mEmpunyai hak untuk bEranggapan, SEbaliknya, bahwa mErEka tidak mEnyumbang 
pada pEmbuatan zaman-zaman mudErn. 

Herr Bmno menjawab: 

Sakit-mata adalah SESuatu juga -apakah itu bararti tElah manyum-bang untuk mEngEmbangkan 
pEnglihatanku? 

Sesuatu yang telah menjadi suatu penyakit mata bagiku sejak 
kelahiranku, sebagaimana kaum Yahudi bagi dunia Kristiani, yang 
bertumbuh dan berkembang bersamaku bukanlah suatu penyakit biasa, 
tetapi suatu penyakityang ajaib, suatu penyakit yang sungguh-sungguh 
kepunyaan mataku dan bahkan mesti menyumbang pada suatu 
perkembangan yang sangat orijinalbagi pengbhatanku. Penyakit-mata 
Kritis itu, oleh karenanya, tidak menyakiti sang ahb retorika “Hirsch.” 
Namun, kritik yang dikutib di atas mengungkapkan pada Herr Bmno, 
makna dari ke-Yahudian dalam “pembuatan zaman modern.” 

Pikiran teologi Kritik Mutlak merasa begitu tersinggung oleh sebuah 
pernyataan “utusan Landstag Rhine” bahwa “kaum Yahudi itu ganjil 
dengan gaya Yahudi mereka sendiri, tidak dengan gaya kita yang disebut 
gaya Kristiani,” bahwa itu tetap “berupa teguran terhadap digunakannya 
suatu argumen seperti itu.” 



IDO | Karl Marx 5 Frederick Engels 

Ketika seorang utusan lain menegaskan bahwa “persamaan madani 
hanya dapat diberikan pada kaum Yahudi apabila Keyahudian sudah 
tidak ada lagi,” Herr Bruno menyatakan: 

“Tepat! Tepat, untuk presisnya, apabila titik kritis yang kubuat di 
dalam karyaku [titik/masalah itu yalah bahwa juga Kekristianian mesti 
sudah tiada lagi], diperhatikan/diperhitungkan.” 

Kita melihatbahwa dalam Jawabannya No. 1 pada serangan-serangan 
atas Die Judenfrage Kritik Mutlak masih memandang penghapusan rehgi, 
atheisme, merupakan kondisi bagi persamaan madani. 01eh karenanya, 
pada tahapnya yang pertama ia belum memperoleh wawasan yang lebih 
dalam mengenai hakekat negara itu daripada mengenai kekurangan 
pekerjaannya. 

Kritik Mutlak merasa tersinggung bilamana salah-satu dari yang 
diiktikadkan sebagai penemuan-penemuan ilmiah terakbimya dikhianati 
sebagai suatu pandangan yang secara umum sudah diterima. Seorang 
utusan Rhineland mengatakan: 

Belum ada orang yang menegaskan babwa Perancis dan Belgia 
menonjol karena kejelasan khusus dalam mengakui azas-azas dalam 
pengorganisasian hubungan-hubungan politik. 

Kritik Mutlak mestinya dapat berkeberatan bahwa pernyataan itu 
telah memindahkan kekinian balik ke masa-silam dengan menyajikan 
pandangan yang kini remeh/tak-berarti bahwa azas-azas kebijakan 
Perancis tidak mencukupi, sebagai pandangan tradisional. Keberatan 
yang relevan seperti itu tidak akan cocok bagi Kritik Mutlak. Sebaliknya, 
ia mesti mengemukakan pandangan gaya-lama sebagai yang sekarang 
dan memproklamasikan pandangan yang kini dominan sebagai suatu 
misteri Kritis yang pemeriksaannya masih harus mengungkapkannya 
pada massa. Karenanya ia mesti berkata: 

"Apabila (prasangka kuna)tElah dinyatakan alah yang sangat banyak{Uassa itu); tetapi suatu 
pamariksaanyangtuntasmenqma\ SEjarah akan mEmbarikan bukti bahwa masilikanyakyang 
tiarusdicapaf 

01eh karenanya, suatu pemeriksaan yang tuntas mengenai sejarah 
itu sendiri tidak akan mencapai pemahaman azas-azas itu. Ia hanya akan 
membuktikan dalam ketuntasannya bahwa masih banyak yang hams 
dicapai. Suatu pencapaian yang besar, teristimewa setelah karya-karya 



Keluarga Suci | 

para Sosialis! Sekalipun begitu Herr Bruno sudah mencapai banyak bagi 
pemahaman situasi sosial sekarang dengan pernyataannya: 

“Kepastian yang berlaku sekarang adalah ketidak-pastian.” 

Jika Hegel berkata bahwa kepastian Tiongkok yang berlaku adalah 
Keberadaan, kepastian India yangberlaku adalah Ketiadaan, dsb., Kritik 
Mutlak bergabung dengannya dalam gaya mumi ketika ia menyelesaikan 
watak zaman sekarang dalam kategori logis Ketidak-pastian dan semua 
yang lebih murni sebagai Ketidak-pastian, seperti Keberadaan dan 
Ketiadaan tergolong dalam bab pertama dari logika spekulatif, pada 
bab mengenai Kualitas. 

Kita tidak dapat meninggalkan No. 1 dari Die Judenfrage tanpa suatu 
pemyataan umum. 

Salah satu dari ikhtiar utama Kritik Mutlak adalah terlebih dulu 
meletakkan semua persoalan zaman di dalam kerangka yang tepat. 
Karena ia tidak menjawab persoalan-persoalan yang sesungguhnya -ia 
menggantikan persoalan-persoalan yang berbeda sekali. Karena ia 
menjadikan segala-sesuatunya, ia juga mesti lebih dulu membuat 
persoalan-persoalan zaman, menjadikannya persoalan-persoalan-nya 
sendiri, persoalan-persoalan Kritik Kritis. Seandainya itu suatu persoalan 
dari Kode Napoleonik, itu akan membuktikan bahwa ia selayaknya 
suatu persoalan dari Pentateucb. Penetapannya mengenai persoalan- 
persoalan zaman adalah distorsi dan salah-penempatan Kritis persoalan- 
persoalan itu. Dengan demikian ia telah mendistorsi persoalan Yahudi 
itu sedemikian mpa sehingga tidak memerlukan penyelidikan emansipasi 
politik, yang menjadi umsan persoalan itu, tetapi dapat dipuaskan dengan 
suatu kritik mengenai religi Yahudi dan suatu penjelasan mengenai 
negara Kristiani-Jerman. 

Metode ini, seperti semua orijinalitas Kritik Mutlak, adalah ulangan- 
ulangan dari suatu kejenakaan spekulatif. Filsafat spekulatif, untuk 
tepatnya, filsafat Hegel, mesti mengubah-umtan semua persoalan dari 
bentuk akal-sehat manusia menjadi bentuk nalar spekulatif dan 
mengubah persoalan sesungguhnya menjadi suatu persoalan spekulatif 
agar dapat menjawab itu. Dengan mendistorsi pertanyaan-iu di bibirku 
dan meletakkan pertanyaan -nya sendiri di bibirku seperti katekisme, 
ia dengan sendirinya dapat mempunyai jawaban yang siap atas semua 
pertanyaanku, juga seperti katekisme itu. 



102 | Karl Marx & FrEderick Engels 

c) Hinrichs No. 1. Isyarat-isyarat Misterius 
mengenai Politik, Sosialisme dan Filsafat 

“Politik!” Kritik Mutlak secara harfiah ngeri dengan kehadiran kata 
ini dalam ceramah-ceramah 34 Hinrichs. 

"Siapapun yang mangikuti pErkEmbangan zaman mndErn dan mEngEtahui SEjaralt.yz/gsakan 
mEngEtahui bahwa garakan pulitikyang SEkarangtErjadi mEmpunyai suatu makna yang berbeda 

sekaliil) daripada suatu makna palitik pada dasarnya (pada dasar-nya!.sakarang untuk 

kEarifan dasar) mEraka mampunyai suatu makna sasial(}), yang, SEpErti kita kEtahui (!) adalah 
SEdEmikian rupa SEhinggas£/77/yakEpEntinganpnlitkaltampak tidak-pEnting})jka dibandingkan 
dEngannya. 

Beberapa bulan sebelum Literatur-Zeitung yang Kritis diterbitkan, 
muncullah, sebagaimana kita ketahui (!), karya politik yang fantastik 
dari Herr Bruno: Staat, Religion und Parthei. 

Jika gerakan-gerakan politik mempunyai arti-penting sosial, 
bagaimana bisa kepentingan-kepentingan politik tampil tidak-penting 
jika dibandingkan dengan arti-penting sosialnya sendiri? 

Harr Hinrichs tidak mEngEtahui jalan di rumahnya SEndiri atau di mana saja di dunia.la tidak 

dapat msrasa bEtah di mana saja karEna... karsnala masili tidak mEngEtaliui 3gag/y/7tEntang 
Kritik, yang dalam Empat tahun tErakhir ini tElah mulai dan malanjutkan karyanyayanņ sama- 
SEkalitidakpolitik (!) tEtapi sosial" 

Kritik, yang menurut pendapat massa melanjutkan “pekerjaan yang 
sama sekali tidak politik ” tetapi pekerjaan yang “dalam semua hal 
teologi,” puas dengan kata sosial, bahkan sekarang untuk pertama kalinya 
mengucapkan “kata itu,” tidak hanya selama empat tahun, tetapi sejak 
kelahiran politiknya. Sejak tulisan-tulisan sosialis menyebarkan 
pandangan di Jerman bahwa semua aspirasi dan aksi manusia tanpa 
kecuali mempunyai arti-penting “sosial,” Herr Bruno dapat 
menyebutkan karya-karya teologinya juga sosial. Tetapi sungguh suatu 
tuntutan Kritis bahwa Profesor Hinrichs mesti menderivasi sosialisme 
dari seorang pengenal karya-karya Bauer ketika kesim-pulan-kesimpulan 
praktis -kapan dan di mana saja kalau ada- dari semua karya Bruno 
Bauer sampai penerbitan ceramah-ceramah Profesor Hinrichs adalah 
karya-karya “politik!” Adalah tidak mungkin, kalau kita berbicara secara 
tidak-Kritis, bagi Profesor Hinrichs untuk melengkapi karya-karya Herr 





Keluarga Suci | 103 

Bruno yang diterbitkan, dengan karya-karyanya yang tidak diterbitkan. 

Dari sudut pandang Kritis, massa, sudah tentu, berwajib menerjemahkan 
semua gerakan Kridk Mudak yang serba-padat maupun gerakan -gerakan 
politik dalam spirit masa depan dan Kemajuan Mutlak! Tetapi 
sedemikian rupa bahwa sekali Herr Hinrischs telah berkenalan dengan 
Literatur-Zeitung, ia tidak akan pernah lupa kata sosial atau gagal 
mengakui watak sosial dari Kridk, Kridk melarang kata polidk untuk 
ketiga kalinya di hadapan seluruh dunia dan dengan khidmat mengulangi 
kata sosial untuk yang ketiga kalinya. 

"Jika kECEnderungan sebenarnyaian sEjarah madarn dipErhitungan. maka ia tidak lagi SEbuah 
/mo3/3/7arti-panting goMtetap ... persnalan arti-penting sosial, dst." 

Karena Profesor Hinrichs adalah kambing-hitam bagi gerakan- 
gerakan polidk sebelumnya, demikian juga ia adalah kambing-hitam 
bagi gerakan-gerakan dan ungkapan-ungkapan Hegelian yang secara 
sengaja dipakai oleh Kritik Mutlak hingga waktu penerbitan Literatur- 
Zeitung dan secara terus-menerus dipakai secara tidak-sengaja di 
dalamnya. 

Demikianlah di dalam kampanyenya yang pertama Kritik Mutlak 
menumbangkan dewa-dewa Polidk dan Filsafat yang sekian lama ia 
sendiri memujanya, dengan menyatakan mereka sebagai idola Pro-fesor 
Hinrichs. 

Kampanye pertama yang jaya! 

2) Kampanye Kedua Kritik Mutlak 

a) Hinrichs No. 2. Kritiktian Feuerbach. 

Pengutukan Filsafat 

Sebagai hasil kampanyenya yang pertama, Kridk Mutlak dapat 
memandang filsafat sebagai telah dibahas dan mengistilahkannya secara 
langsung sebagai sekutu Massa. 

Parafilsufditakdirkan untuk mEmEnuhi hasrat-hasrat hati Massa. Dan Massa itu mEnginginkan 
kansEp-kansEp SEdErhana agartiada punya sangkut-paut apapun dEtigan hal-ikhwal itu sandiri 
- SEmbDyan-SEmbDyan, sahingga manyElEsaikan SEgala SESuatu dari awal, kalimat-kalimat 
yang dEngannya Kritik dapat dibErsskan. 

Dan Filsafat memenuhi kerinduan Massa itu! 

Sempoyongan setelah kemenangan-kemenangannya, Kritik Mutlak 



104 | Karl Marx B FrEderick Engels 

meledak dalam kekerasan Pythian terhadap filsafat. Karya Feuerbacb, 
Philosophy of the Future merupakan kancah tersembunyi yang asapnya 
mengilhami kepala Kritik Mutlak yang dimabokkan-kemenangan. 35 
Karya Feuerbach dibaca dalam bulan Maret. Hasil pembacaan itu dan 
sekabgus kaidah dari kesungguhannya, yang dengannya itu dilakukan 
adalah Tubsan No.2 terhadap Profesor Hinrichs. 

Di dalam tulisan ini Kritik Mutlak, yang tidak pemah membebaskan 
dirinya dari cara Hegelian dalam memandang segala sesuatu, menyerbu 
demji-demji besi dan dinding-dinding penjaranya. Konsep seder-hana 
itu, terminologi itu, selumh cara berpikir filsafat, yah, selumh filsafat, 
ditolak dengan kemuakan. Sebagai gantinya kita tiba-tiba menemukan 
“kekayaan sesungguhnya dari hubungan-hubungan manusia, isi yang tak- 
terhingga dari sejarah, makna manusia,” dsb. “Misteri sistem itu” 
dinyatakan “temngkap.” 

Lalu, siapakah yang mengungkapkan misteri dari sistem itu? 

Feuerback. Siapakah yang memusnahkan dialektika konsep-konsep, 
peperangan para dewa yang hanya diketahui oleh para filsuf? Feuerbacb. 
Siapa yang menggantikan omong-kosong lama dan kesadaran-diri yang 
tak-terbatas, memang benar bukan arti-penting dari manusia -seakan- 
akan manusia memiliki suatu arti-penting lain daripada menjadi 
manusia- kecuali “Manusia?” “Feuerbacli,” dan “hanya Feuerbach 
seorang.” Dan ia telah melakukan lebih dari itu. Lama sebelum ia 
menyingkirkan kategori-kategori yang sekarang dipunyai “Kritik - 
kekayaan sesungguhnya dari hubungan-hubungan manusia, isi tak- 
terhingga dari sejarah, perjuangan sejarah, perjuangan massa terhadap 
roh,” dsb. 

Sekali manusia itu dipahami sebagai esensi, dasar dari semua aktivitas 
dan situasi-situasi manusia, hanya Kriktik yang dapat menciptakan 
kategori-kategori baru dan mengubah manusia sendiri menjadi suatu 
kategori dan menjadi azas dari serangkaian penuh kategori-kategori 
sebagaimana yang dilakukannya sekarang. Memang benar bahwa dalam 
melakukan itu ia menginjakkan kaki di atas satu-satunya jalan 
keselamatan yang tersisa bagi ketidak-kemanusiaan yang diteror dan 
difitnah secara teologi. Sejarah tidakberbuat apapun, ia tidak memiliki 
kekayaan yang tak-terhingga, ia tidak melakukan peperangan- 
peperangan. Ia adalah manusia, manusia yang benar-benar hidup, yang 



Keluarga Suci | 105 

melakukan semua itu, yang memiliki dan yang berjuang; sejarah bukan 
seseorang yang berdiri sendiri, yang menggunakan manuusia sebagai 
suatu alat/cara bagi tujuan-tujuan khusus-nya sendiri; sejarah adalah tidak 
lain dan tidak bukan hanya aktivitas manusia yang mengejar tujuan- 
tujuannya. Jika Kritik Mutlak, setelah argumen-argumen yang diilhami 
Feuerbacb masih dengan bebas menyajikan sampah lama dalam suatu 
bentuk baru pada waktu bersamaan menyerangnya sebagai sampah serba- 
Padat -yang sama-sekali tak berhak dilakukannya karena ia tidak pemah 
menggerakkan jari-tangannya untuk menghapuskan filsafat—kenyataan 
itu saja sudah cukup untuk mengungkap misteri Kritik itu dan menilai 
kepandiran Kritis yang dengannya ia mengatakan pada Profesor Hinrichs 
yang kepayahannya pemah begitu berjasa padanya: 

" Kerusakamtu bagi maraka yang tidak manjalani parkambangan apapun dan alah karananya 
tidak dapatmengukali dirimErEka SEndiri kalikan kalau msrska mEnginginkannya, dan kalau 
sampai sajauh itu, azas karuWu -tEtapitidak! Yang baru tidakdapat dijadikan suatukalimat, 
pErgantian-pErgantianuEapantErpisaktidakdapatdipinjamdarinya' 

Kesombongan-kesombongan Kritik Mutlak atas Profesor Hinrichs, 
bahwa ia telah memecahkan misteri dari ilmu-ilmu fakultas. Apakah ia 
telah memecahkan misteri filsafat, yurispmdensi, politik, kedokteran, 
ekonomi politik dan sebagainya? Sama sekali tidak! Ia telah, ini boleh 
dicatat, ia telah menunjukkan di dalam Die Gute Sache der Freiheit, 
bahwa ilmu pengetahuan sebagai suatu sumber kehidupan, dan ilmu- 
pengetahuan bebas, kebebasan pengajaran dan anggaran-anggaran fakultas 
saling berkontradiksi. 

Seandainya KritikMutlak itu jujur, ia tentunya mengakui dari mana 
ia mendapatkan pencerahan yang didalihkannya mengenai Misteri 
Filsafat. Betapapun, adalah suatu hal yang baik bahwa ia tidak 
meletakkan ke dalam mulut Feuerbach segala omong-kosong seperti 
kalimat-kalimat yang disalah-mengerti dan didistorsi yang telah 
dipinjam darinya, sebagaimana yang dilakukannya dengan orang-orang 
lain. Sepintas-lintas, adalah tipikal bagi sudut-pandang teologi Kritik 
Mutlak, bahwa selagi para filistin Jerman kini mulai memahami 
Feuerbach dan menerima kesimpulan-kesimpulannya, ia tidak mampu 
menangkap secara tepat atau menggunakannya secara selayaknya satu 
kalimat tunggal pun. 



IOB | Karl Marx S Frederick Engels 

Kritik telah maju dengan sungguh-sungguh jika dibandingkan dengan 
prestasi-prestasi kampanye pertama ketika ia menentukan perjuangan 
Massa itu terhadap Spirit sebagai tujuan semua sejarah hingga sekarang; 
ketika ia menyatakan “Massa itu” adalah ketiadaan semurninya dari 
kesengsaraan; ketika ia menyebutkan “Massa itu” semurninya dan 
sederhananya Materi dan mengontraskan Spirititu seperti kebenaran 
dengan Materi. Kalau begitu, bukankah Kritik Mutlak itu Kristiani- 
Jerman sejati? Sesudah kontradiksi lama antara spiritualisme dan 
materialisme telah disudahi di semua pihak dan ditanggulangi untuk 
selamanya oleh Feuerbacb, Kritik kembali menjadikannya suatu dogma 
dasar dalam bentuknya yang paling buruk dan memberikan kemenangan 
pada spirit Kritiani-Jerman. 

Akhirnya, ia mesti dipandang sebagai suatu perkembangan dari 
misteri yang terkandung dalam kampanye pertama Kritik, yang kini 
mengidentifikasikan kontradiksi antara spirit dan massa itu dengan 
kontradiksi antara Kritik dan Massa. Kemudian ia akan mulai 
mengidentifikasi dirinya sendiri dengan Kritikpada umumnya dan oleh 
karenanya menyatakan dirinya sebagai Spiritltu, yang Mutlak, dan yang 
Kekal, dan Massa itu, sebaliknya, sebagai terbatas, kasar, brutal, mati 
dan inorganik - karena itulah yang dipahami Kritik dengan materi. 

Betapa luar-biasa besar kekayaan sejarah karena dihabiskan oleh sikap 
kemanusiaan pada Herr Bauer! 

b) Masalah Yahudi No.2. 

Penemuan-penemuan Kritis mengenai Sosialisme, 
Yurisprudensi dan Politik (Nasionalitas) 

Kaum Yahudi material yang serba-padat dikhotbahi doktrin Krisdani 
mengenai kebebasan Roh, kebebasan dalam teori, kebebasan spiritualisdk 
yang membayangkan dirinya bebas sekabpun terbelenggu, yang rohnya 
puas dengan ide itu dan malu-malu karena sesuatu jenis keberadaan yang 
serba-padat. 

"Kaum Yahudi diEmansipasikan\i\nqqa batas kamajuan mEraka dalam teori, mEraka itu bEtas 
SEbatas marEka menginginkankebebasanitu!' % 

Dari proposisi itu orang dapat segera mengukur jurang kritis yang 
memisahkan komunisme dan sosiabsme yang duniawi, yang serba-padat 



Keluarga Suci | 107 

dari sosialisme Mutlak. Proposisi pertama dari sosialisme duniawi 
menolak emansipasi dalam teori semata sebagai sebuah ilusi dan untuk 
kebebasan sesungguhnya ia menuntut kecuali kehendak idealistik, 
kondisi-kondisi material yang nyata sekali. Betapa rendahnya Massa 
itu dalam perbandingan dengan Kritik keramat, Massa yang memandang 
gejolak-gejolak material, gejolak-gejolak praktis diharuskan untuk 
memenangkan waktu dan cara/alat yang bahkan diperlukan untuk 
berurusan dengan “ teoril ” 

Mari kita tinggalkan sosialisme spiritual sejenak untuk “politik!” 

Herr Riesser berargumentasi terhadap Bruno Bauer bahwa negara- 
nya (yaitu, negara Kritis) mesti meniadakan kaum Yahudi dan kaum 
Kristiani. Herr Riesser benar. Karena Herr Bauer mengacaukan 
emansipasi manusia dengan emansipasi politik, karena negara dapat 
bereaksi terhadap unsur-unsur y ang merugikan -dan Kekristianian dan 
Judaisme dipandang sebagai unsur-unsur khianat di dalam Die 
Judenfrage — hanya dengan pengusiran paksa person-person yang 
mewakili mereka (Teror, misalnya, ingin menyingkirkan penimbunan 
gandum dengan menebas leher [ guillotining ] para penimbun), Herr 
Bauer menghendaki kaum Yahudi dan kaum Kristiani digantung di 
negara Kritis- nya. Setelah mengacaukan emansipasi politik dengan 
emansipasi manusia, ia mesti berkanjang dan mengacaukan alat-alat 
polidk emansipasi dengan alat-alat manusia. Tetapi, begitu Kritik 
Mutlak mendengar arti tertentu deduksi-deduksinya dirumus-kan, ia 
memberikan jawaban-jawaban yang pernah diberikan oleh Schelling 
pada lawan-lawannya, yang menggantikan pikiran-pikiran sesungguhnya 
untuk frase-frasenya: 

"Para lawan Kritik adalah lawan-lawannya karEna mEreka tidakhanya mEngukurnya dEngan 
talak-ukur mEraka yang dogmatiklelaņ\ mEmandangnya sabagai dogmatikitusandiri' : mEraka 
mEriEntang kritik karsna ia tidak mau mEngakui pErbEdaan-pErbEdaan, dEfinisi-dEfinisi dan 
pEnghindaran-pEnghindaran mErEka yang dagmatik." 

Memang, ia mengambil suatu sikap dogmatik terhadap Kritik 
Mutlak, seperti terhadap Herr Schelling, untuk mengatributkan padanya 
arti-penting, pikiran dan pandangan-pandangan yang sesungguhnya, yang 
tertentu. Agar mengakomodasi dan membuktikan pada Herr Riesser 
kemanusiaannya, “Kritik, namun memutuskan untuk mengambil jalan 



108 | Karl Marx S Frederick Engels 

perbedaan-perbedaan, definisi-definisi, dan untuk tepatnya, 
penghindaran dogmatik.” 

Demikianlah kita membaca: 

"SEandainya aku dalam karya itu (Die JudEnfragE) mEmpunyai keinginanat.au Muntuk melampaui 
kritik, samastinya (!) aku karkiaara^) bukannya mEngEnai nagaratetaņl mEngEnai masyarakat, 
yang tidak mEniadakan siapapun kacuali yang darinya hanya mErEka-mEraka mEniadakan diri 
mErEka SEndiri yangtidak ingin ambil-bagian dalam pErkEmbangannya.” 

Di sini Kritik Mutlak membuat suatu perbedaan dogmadk di antara 
apa yang semestinya dilakukannya jika ia tidak melakukan yang 
sebaliknya dan yang secara aktual dilakukannya. Ia menjelaskan 
kesempitan Die Juderfrage- nya dengan penghindaran-penghindaran 
dogmadk dengan/karena mempunyai keinginan dan mempunyai hak 
yang melarangnya melampaui kritik. Apa? Kritik semestinya 
“melampaui kridk.” Pengertian yang sungguh padat ini terjadi pada 
Kritik Mutlak karena keharusan dogmatik untuk, di satu pihak, 
menandaskan konsepsinya mengenai masalah Yahudi sebagai mutlak, 
sebagai Kritik, dan, di pihak lain, mengakui suatu konsepsi yang lebih 
komprehensif. 

Misteri dari ddak-dipunyainya keinginan dan kedadaan haknya 
kemudian akan diungkapkan sebagai dogma Kritis yang menurutnya 
semua keterbatasan yang tampak dari Kritik adalah tidak lain dan tidak 
bukan keharusan adaptasi-adaptasi pada daya-daya pemahaman Massa. 

Ia tidak mempunyai kehendak! Ia tidak mempunyai hak untuk 
melampaui konsepsinya yang sempit mengenai masalah Yahudi! Tetapi 
apakah yang dilakukannya seandainya ia mempunyai kehendak itu atau 
hak itu? Ia akan memberikan suatu definisi dogmadk. Ia akan berbicara 
tentang masyarakat gantinya tentang negara dalam arti bahwa kalau 
negara itu mengusir mereka-mereka yang tidak ingin ambil bagian 
dalam perkembangannya, “orang-orang seperti itu mengucilkan diri 
mereka sendiri” dari masyarakat! 

Masyarakat berkelakuan sama eksklusifnya seperti negara, hanya 
dalam suatu bentuk yang lebih sopan; ia tidak melempar anda keluar, 
tetapi membuatnya begitu tidak mengenakkan bagi anda sehingga anda 
keluar atas kehendak sendiri. 

Pada dasamya negara tidak berkelakuan lain, karena ia tidak mengusir 



Keluarga Suci | 109 

siapapun yang puas dengan tuntutan-tuntutan dan perintah-perintah- 
nya dan perkembangan-nya.Di dalam kesempumaannya itu ia bahkan 
menutup matanya dan menyatakan kontradiksi-kontradiksi yang 
sesungguhnya adalah kontradiksi-kontradiksi non-politik yang tidak 
mengganggunya. Di samping itu Kritik Mutlak sendiri telah 
berargumentasi bahwa negara hanya meniadakan kaum Yahudi karena 
dan sejauh kaum Yahudi meniadakan negara dan karenanya meniadakan 
diri-mereka sendiri dari negara itu. Jika hubungan-hubungan ini 
mempunyai suatu bentuk yang lebih sopan, yang lebih munafik dan lebih 
pintar di dalam “masyarakat Kritis” yang hanya membuktikan bahwa 
“masyarakat Kritis ” adalah lebih munafik dan kurang berkembang di 
dalam strukturnya. 

Mari kita mengikuti Kritik Mutlak lebih dalam di dalam “perbedaan- 
perbedaan dogmatik” dan “definisi-definisi”-nya, untuk tepatnya, dalam 
“penghindaran-penghindaran”-nya. 

Herr Riesser, misalnya, menuntut dari sang pengritik “agar ia 
membedakan yang termasuk pada bidang hukum” dari “yang di luamya.” 

“Sang Pengritik” jengkel pada kekurang-ajaran tuntutan “yuridisial” 
ini. 

“Sejauh ini,” tukasnya, “baik perasaan maupun hati-nurani telah, 
betapapun,” mengintervensi hukum melengkapinya, dan, karena 
kualitasnya berdasarkan “bentuknya yang dogmatik,” dan tidak, oleh 
karenanya, atas “hakekatnya” yang dogmatik?) “selalu mesti 
melengkapinya.” 

Sang Pengritik lupa bahwa hukum, sebaliknya, membedakan dirinya 
secara jelas sekali dari perasaan dan had-nurani, bahwa perbedaan ini 
didasarkan atas hakekat hukum yang berat-sebelah maupun atas 
bentuknya yang dogmatik, bahwa ia bahkan salah satu dari dogma-dogma 
utama dari hukum; bahwa, akhimya penerapan praktis dari perbedaan 
itu adalah juga puncak perkembangan hukum seperti pemisahan religi 
dari semua isi duniawi menjadikannya religi abstrak, religi mutlak. 
Kenyataan bahwa perasaan dan had-nurani mengintervensi hukum 
merupakan alasan secukupnya bagi sang Pengridk untuk berbicara 
tentang perasaan dan hati-nurani ketika itu merupakan suatu urusan 
hukum dan dogmatika-dogmatika teologi ketika itu suatu urusan 
dogmatika-dogmatika yuridisial. 



110 | Karl Marx S FredErick Engels 

Definisi-definisi dan perbedaan-perbedaan Kritik Mutlak telah 
mempersiapkan kita secukupnya untuk mendengarkan penemuan- 
penemuannya yang terakhir tentang masyarakat dan hukum. 

"Bentuk dunia yang sedang disiapkan KritikAan pikirandarl padanya yang ia bahkan lebihdulu 
siapkan bukansekedarbanbk legal. tetapi [awaslah, pembaca] suatu bentuk masyarakatyanņ 
mengenainya inilah [sesedikit ini?] yang dapat dikatakan: siapapun yang tidak memberikan 
sumbangannya pada pembentukannya dantidakhidup dengan perasaan dan hati-nuraninya di 
dalamnya, tidak merasa betah di dalamnya dan tidak dapat mengambil bagian di dalam sejarahnya." 

Bentuk dunia yang dipersiapkan Kritik tidak ditentukan sebagai 
semata-mata legal, tetapi sosial. Definisi ini dapat ditafsirkan dengan 
dua cara. Kalimat yang dikutib itu dapat dinyatakan sebagai “tidak le- 
gal tetapi sosial” atau “tidak sekedar legal, tetapi juga sosial.” 

Mari kita membahas isinya menurut apa yang kita baca, dimulai 
dengan yang pertama. Pada awalnya, Kritik Mutlak mendefinisikan 
bentuk dunia baru secara berbeda dari negara sebagai masyarakat. 
Sekarang ia mendefinisikan kata-benda masyarakat dengan kata-sifat 
sosial. Jika Herr Hinrichs tiga kali diberi “kata sosiaT secara berkontras 
dengan kata politik, maka Herr Riesser kini diberi masyarakat sosial 
secara berkontras dengan kata legal. Jika penjelasan-penjelasan Kritis 
bagi Herr Hinrichs sampai pada perumusan sosial + sosial + sosial = 3 
a, Kritik Mutlak berabh dari kampanyenya yang kedua dari tambaban 
pada pergandaan dan Herr Riesser dirujuk pada masyarakat yang dilipat- 
gandakan oleh dirinya sendiri, masyarakat pada tingkat kedua, 
masyarakat sosial == a 2 . Untuk melengkapkan deduksi-deduksinya 
mengenai masyarakat maka semua yang kini mesti dilakukan Kritik 
Mutlak adalah berabh pada fraksi-fraksi, untuk menarik/mendapatkan 
akar (pangkat) 2 masyarakat, dan begitu sete-rusnya. 

Jika, sebabknya, kita mengambil yang kedua: yang “tidak sekedar 
legal tetapijuga sosial,” bentuk hibrida dunia tidak lain dan tidak bukan 
adalah bentuk dunia yang ada dewasa ini, bentuk dunia dari masyarakat 
sekarang. Sungguh suatu mukjijat Kritis yang besar, yang terhormat 
bahwa Kritik dalam pemikiran pra-dunia hanyalah sedang menyiapkan 
keberadaan bentuk dunia masa-depan yang sudah ada sekarang. Tetapi 
betapapun adanya dengan tidak sekedar legal tetapi juga masyarakat 
sosial Kritik untuk sementara waktu tidak bisa berbicara lebih banyak 



Keluarga Suci | 

mengenainya daripada fabula docet 37 pene-rapan moral itu. Mereka yang 
tidak percaya akan masyarakat itu dengan perasaan dan hati-nurani 
mereka tidak akan merasa betah di dalamnya. Pada akhimya, tiada yang 
akan hidup di dalam masyarakat itu kecuali perasaan semurninya dan 
hati-nuranisemurninya, yaitu, Spirititu, Kritik dan para pendukungnya. 
Massa akan dikucilkan darinya dengan satu atau lain cara sehingga 
masyarakat serba-padat itu akan tinggal di luar masyarakat sosial. 

Singkat kata, masyarakat ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah surga 
Kritis yang darinya dunia sesungguhnya itu dikucilkan sebagai neraka 
tidak-Kritis. Dalam pemikiran semurninya, Kritik Mutlak sedang 
menyiapkan bentuk dunia yang berubah-rupa dari antitesis antara Massa 
dan Roh. 

Dari pedalaman-pedalaman Kritis yang sama seperti penjelasan- 
penjelasan mengenai masyarakat ini datangnya penjelasan-penjelasan 
yang diterima Herr Riesser mengenai nasib bangsa-bangsa 

Hasrat kaum Yahudi akan emansipasi dan hasrat negara-negara 
Kristiani untuk mengklasifikasi kaum Yahudi dalam skema 
pemerintaban mereka -seakan-akan kaum Yahudi sudah lama 
sebelumnya telah diklasifikasi dalam skema-skema pemerintahan 
Kristiani!—membawa Kritik Mutlak pada ramalan-ramalan (nubuat- 
nubuat) mengenai pembusukan nasionalitas-nasionalitas. Lihatlah 
bagaimana lewat jalan-memutar yang rumit Kritik Mutklak itu sampai 
pada gerakan historik sekarang -dengan jalan-memutar teologi. Kata- 
kata mencerahkan berikut dari sabda-dewa (oracle) menunjukkan pada 
kita hasil-hasil besar yang dicapai Kritik dengan cara ini: 

"Hari-dEpansema nasionalitas - adalah - sangat- surard." 

Tetapi, demi untuk Kritik, biarlah hari-depan nasionalitas- 
nasionalitas itu sesuram adanya. Hal yang mendasar sudah jelas: masa- 
depan itu adalah pekerjaan Kritik. 

“Nasib,” demikian diserukannya, “dapat memutuskan sebagaimana 
yang dikehendakinya: kita sekarang mengetahui bahwa itu adalah 
pekerjaan kita.” 

Sebagaimana Tuhan membiarkan pada ciptaan -nya, manusia, 
kehendaknya sendiri, demikian pula Kritik memberikan pada nasib, yang 
adalah ciptaannya, kehendak- nya sendiri. Kritik, yang membuat nasib, 



112 | Karl Marx & FrEderick Engels 

adalah, seperti Tuhan, maha-kuasa. Bahkan “perlawanan,” yang ia 
“dapatkan di luar dirinya sendiri,” adalah pekerjaannya, “Kritik membuat 
lawannya. Kejengkelan serba-padat” terhadapnya, oleh karenanya , 
hanyalah “berbahaya” bagi “Massa itu “sendiri. 

Tetapi, apabila Kritik, seperti Tuhan, adalah maha-kuasa, maka ia 
juga maha-bijaksana seperti Tuhan dan mampu memadukan kemaha- 
kuasaannya dengan kebebasan, kehendak dan atribut-atribut alamiah 
individu-individu manusia. 

"latidakakan mEnjadi kEkuatan pEmtuatsEjaraliapablla iatidakmEmpunyai ekkmEnjadikan 
masing-masingnya apayanņ dikatiandakinya dan mEnunjukkan SEcara tidak-dapat-dibatalkan 
pada masing-masingnya pEndirian yang barsEsuaiandangansifatkaliEndaknya" 

Leibnitz tidak akan dapat memberikan penyajian yang lebih 
menggembirakan mengenai keserasian yang sudah-terbentuk antara 
kemaha-kuasaan Tuhan dan kebebasan manusia dan atribut-atribut 
alamiah manusia. 

Jika Kritik tampak berbenturan dengan psikologi dengan tidak 
membedakan antara kehendak untuk menjadi sesuatu dan kemampuan 
untuk menjadi sesuatu, mestilah diingat bahwa terdapat dasar-dasar 
menentukan untuk menyatakan suatu perbedaan seperti itu dogmatik. 

Mari kita membajakan diri kita untuk kampanye ketiga! Mari kita 
sekali lagi mengingat bahwa “Kritik membuat lawan -nya\” Tetapi 
bagaimana ia dapat menjadikan lawannya “Kalimat itu” jika ia bukan 
pedagang/penjual kalimat? 

3) Kampanye Ketiga Kritik Mutlak 
a) Oto-Apologi Kritik Mutlak. Masa-lalu Politiknya 

Kritik Mutlak memulai kampanyenya yang ketiga terhadap Massa 
dengan pertanyaan: 

"Apa yang SEkarang mEnjadi sasaran kritik?" 38 

Di dalam nomor Literatur-Zeitung yang sama kita menjumpai 
keterangan: 

“Kritik tidak menginginkan apa-apa” kecuali mengetahui “hal-hal 
ikhwal.” 

Menurut itu, maka sasaran Kritik adalah segala sesuatu. Akan tidak 



Keluarga Suci | 113 

masuk-akal untuk menanyakan tentang sesuatu obyek khusus, obyek 
tertentu yang khusus bagi Kritik. Kontradiksi itu dengan mudah 
terpecahkan sendiri jika orang mengingat bahwa segala sesuatu lebur 
menjadi hal-hal Kritis dan semua hal Kritis menjadi Massa itu, sebagai 
“Obyek dari Kritik Mutlak.” 

Pertama-tama sekali Herr Bruno menggambarkan “rasa ibanya yang 
tak-terhingga” bagi “Massa.” Ia menjadikan “jurang yang memisahkan 
dirinya dari kerumunan orang banyak” sebuah obyek “studi yang 
berkanjang.” Ia ingin “mengetahui makna dari jurang itu bagi masa- 
depan” (ini yang di atas disebut mengetahui “segala sesuatu”) dan 
sekaligus “menghapusnya.” 01eh karenanya, ia sebenarnya sudah 
mengetahui arti-penting jurangitu. Itu adalah telah dihapus olelmya. 

Karena diri setiap orang adalah paling dekat dengan dirinya Kritik 
lebih dulu mulai menghapuskan serba-kepadatan dirinya sendiri, seperti 
para asket Kristiani yang memulai kampanye spirit terhadap daging 
dengan pengaiban daging mereka sendiri.Daging Kritik mutlak 
merupakan masa-lalu literer mereka yang sungguh-sungguh serba-padat 
(mengisi 20-30 jilid). Herr Bauer oleh karenanya mesti membebaskan 
biografi literer dari Kritik -yang bertepatan secara tepat dengan biografi 
literernya sendiri—dari bentuk padatnya; secara retro-aktif ia mesti 
memperbaiki dan menjelaskannya dan dengan komentar apologetik itu 
mengamankan karya-karyanya yang sebelumnya. 

Ia memulai dengan menjelaskan lewat sebuah sebab rangkap, 
kesalahan massa yang, hingga keruntuhan Deutscbe Jahrbiicher 39 dan 
Rheinische Zeitung, 40 menganggap Herr Bauer sebagai salah seorang 
mereka sendiri. Kesalahan pertama yang dilakukan adalah memandang 
gerakan literer “tidak semurninya literer.” Pada waktu bersamaan 
kesalahan sebaliknya telah dibuat, yaitu memandang gerakan literer 
sebagai sekedar suatu atau suatu gerakan yang “ semurninya literer.” 
Bagaimana pun, tiada diragukan bahwa Massa itu salah, karena ia 
melakukan dua kesalahan yang secara timbal-balik tidak cocok pada 
waktu bersamaan. 

Kritik Mutlak menggunakan kesempatan ini untuk berteriak pada 
pihak-pihak yang mengolok-olok nasion Jerman sebagai suatu pemakai 
kaospanjang biru (pertemuan-pertemuan yang membica-rakan sastera 
gantinya main kartu): 



114 | Karl Marx 5 FrEderick Engels 

"Sebutkan satu saja kurun SEjarali yang tidak secara otoritEr diranoangsEtiElurnnyaalEti/ 
dEnganpEnadan yangtidak mEsti mEnErima untukdibikin barantakan dEngan satu corEtan pEna!" 

Dalam kepandiran Kritisnya Herr Bruno memisalikan pena itu dari 
pelaku yangmenulis dan pelaku yang menulis sebagai “penulis abstrak” 
dari manusia historis yang hidup yang menulis.ini memper-kenankannya 
untuk meluap-luap dalam kegembiraan akan kekuatan pena yang 
mengerjakan mukjijat. Ia bisa juga bertanya gerakan historis mana yang 
tidak dirancang sebelumnya oleh unggas atau si gadis angsa. 

Kelak kita akan diberitahu oleh Herr Bruno yang sama itu, bahwa 
sejauh ini tidak satu kurun sejarah, tiada satu pun, telah dikenali. 
Bagaimana mungkin pena itu, yang tidak mampu “merancang satu-pun” 
kurun zaman setelah peristiwanya, telah merancang kesemuanya sebelum 
peristiwanya terjadi? 

Betapapun, Herr Bruno membuktikan ketepatan pandangannya dengan 
perbuatan-perbuatan, dengan dirinya sendiri “merancang sebelumnya 
masa-lalu ’ dirinya sendiri dengan “ coretan-coretan pena apologetik.” 

Kritik, yang telah terlibat di semua segi tidak hanya dalam 
pembatasan umum dari dunia dan dari kurun zaman tetapi dalam suatu 
pembatasan yang khusus dan pribadi sekali, namun begitu memastikan 
pada kita bahwa ia betapapun telah mutlak, sempurna dan mumi dalam 
semua pekerjaannya karena selama manusia dapat berpikir, telah hanya 
mengakomodasi dirinya pada prasangka-prasangka dan kekuatan- 
kekuatan pemahaman Massa, sebagaimana Tuhan melakukannya dalam 
wahyu-wahyunya pada manusia. 

“Memang mesti sampai pada,” Kritik Mutlak memberitahukan pada 
kita, “suatu pelanggaran Teori dengan yang tampak sebagai sekutunya.” 

Tetapi selagi Kritik, yang di sini disebut Teori untuk selingan, tidak 
menjadi apapun, dan segala sesuatu, sebaliknya, datang darinya; selagi 
ia berkembang tidak di dalam tetapi di luar dunia, dan menakdirkan 
segala sesuatu di dalam kesadaran kekalnya yang keramat, pelanggaran 
dengan yang tadinya menjadi sekutunya itu merupakan suatu pergantian 
dalam bentuk saja, hanya untuk yang lain-lainnya, tidak dalam dirinya 
dan tidak untuk Kritik sendiri. 

"Namuu, pErgantian ini dikatakan SEtEpatnyaha\kan tidak baru. TsDri SEcara tErus-mEnarus 
tElah mEngErjakan kritikdirinyasEndiri[ kita uiEngEtaliui bEtapa banyak usahatElah dikErahkan 



Keluarga Suci | 115 

atasnya untukmamaksanya mEngritik dirinya sendiri]; iatidakpErnali memuji-muji Massa [tEtapi 
dirinya SEndiri semakin banyak dipujinya]; ia tidak pernah peduliaņar dirinya tidak tErlibat dalam 
dasar-dasar pikiran lawannya." 

Ahli teologi Kristiani mesti melangkah dengan berhati-hati. (Bruno 
Bauer, Das Entdeckte Christenthum, hal. 99). Lalu, bagaimana terjadinya, 
bahwa Kritik yang (sudah) berhad- hati itu ternyata terlibat juga dan 
ketika itu belum menyatakan arti yangsemestinya secara jelas dan tegas? 
Mengapa ia tidak menyatakan pikirannya? Mengapa ia membiarkan ilusi 
mengenai ikatan-persaudaraannya dengan Massa berkukuh? 

“Mengapa dikau lakukan ini padaku?” Berkata Pharao pada Abraham 
ketika ia memulihkan Sarah, isterinya, padanya. “Mengapa dikau katakan 
bahwa ia adalah saudara perempuan dikau?” ( Das entdeckte Christenthum 
oleh Bruno Bauer, Hal. 100.) 

“Senantiasa dengan nalar dan bahasa!” berkata sang ahli teologi, 
“karena jika tidak, maka Abraham akan menjadi seorang pendusta. Itu 
akan merupakan suatu penghinaan mematikan terhadap Wahyu!” ( Ibid .) 

“Enyahlah Nalar dan bahasa!” Berkata sang Pengritik. “Karena 
seandainya Herr Bauer sungguh-sungguh dan tidak hanya seakan-akan 
terlibat dengan Massa itu, Kritik Mutlak tidak akan mutlak dalam 
pentgungkapan-pengungkapannya, ia akan terhina secara mematikan.” 

“Hanya ,” Kritik Mutlak melanjutkan. “ Usaha-usahanya [usaha Kritik 
Mutlak] telah ddak diperhadkan, dan kecuali itu, terdapat suatu tahap 
dalam kritik ketika itu dipaksa untuk setulusnya mempertimbangkan 
premis-premis (dasar-dasar pikiran) lawannya dan menganggapnya 
secara serius untuk sesaat; suatu tahap, singkatnya, ketika ia belum 
sepenuhnya mampu untuk menyingkirkan keyakinan Massa bahwa ia 
mempunyai sebab yang sama dan kepentingan yang sama seperti Massa 
ltu. 

Usaha-usaha Kridk memang tidak diperhatikan: Massa ituyang mesti 
dipersalahkan. Sebaliknya, Kritikmengakuibahwausaha-usahanya ddak 
mungkin diperhatikan karena ia sendiri masih belum “mampu 
membuatnya diperhatikan. 01eh karenanya kesalahan itu nampaknya” 
adalah kesalahan Kritik. 

Tuhan, tolonglah kami! Kridk telah dipaksa -kekerasan telah 
digunakan terhadapnya— untuk secara setulusnya memperhitungkan 



IIG | Karl Marx 5 Frederick Engels 

dasar-pikiran lawannya dan menganggapnya secara serius untuk sesaat. 
Ketulusan yang elok, ketulusan yang sungguh-sungguh teologi yang tidak 
secara sungguh-sungguh memandang sesuatu secara serius tetapi hanya 
menganggapnya secara serius untuk sesaat; yang telah selalu, oleh 
karenanya setiap saat, berhati-hati agar tidak melibatkan dirinya dalam 
dasar-dasar pikiran lawannya, dan betapapun, untuk sesaatsecara tulus 
mempertimbangkan dasar-dasar pikiran itu sendiri Ketulusannya masih 
lebih besar dalam kalimat berikutnya. Selagi “Kritik dengan setulusnya 
mempertimbangkan dasar-dasar pikiran Massa itu,” ia “belum 
sepenuhnya mampu’ untuk menghancurkan ilusi mengenai kesatuan 
sebab -nya dan sebab dari Massa itu. Ia masih belum mampu, tetapi ia 
sudah mempunyai kehendak itu dan pikiran mengenai itu. Ia masih belum 
dapat secara lahiriah berpisah dengan Massa itu, tetapi perpisahan itu 
sudah terjadi di dalamnya, di dalam pikirannya -sepemdmya pada saat 
ia secara tulus bersimpati dengan Massa itu! 

Di dalam keterlibatannya dengan prasangka-prasangka Massa itu, 
Kritik tidak “sungguh-sungguh terlibat; sebaliknya, ia -berbicara 
setepatnya-bebas dari keterbatasan dirinya sendiri” dan “hanya tidak 
sepenuhnya mampu” memberitahukan Massa mengenai hal ini. 
Karenanya semua keterbatasan Kritik adalah bentuk semurninya; suatu 
bentuk yang tanpa keterbatasan Massa akan menjadi berlebihan dan oleh 
karenanya tidak akan ada sama-sekab. Kesalahan itu -ka-renanya- 
“babk” pada Massa. 

Namun, sejauh bentuk (tampilan) ini didukung oleh ketidak-mampuan, 
impotensi Kritik untuk menyatakan pikirannya, Kritik itu sendiri adalah 
tidak-sempurna. Itu diakuinya dengan caranya sendiri, yang adalah 
setulus sebagaimana ia apologetik. 

"SEkalipun [Kritik] mEnjadikan libEralismE itu ssndiri sasarankritikyang mEnghancurkan, ia 
masiti dipandang ssbagai suatu janis libaralisma khusus, tarangkalikarena implEmEntasinya 
SEcara skstrEm; sefe/piy/rargumEn-argumEnnya yang bEnar dan mEnan-tukan tElah malampaui 
pnlitik, ia masih\\am temg//untuk tarlibatdalampolitik dan //E/73/77g/fe/7[bEntuk] tidak-lengkap 
tElah mEmEnangkan SEbagian bssar tEman-tEman yang tErsabut di atas baginya." 

Kritik mendapatkan bagian besar teman-temannya melalui bentuk 
tidak lengkap keterbbatannya dalam pobtik. Seandainya ia tampil 
sepenuhnya terlibat dalam politik, ia pasti telah kehilangan teman-teman 



Keluarga Suci | 117 

politik- nya.Di dalam kecemasan apologetik- nya untuk membersihkan 
dirinya dari semua dosa, ia mendakwa penampilan palsu itu sebagai 
suatu penampilan palsu yang tidak lengkap, bukan yang lengkap. Dengan 
menggantikan suatu penampilan dengan suatu penampilan lainnya, 
Kritik dapat menghibur dirinya dengan kenyataan bahwa seandainya ia 
mempunyai keinginan yang tampil lengkap untuk terlibat dalam politik, 
ia tidak mempunyai bahkan, sebaliknya, tampilan tidak lengkap untuk 
di mana pun atau pernah menghapus politik. 

Tidak sepenuhnya puas dengan tampilan tidak-lengkap itu, Kritik 
Mutlak kembali bertanya-tanya sendiri: 

Bagaimana kritik pada waktu itu bisa terlibat dalam kepentingan- 
kepentingan politik, kepentingan “yang serba-padat!” Bagaimana “ia - 
bahkan (!) - terpaksa (!) -untuk terlibat dalam politik (!)” 

Bauer, sangahli teologi menganggapnya sebagai suatu halyang wajar 
bahwa Kritik mesti menurutkan diri dalam teologi spekulatifyang tiada 
habis-habisnya karena ia, Kritik, memang ahli teologi exprofesso. Tetapi 
untuk terlibat dalam politik? Itu mesti dimotivasi oleh situasi pribadi, 
politik, yang sangat istimewa. 

Lalu, mengapa “Kritik” bahkan “telah terlibat dalam politik? Ia telah 
dituduh -itulah jawaban atas pertanyaan itu.” Sekurang-kurangnya 
“misteri” dari “politik Bauer dengan begitu telah diungkap”; sekurang- 
kurangnya “bentuk” yang di dalam pernyataan Bruno Bauer Die gute 
Sache der Freiheit und meine eigene Angelegenheit menggabungkan 
“perjuangannya sendiri” pada “perjuangan kebebasan yang serba-padat” 
dengan jalan sebuah “dan” (und), tidak dapat disebut non-politik. 

Tetapi, jika Kritik tidak mengejar kepentingannya (perjuangan) 
sendiri untuk kepentingan politik, tetapi politik untuk kepentingan 
perjuangannya sendiri, maka mesti diakui bahwa Kritik tidak dicakup 
oleh politik, tetapi politik oleh Kritik. 

Maka Bruno Bauer mesti digusur dari kursinya (mengajarkan) teologi: 
ia didakwa; Kritik harus terlibat dalam politik, yaitu, untuk melakukan 
gugatan-nya (gugatan Bruno Bauer) Herr Bauer tidak melakukan gugatan 
Kritik, Kritik yang melakukan gugatan Herr Bauer. Mengapa Kritik 
mesti melakukan gugatannya? 

Untuk pembenaran dirinya! Barangkali memangbegitu; Hanya, Kritik 
jauh daripada membatasi dirinya pada dasar-dasar yang vulgar, yang 



118 | Karl Marx & FrEderick Engels 

pribadi seperti itu. Barangkali memang begitu; namun “tidak untuk itu 
saja, tetapi terutama untuk memunculkan kontradiksi-kontradiksi dari 
para lawannya,” dan, Kritik dapat menambahkan, untuk mengikatnya 
dalam sebuah buku tunggal esai-esai lama terhadap berbagai ahli teologi, 
(lihat antara lain adu kata dengan Plank ) urusan keluarga antara teologi 
Bauer dan teologi Strauss itu. 

Setelah meringankan hatinya dengan mengakui kepentingan- 
kepentingannya yang sesungguhnya dari politik- nya, Kritik Mutlak 
teringat akan gugatannya dan kembali mengunyah-ngunyah- mamahan 
Hegelian lama (cf. perjuangan antara Pencerahan dan kepercayaan pada 
Phenomenology, cf. keseluruhan Plienomenology) bahwa yang lama yang 
menentang yang baru tidak lagi sungguh-sungguh yang lama, bahwa ia 
sudah mengunyah secara berkepanjangan dalam perjuangan kebebasan 
yang baik. Kritik Kritis adalah pemamah-biak. Ia terus melakukan 
pemanasan remah-remah yang tak banyak yang dijatuhkan oleh Hegel, 
seperti kalimat yang dikutib di atas mengenai yang lama dan yang baru 
atau mengenai yang berkembang dari yang ekstrem dari lawannya dan 
yang sepertinya, tanpa pernah merasa kebutuhan untuk membahas 
dialektika spekulatif dengan sesuatu cara lain kecuali dengan 
menghabiskan tenaga/membikin payah Profesor Hinrichs. Hegel, 
sebaliknya, selalu “mengatasi secara Kritis” dengan mengulanginya. 
Misalnya: 

"DEngantampil dan memberikan penyelidikan itu suatu bentukbaru, yaitu, memberikan padanya 
bentuk yang tidak re/7te/7untuk d/i/Mmenjadi suatu pBmbatasanekstBmal dsb." 

Ketika aku mengubah sesuatu, maka aku membuatnya secara 
substansial berbeda. Karena setiap bentuk adalah juga suatupembatasan 
eksternal, maka tiada bentukyang lebih rentan untuk diubah menjadi 
suatu pembatasan eksternal daripada sebuah apel untuk diubah menjadi 
sebuah buah apel. Benar, bentukyang diberikan Kritik pada penyelidikan 
tidak rentan bagi alasan yang lain sekali untuk diubah menjadi suatu 
pembatasan ekstemal. Di luar setiap pembatasan ekstemal ia mengabur 
menjadi suatu uap omong-kosong yang abu-abu kelabu, yang biru-tua. 

“Ia” (perjuangan antara yang tua dan yang baru) “akan, namun, menjadi 
bahkan sepenutmya mustahil” (untuk tepatnya, pada saat Kritik 
“memberikan suatu bentuk baru pada penyelidikan itu”) “jika yang tua 



Keluarga Suci | 119 

mesti membahas soal kecocokan atau ketidak-cocokan ... secara teori.” 

Tetapi mengapa yang tua tidak membahas persoalan ini secara teori? 
Karena, “ini namun, adalah yang paling tidak mungkin baginya pada 
awalnya, karena sejak saat kejutan ” [yaitu pada awalnya] ia “tidak 
mengetahui dirinya sendiri maupun yang baru, yaitu,” ia tidak membahas 
“secara teori” dirinya sendiri maupun yang baru.Akan menjadi sangat 
tidak-mungkin apabila ketidak-mungkinan, sayangnya, adalah tidak 
mustahil! 

Ketika “sang Pengritik ” dari fakultas teologi selanjutnya “mengakui 
bahwa dirinya telah bersalah dengan sengaja karena telah melakukan 
kesalahan itu secara sengaja dan setelah perenungan masak” (semua itu 
telah ditanggung, dialami dan lakukan oleh Kritik, telah ditransformasi 
untuknya menjadi suatu produk yang diniatkan, murni dan bebas dari 
perenungannya) pengakuan Kritik itu hanya mempunyai suatu bentuk 
tidak lengkap dari kebenaran. Karena Kritik der Synoptiker 41 
sepenulmya berlandaskan atas fondasi-fondasi teologi, karena ia sepenuh- 
penuhnya merupakan kritik theologi, Herr Bauer, sang dosen teologi, 
dapat menulis dan mengajarkannya tanpa kekeliruan atau kesalahan. 
Sebaliknya, kekeliruan dan kesalahan itu ada dipihak fakultas-fakultas 
teologi yang tidak menyadari betapa cermatnya Herr Bauer telah 
memegang janjinya, janji yang ia berikan dalam Kritik derSynoptiker, 

Vol I, Kata-pengantar, hal. XXIII. 

"Kalau/7egas/itutampaknyaterlalutajamdanterlalujauhjangkauannya di dalamjilid pertama ini 
juga, kita mesti ingat bahwa yang sungguh-sungguh positif hanya dapat dilahirkan manakala 
negasi itu telah serius dan umum... Pada aktiirnya akan menjadi paten bahwa hanya kritik 
merusak dari dunia yang mengajarkan kepada kita kakuasaan Kfis/sdan azasnyayanq kreatif." 

Herr Bauer dengan sengaja memisahkan Tuhan Yesus dan azasnya 
untuk membebaskan arti positifjanjinya dari semua bentuk ambigitas. 
Dan Herr Bauer telah sungguh-sungguh menjadikan kekuasan kreadf 
dari Tuhan Yesus dan azasnya begitu nyata bahwa kesadaran-dirinya 
yang tak-terhingga dan Roh itu tidak lain dan tidak bukan adalah ciptaan- 
ciptaan Kekristianian. 

Kalau perselisihan Kritik Kritis dengan fakultas teologi Bonn 
menjelaskan kebijakan-kebijakan -nya sebelumnya dengan begitu baik, 
mengapa Kritik Kritis terus terlibat dalam politik setelah perselesihan 



120 | Karl Marx & Frederick Engels 

itu diselesaikan? Dengarkan ini: 

"Pada titik ini Kritik SEmEstinya tefsgdalam kEadaan kEbaradaannya atau SEgEra mElangkahlEbih 
lanjutmtik mEmariksa hakEkat kEbijakan dan mEnyajikannya sabagai lawannya; —SEandainya 
saja mungkin baginya untuk dapattEtap dalam kEadaan kEbEradaannya di dalam pErjuangan pada 
waktu itu dan kalau, SEbaliknya, tidak tErdapat suatu hukum histuri yang jauh tErlampau kEtat 
yang tatkala suatu azas mangukur dirinya untuk pErtama kalinya dEngan lawannya, ia masti 
mambiarkan dirinya diwakili ulEhnya..." 

Sungguh sebuah frase apologetik yang menyenangkan sekali! “Kritik 
semestinya tetap dalam keadaan keberadaannya” seandainya saja 

mungkin. untuk dapat tetap dalam keadaan keberadaannya! Siapa 

yang semestinya tetap dalam keadaan keberadaannya? Dan yang 

semestinya melakukan “yang tidak mungkin.dapat dikerjakannya?” 

Sebabknya! Kritik semestinya melangkah lebih lanjut “seandainya saja, 
sebabknya, tiada terdapat suatu hukum histori yang jauh terlampau ketat, 
dsb.” Hukum-hukum histori juga jauh terlampau ketat dengan Kritik 
Mutlak! Seandainya saja mereka itu tidak berada di pihak lawan Kritik 
Kritis, betapa cemerlang yang tersebut terakhir itu akan bertindak! 
Tetapi a la guerre comme a la guerre! Dalam sejarah Kritik Kritis mesti 
menderitakan dijadikan sebuah kisah malang darinya! 

“Seandainya kritik” (masih Herr Bauer) “terpaksa ... ia akan pada 
waktu bersamaan mengakui bahwa ia masih merasa tidak-pasti ketika 
ia menyerah pada tuntutan-tuntutan jenis ( politik ) ini, bahwa sebagai 
suatu akibat tuntutan-tuntutan ini ia memasuki suatu kontradiksi dengan 
unsur-unsurnya yang sesungguhnya yang sudah menemukan 
pemecahannya di dalam unsur-unsur itu.” 

Kritik dipaksa ke dalam kelemahan-kelemahan politik oleh hukum- 
hukum yang jauh terlalu ketat, tetapi, ia memohon, sekaligus mesti diakui 
bahwa ia berada di atas kelemahan-kelemahan itu, kalaupun tidak 
sungguh-sungguh, sekurang-kurangnya dalam dirinya sendiri. Pertama- 
tama sekali ia telah mengatasinya di dalam perasaan karena ia masih 
merasa tidak-pasti dalam tuntutan-tuntutannya; ia merasa dalam 
keengganan dalam politik, ia tidak dapat menyimpulkan ada soal apa 
dengan itu. Lebih dari itu! Ia masuk ke dalam kontradiksi dengan unsur- 
unsurnya yang sesungguhnya. Dan akhirnya, yang terpenting dari 
kesemuanya! Kontradiksi dengan unsur-unsurnya yang paling 





Keluarga Suci | 121 

sesungguhnya yang dimasukinya menemukan pemecahannya tidak dan 
proses perkembangan Kridk, tetapi telah sebaliknya, sudah menemukan 
pemecahannya di dalam unsur-unsur Kritik sesung-guhnya yang terdapat 
secara independen dari kontradiksi itu! Unsur-unsur Kritis ini dapat 
mengklaim dengan kebanggaan: sebelum adanya Abrahamn, kami berada. 
Sebelum yang berlawanan dengan kita diproduksi oleh perkembangan, 
ia terdapat dalam keadaan belum dilahairkan di dalam perut kita yang 
khaotik (yang kacau-balau), selesai, mati, hancur. Tetapi karena 
kontradiksi Kritik dari unsur-unsumya yang sesungguhnya “telah sudah 
menemmukan pemecah-annya,” di dalam unsur-unsur sebenamya dari 
Kritik, dan sebagai suatu kontradiksi yang terpecahkan tidak lagi 
merupakan suatu kontradiksi, ia sungguh-sungguh telah menemukan 
dirinya, boleh dikata, dalam bukan kontradiksi dengan unsur-unsurnya 
yang sesungguhnya, dalam bukan-kontradiksi dengan dirinya sendiri, 
dan -tujuan umum dari apologi-diri sendiri tampaknya tercapai. 

Swa-apologi Kritik Kritis mengeluarkan suatu kamus apologetika 
yanglengkap: 

"BahkantidakbErbicara SElayaknya, hanyatidakmEmpErhatikan, di samping itutErdapat. masih 
balum langkap, sakalipun bEtapapun. tidak hanya... tEtapi tErutama, tepat SEbanyak, bnlEh dikata, 
hanya, Kritik, SEandainya saja ia tElah mungkin dan kalau di lain pihak, jika... ia mEsti sekaligus 
diakui, SEandainya itu tidak mEngalami, SEandainya itu tidak tidak-tErElakkan, tidak ini... Dsb." 

Tidak sangat lama berselang Kritik Mutlak telah memberikan 
pendapat berikut mengenai kalimat-kalimat apologetikal jenis ini: 

"SEkalipundan batapapun, SESungguhnyadan namun, suatu Z/iMsurgawi, dan suatu Kaduniawi 
marupakan pilar-pilar utama dari tEulagi madErn, jangkungan-jangkunan yang dEngannya ia 
mElangkab kElicikan yang manjadi pErEduksian kasEluruhan kEarif-annya, kalimat yang tErdapat 
di dalam SEtnua kalimatnya, alptiadan omEga-nya' [Das EntdEokts ChirstEnthum, hal. 102). 

b) Masalah Yahudi No. 3 

Kritik Mutlak tidak tetap dalam keadaan keberadaannya ketika ia 
membuktikan dengan oto-biografinya kemaha-kuasaannya sendiri yang 
khas yang “mula-mula menciptakan yang lama, boleh dikata, tepat 
sebagaimana ia menciptakan yang baru.” Ia tidak tetap dalam keadaan 
keberadaannya ketika ia telah menulis secarapribadi apologi dari masa- 



122 | Karl Marx & FrEderick Engels 

lalunya. Ia kini menempatkan suatu pihak ketiga, sesisa dunia profan, 
Tugas Mutlak, “tugas yang kini tugas utama itu, apologi” dari perbuatan- 
perbuatan dan karya-karya Bauer. 

Deutsch-Franzosische jahrbiicher menerbitkan sebuah kritik atas 
karya Herr Bauer, Die Judenfrage. 42 Kesalahannya yang mendasar, 
dikacaukannya emansipasi politik dan manusia telah terungkap. 

Anggaplah benar bahwa masalah Yahudi pada mulanya tidak dengan 
kerangkanya yang benar; bahwa masalah Yahudi telah dibahas dan 
dipecahkan dalam kerangka yang telah diberikan oleh perkembangan- 
perkembangan baru pada masalah-masalah lama dan sebagai suatu hasil 
yang tersebut terakhir telah menjadi masalah-masalah masa-kini 
gantinya masalah-masalah masa-lalu. 

Kampanye ketiga Kritik Mutlak, nampaknya, yalah menjawab pada 
Deutsch-Franzosische Jahrbiicher. Pada mulanya Kritik Mutlak 
mengakui: 

"Dalam DiE JudenfragE kEkuranganyanņ sama telah dibuat - yang manusiawidan yang politik 
telabdiidantikkan. 

Kritik mencatat: 

Akanterlaluterlambat untuk /77£/7Eff/yrKritikatas sikap yang masih diambilnya secara parsial dua 
te/7///7yang lalu. MasalalinyaadalahlEbihmEmbEril<anpEnjElasanmengapalr\ik...t.E\ah bahkan 
terlibatdalampulitik." 

“Dua tahun yang lalu?” Kita mesti mengikuti kronologi mutlak, dari 
lahirnya Penebus Kritik, Literatur-Zeitung- nya Bauer! Penebus Kritis 
itu lahir di tahun 1843. Pada tahun yang sama edisi kedua yang diperluas 
dari Die Judenfrage telah diterbitkan. Karya Kritis mengenai masalah 
Yahudi di dalam Einundzwanzig Bogen aus der Schweiz 43 terbit 
kemudian dalam tahun yang sama, 1843 gaya lama. Setelah jatuhnya 
Deutscbe Jahrbiicher dan Rheinische Zeitung, dalam tahun 1843 gaya 
lama itu juga, atau anno 1 dari zaman kritis, muncullah karya Staat, 
Religion und Parthei Herr Bauer yang fantastik-politik, yang secara 
presis mengulangi kesalahan-kesalahannya yang lama mengenai 
“hakekat politik.” Sang apologis terpaksa memalsu kronologi. 

Penjelasan mengapa Herr Bauer mesti terlibat bahkan dalam politik 
tetap mempunyai arti-penting umum hanya dalam kondisi-kondisi 



Keluarga Suci | 123 

tertentu. Kenyataannya adalah bahwa jika ketidak-bisa-salahnya, 
kemurnian dan kemutlakan Kritik Kritis diasumsikan sebagai dogma 
dasar, kenyataan-kenyataan yang berkontradiksi dengan dogma itu 
berubah menjadi teka-teki yang presis sama sulitnya, mendalam dan 
misterius seperti perbuatan-perbuatan yang kelihatannya tidak-ilahi dari 
Tuhan bagi para ahli teologi. 

Jika, sebabknya, Sang Pengritik dipandang sebagai seorang individual 
yang terbatas, jika ia tidak dipisahkan dari keterbatasan-keterbatasan 
zamannya, orang dapat menyisihkan jawaban atas pertanyaan mengapa 
ia mesti berkembang bahkan di dalam dunia, karena masalah itu sendiri 
sudah tidak ada lagi. 

Jika, sekalipun begitu, Kritik Mutlak berkukuh atas tuntutannya, or- 
ang dapat menawarkan untuk menyediakan suatu karya skolastik yang 
manis-mungilyang membahas masalah-masalah zaman berikut ini: 

"Mengapa pembualian Sang Perawan Maria deh Roh Kudus mesti dibuktikan aleh tidak kurang 
Herr Bruno Bauer searang? Mengapa Herr Bauer mesti membuktikan bahwa malaikat yang 
munnul pada Abraham adalah suatu emanasi sungguh-sunggguh dari Tuhan, suatu emanasi yang, 
betapapun, kekurangan knnsistensi yang diharuskan untuk mEngunyati makananl Mengapa Herr 
Bauer mesti menyediakan suatu apnlngi dari griya kerajaan Prusia dan mesti mengangkat negara 
Prusia ke jenjang negara mutlakl Mengapa Herr Bauer mesti, dalam karyanya Kritikdar 
SynaptikEr, menggantikan kEsadaran-diriyangtak-tarhinggahBq\ manusia? Mengapa Herr 
Bauer dalam karyanya DasEntdEnktEChristEnthummeti\ mengulangi tEariKristianimanganai 
panniptaandalam suatu bentuk Hagalianl Mengapa Herr Bauer mesti menuntut dari dirinya 
sendiri dan dari arang-arang lain panjElasanatas keajaib-an/keheranan bahwa dirinya telah 
salah?" 

Selagi menunggu bukti-bukti dari keperluan-keperluan ini, yang 
sama Kritisnya sebagaimana keperluan-keperluan itu Mutlak, marilah 
kita sekab lagi mendengarkan pengelakan-pengelakan apologetik dari 
Kritik. 

"Masalah Yahudi... mula-mula... mesti diletakkan dalam kerangkanya yang tapat, sebagai suatu 
masalah rnligius, tEalagi dan politik. Sebagai perlakuan dan penjelesaian kedua-dua masalah ini, 

Kritikadalad bukan rEligius maupun politiki' 

Masalahnya adalah bahwa Deutsch-Franzosische Jahrbudner 
menyatakan perlakuan Bauer atas masalah Yahudi itu sungguh-sungguh 
teologi dan fantastik-politik. 



124 | Karl Marx B FredErick Engels 

Sebagai awalnya, Kritik menjawab teguran keterbatasan teologiitu: 

"Masalali Yaliudi adalali suatu masalali rEligius. PEncErahanmenqk\a\m telah manyalEsaikannya 
dEngan mEnErangkan kontradiksirEligius itu SEbagai tidak-pEntingalau dEngan mEnalaknya sama 
sskali. Kritik, sabaliknya, masti mEnyajikannya dalam kEmurniannya.” 

Manakala kita sampai pada bagian politik masalah Yahudi itu, kita 
akan juga melihat bahwa di dalam politik Herr Bauer, sang ahli teologi 
itu, tidak membahas politik, tetapi membahas teologi. 

Tetapi, tatkala Deutsch-Franzosische Jahrbucher menyerang perla- 
kuan atas masalah Yahudi itu sebagai semurninya religius, ia terutama 
memperihatinkan tulisannya di dalam Einundzwanzig Bogen aus der 
Scbweiz, yang judulnya adalah Kapasitas kaum Kristiani dan Yahudi 
Dewasa ini untuk Memperoleh Kebebasan. 

Tulisan ini sama sekali tiada hubungannya dengan Pencerahan lama. 
Ia mengandung pandangan positif Herr Bauer mengenai kemampuan 
kaum Yahudi dewasa ini untuk diemansipasikan, yaitu, mengenai 
kemungkinan emansipasi mereka. 

“Kritik” berkata: “Masalah Yahudi merupakan suatu masalah religius.” 

Pertanyaannya adalah: “Apakah sebuah masalah religius itu? Dan, 
khususnya, apakah sebuah masalah religius itu dewasa ini?” 

Sang ahli teologi akan menilai berdasarkan yang tampak (bentuk- 
bentuk) dan melihat suatu masalah religius dalam suatu masalah religius. 
Tetapi Kritik mesti mengingat penjelasan yang telah diberikannya 
terhadap Profesor Hinrichs bahwa kepentingan-kepentingan politik 
dewasa ini mempunyai makna sosial, bahwa ia tidak lagi suatu masalah 
dari kepen tingan -kepen tingan poli tik. 

Deutsch-Franzosische Jahrbiicher justru sama benarnya ketika ia 
berkata pada Kritik: Massalah-masalah religius dewasa ini sekarang 
mempunyai suatu makna sosial. Ia tidak lagi suatu masalah kepentingan- 
kepentingan religius itu sendiri. Hanya sangahli teologi dapat percaya 
bahwa itu sebuah masalah religi sebagai religi. Anggaplah, bahwa 
Deutsch-Franzosische Jahrbiicher melakukan suatu kesalahan dengan 
tidak berhenti pada “kata sosial.” Ia mengkarakterisasi kedudukan 
sesungguhnya dari kaum Yahudi di dalam masyarakat madani dewasa 
ini. Begitu Keyahudian digelar telanjang dari kulit/bungkus religiusnya, 
dalam mana ia disamarkan dan dilepaskan dari intinya yang praktis, 



Keluarga Suci | 125 

duniawi, empirikal, maka cara yang praktis, yang sungguh-sungguh sosial 
yang dengannya inti itu mesti dihapuskan dapatlah diindikasikan. Herr 
Bauyer telah puas dengan suatu masalah religius adalah sebuah masalah 
religius. 

Sama sekali tidaklah disangkal, sebagaimana didalihkan Herr Bauer, 
bahwa masalah Yahudi itu adalah djuga suatu masalah religius. 
Sebaliknya, telah dikatakan: Herr Bauer hanya menangkap hakekat 
religius dari Keyahudian dan bukan basis yang sesungguhnya, basis 
duniawi dari hakekat religius itu. Ia menentang kesadaran religius 
seakan-akan itu suatu makhluk independen. 01eh karenanya, Herr Bauer 
menerangkan kaum Yahudi yang sesungguhnya dengan religi Yahudi, 
gantinya menerangkan misteri dari religi Yahudi itu dengan kaum Yabudi 
yang sesunggubnya. 01eh karenanya, Herr Bauer memahami kaum 
Yahudi hanya sejauh ia suatu obyek langsung teologi, atau seorang ahli 
teologi. 

Tetapi Herr Bauer tidak mempunyai persangkaan bahwa Keyahudian 
dan karenanya Yudaisme religius juga, terus-menerus diproduksi oleh 
kehidupan madani sekarang dan menemukan perkembangan akhimya 
di dalam sistem uang. Ia tidak mungkin mempunyai persangkaan 
mengenai hal ini karena ia tidak mengetahui Keyahudian sebagai suatu 
kaitan di dalam dunia sesungguhnya, tetapi hanya sebagai suatu kaitan 
di dalam dunia -nya, teologi; karena ia sebagai seorang ketuhanan yang 
saleh, tidak memandang Yabudisehari-sehari tetapi Yahudinya Sabath 
sebagai Yahudi yang sebernarnya. Bagi Herr Bauer, sang ahli teologi 
dari kepercayaan Kristiani, makna bistorik dari Keyahudian mesti 
berhenti pada saat kelahiran Kekristianian. Karenanya ia mesti 
mengulangi pandangan lama yang ortodoks bahwa itu telah 
mempertahankan diri sekalipun sejarah; ia mesti menyajikannya kembali 
dalam suatu bentuk Kridk-teologi ketahyulan teologi lama bahwa 
Keyahudian hanya ada sebagai suatu konfirmasi kutukan ilahi, sebagai 
bukti nyata dari pewabyuan Kristiani; bahwa ia ada dan telah ada hanya 
sebagai suatu keraguan religius yang vulgar dari asal-usul adi-kodrati 
dari Kekristianian, yaitu, sebagai bukd nyata terhadap pewabyuan 
Kristiani. 

Di dalam Deutsch-Franzosische Jahrbucher telah dibuktikan, 
sebaliknya, bahwa Keyahudian telah mempertahankan dirinya dan 



I2G | Karl Marx B FrEderick Engels 

berkembang sepanjang sejarah, di dalam dan dengan sejarah, dan bahwa 
perkembangan itu telah dipahami tidak dengan mata (penglihatan) sang 
ahli teologi, tetapi dengan penglihatan seorang dari dunia, karena ia 
akan ditemukan, tidak dalam teori religius, tetapi hanya dalam praktek 
komersial dan industri. Telah dijelaskan mengapa Keyahudian praktis 
hanya mencapai kesempumaan di dalam kesempumaan dunia Kristiani; 
sesungguhnya, mengapa praktek sempurna dari dunia Kristiani itu 
sendiri. Keberadaan Yahudi sekarang tidak dijelaskan oleh religinya, 
seakan-akan yang tersebut terakhir itu sesuatu keberadaan independen 
yang berada terpisah, tetapi survival dari religi Yahudi dijelaskan oleh 
faktor-faktor praktis dari masyarakat madani yang secara fantastikal 
dicerminkan dalam religi itu. Emansipasi kaum Yahudi untuk 
menjadikan mereka itu makhluk-makhluk manusia, atau emansipasi 
manusiawi dari Keyahudian, oleh karenanya tidak dipahami, 
sebagaimana oleh Herr Bauer, sebagai tugas khusus kaum Yahudi, tetapi 
sebagai tugas praktis umum dari seluruh dunia sekarang, yang adalah 
“serba-Yahudi” hingga intinya. Telah dibuktikan bahwa tugas untuk 
menghapus hakekat Keyahudian sebenamya adalah tugas penghapusan 
“Keyahudian dalam masyarakat madani,” penghapusan ketidak- 
manusiawian praktek kehidupan sekarang, yang puncak tertingginya 
adalah “sistem uang.” 

Herr Bauer, seorang “ahli teologi sejati” sekalipun “Kritis” atau 
“seorang Pengritik teologi,” tidak dapat melampaui “kontradiksi religius” 
itu. Dalam sikap kaum Yahudi terhadap dunia Kristiani ia hanya dapat 
melihat sikap “religi Yahudi” terhadap “religi Kristiani.” Ia bahkan mesti 
memulihkan oposisi religius “secara kritis” di dalam “antitesis” di antara 
sikap-sikap Yahudi dan Kristiani terhadap religi “kritis” - “atheisme,” 
tahap terakhir dari “theisme,” pengakuan “negatif’ mengenai Tuhan. 
Akhirnya, di dalam “fanatisme teologi”-nya ia mesti “membatasi” 
kapasitas “kaum Yahudi dan Kristiani dewasa ini,” yaitu, dunia sekarang, 
“untuk memperoleh kebebasan,” pada kapasitas mereka untuk 
menangkap/memahami “kritik” mengenai teologi dan menerapkannya 
sendiri. Bagi ahli teologi ortodoks dunia ini dilarutkan dalam “religi 
dan teologi.” (Ia juga dapat melarutkannya dalam politik, ekonomi politik, 
dsb., dan menamakan “teologi” itu “ekonomi politik” surgawi, misalnya, 
karena itu adalah ajaran produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi 




Keluarga Suci | 127 

dari kekayaan spiritual dan dari pusaka-pusaka surga!) Demikian pula 
bagi ahli teologi yang radikal, yang kritis, kapasitas dunia untuk 
memperoleh kebebasan, dilarutkan dalam satu-satunya kapasitas abstrak 
untuk mengritik religi dan teologi sebagai religi dan teologi. Satu- 
satunya perjuangan yang diketahuinya adalah perjuangan terhadap 
keterbatasan religius dari kesadaran-diri, yang kemumian dan kekekalan- 
nya yang kritis adalah sama-sama suatu keterbatasan teologi. 

01eh karenanya, Herr Bauer, membahas masalah-masalah religius 
dan teologi dengan cara religius dan teologi, kalaupun hanya karena ia 
melihat dalam masalah “religius” masa itu suatu masalah “yang 
semurninya religius. Penempatannya secara tepat masalah itu” menata 
masalah itu secara “tepat” hanya dalam hal “kapasitasnya sendiri” -untuk 
menjawab! 

Mari kita sekarang melanjutkan pada bagian politik Die Judenfrage. 

“Kaum Yahudi” (seperti kaum Kristiani) sepenuhnya 
“diemansipasikan secara politik” di berbagai negara. Baik kaum Yahudi 
maupun kaum Kristiani jauh daripada diemansipasikan secara 
manusiawi. Karenanya mesti ada suatu perbedaan antara emanispasi 
politik dan manusiawi. Hakekat emansipasi politik, yaitu, dari negara 
modern, yang berkembang, karenanya mesti dipelajari. Sebaliknya, 
negara-negara yang tidak dapat mengemansipasikan kaum Yahudi secara 
politik, mesti diperingkatkan secara relatif dengan negara-negara yang 
secara politik sudah mantap dan mesti dianggap kurang-berkembang. 

Itulah sudut pandang dari mana “emansipasi politik ” kaum Yahudi 
semestinya dibahas dan dibahas di dalam Deutsch-Franzosische 
Jahrbucher. 

Herr Bauer menawarkan pembelaan Die Judenfrage “Kritik ” yang 
berikut ini: “pada kaum Yahudi telah ditunjukkan bahwa mereka telah 
bekerja di bawah suatu sistem ilusif yang darinya mereka menuntut 
dibebaskan.” Herr Bauer “memang” menunjukkan bahwa ilusi kaum 
Yahudi Jerman adalah menuntut hak untuk mengambil bagian di dalam 
kehidupan politik umum di suatu negeri di mana tidak terdapat 
kehidupan politik umum dan untuk menuntut “hak-hak politik” di mana 
hanya terdapat hak-hak istimewa politik. Sebaliknya, kepada Herr Bauer 
telah ditunjukkan bahwa ia sendiri telah juga bekerja di bawah ilusi- 
ilusi berkaitan dengan sistem politik Jerman seperti kaum Yahudi. 



128 | Karl Marx B FrEderick Engels 

Ilusinya adalah bahwa ia menjelaskan posisi kaum Yahudi di dalam 
negara-negara Jerman dengan anggapan ketidak-mampuan negara 
Krisdani untuk mengemansipasikan kaum Yahudi secara politik. Ia 
berargumentasi dalam cengkeraman kenyataan-kenyataan dan 
menerangkan negara privilese (hak-hak istimewa), negara “Kristiani 
Jerman,” sebagai negara Kristiani Mutlak. Telah dibuktikan padanya, 
sebaliknya, bahwa negara modern, yang sempurna secara politik yang 
tidak mengetahui hak-hak istimewa rebgius adalah juga negara Krisdani 
yang sempurna, dan bahwa oleh karenanya negara Kristiani yang 
sempurna itu, tidak hanya dapat mengemansipasikan kaum Yahudi, 
tetapi telah mengemansipasikan mereka, dan karena sifatnya sendiri 
mesti mengemansipasikan mereka. 

“Kepada kaum Yahudi telah ditunjukkan. bahwa mereka 

mempunyai ilusi-ilusi terbesar mengenai diri mereka sendiri ketika 
mereka hendak menuntut kebebasan dan pengakuan kemanusiaan bebas, 
sedangkan bagi mereka itu hanyalah, dan hanya dapat menjadi, suatu 
permasalahan hak-isdmewa.” 

“Kebebasan! Pengakuan kemanusiaan bebas! Hak-hak istimewa 
khusus!” Kata-kata yang mendatangkan kebaikan, yang dengannya 
masalah-masalah tertentu dapat dilewati secara apologetik. 

“Kebebasan?” Soalnya yalah mengenai kebebasan “politik.” Kepada 
Herr Bauer telah ditunjukkan bahwa apabila kaum Yahudi menuntut 
kebebasan dan sekalipun begitu tidak akan menolak religinya, ia 
bermain-main dalam polidk dan tidak menentukan kondisi-kondisi 
sebaliknya dengan kebebasan politik. Kepada Herr Bauer telah 
ditunjukkan bahwa sama sekali tidak berarti bertentangan dengan 
emansipasi politik untuk membagi manusia menjadi warga-warga non- 
religius dan individual perseorangan yang religius. Kepadanya telah 
ditunjukkan bahwa karena negara mengemansipasikan dirinya dari religi 
dengan mengemansipasikan dirinya dari religi negara dan membiarkan 
religi pada sendirinya di dalam masyarakat madani, maka sang indi- 
vidual mengemansipasikan dirinya secara polidk dari religi ketika 
sikapnya tidak lagi seperti terhadap suatu publik tetapi seperti terhadap 
suatu masalah perseorangan. Akhirnya, telah ditunjukkan bahwa sikap 
teronsdk dari Revolusi Perancis terhadap religi, jauh daripada menolak 
konsepsi ini, telah menopangnya. 




Keluarga Suci | 129 

Gantinya mempelajari sikap sesungguhnya dari negara modern 
terhadap religi. Herr Bauerr menganggap perlu untuk membayangkan 
sebuah negara Kritis, sebuah negara yang tidak lain dan tidak bukan 
adalah pengritik teologi yang dipompa hingga ukuran sebuah negara 
dalam imajinasi Herr Bauer. Kapan saja Herr Bauer berada dalam suatu 
kemacatan dalam politik ia menjadikan politik itu tahanan dari 
kepercayaannya, kepercayaan Kritis. Sejauh ia membahas negara ia selalu 
menjadikannya suatu argumen terhadap Sang Lawan, religi dan teologi 
tidak-Kritis. Negara bertindak sebagai eksekutor hasrat-hasrat Kritik- 
teologi. 

Ketika Herr Bauer lebih dulu membebaskan dirinya dari “teologi 
ortodoks,” “teologi” yang tidak-Kritis, “otoritas politik” baginya 
mengambil tempat otoritas religius. Kepercayaannya pada Yehova 
berubah menjadi kepercayaan pada negara Prusia. Dalam karya Bruno 
Bauer, Die evangelische Landeskirche Preusens und die Wissenschaft 
tidak hanya negara Prusia, tetapi, secara konsisten sekab, juga griya 
kerajaan Prusia, dijelaskan sebagai “mutlak.” Di dalam reabtas Herr 
Bauer tidak mempunyai kepentingan “politik” dalam negara itu, 
kebaikannya, dalam pengbhatan “Kritik” adalah bahwa ia menghapuskan 
dogma-dogma dengan cara Gereja YangDipersatukan (United Church) 
dan menindas sekte-sekte yang membangkang dengan bantuan 
kepobsian. 

Gerakan pobtik yang dimulai dalam tahun 1840 telah menyelamatkan 
Herr Bauer dari politik konservatif- nya dan mengangkatnya untuk sesaat 
pada politik liberal. Tetapi di sini politik kembali dalam realitas 
hanyalah sebuah dalih untuk teologi. Dalam karyanya, Diegute Sache 
derFreiheit und meine eigene Angelegenheit, negara bebas itu adalah 
pengritik dari Fakultas Teologi Bonn dan suatu argumen terhadap rebgi. 

Di dalam Die Judenfrage antagonisme antara negara dan gereja 
merupakan kepentingan utama, sehingga Kritik emansipasi pobtik 
berubah menjadi suatu kritik rebgi Yahudi. Dalam karya pobtiknya 
yang terakhir, Staat, Religion und Parthei, keinginan yang paling rahasia 
dari sang pengritik telah dibengkakkan hingga ukuran sebuah negara 
telah dinyatakan. Religi dikorbankan pada negara, atau, lebih tepatnya, 
negara hanyalah alatyang dengannya, oposisi Kritik, rebgi dan teologi 
tidak-Kritis, dihukum mati. Akhirnya, setelah Kritik diselamatkan, 



130 | Karl Marx B FredErick Engels 

kalaupun hanya kelihatannya, dari semua politik oleh ide-ide sosialis 
yang disebar-luaskan di Jerman dari 1843 dan seterusnya dengan cara 
yang sama seperti ia diselamatkan dari politiknya yang konservatif oleh 
gerakan politik setelah 1840, ia akhirnya mampu memproklamasikan 
karya-karyanya terhadap sosial teologi tidak-Kritis dan untuk 
menurutkan tanpa dihalangi dalam teologinya sendiri yang Kritis, 
memperbedakan Roh dan Massa, sebagai pengumuman Penyelamat 
Kritis dan Penebus dunia. 

Mari kita kembali pada subyek kita! 

“Pengakuan akan Kemanusiaan bebas? Kemanusiaan bebas” yang tidak 
dimaksudkan oleh kaum Yahudi menjadi sasarannya, tetapi sesunggutmya 
telah dijadikan sasarannya, adalah “kemanusiaan bebas” yang sama yang 
telah mendapatkan pengakuan “klasik” dalam apa yang dinamakan “Hak- 
hak manusia” yang universal. Herr Bauer sendiri membahas hasrat kaum 
Yahudi akan pengakuan kemanusiaan bebas mereka sejelas-jelas hasrat 
untuk memperoleh Hak-hak Manusia yang universal. 

Di dalam Deutsch-Franzosische Jahrbiicher telah diuraikan pada Herr 
Bauer bahwa kemanusiaan bebas ini dan “pengakuan” mengenainya tidak 
lain tidak bukan adalah pengakuan mengenai “individual madani yang 
egoistik” dan dari gerakan “yang tak-terkekang” dari unsur-unsur spiri- 
tual dan material yang adalah isi dari situasi kehidupannya, isi dari 
kehidupan madani sekarang; bahwa, oleh karenanya, Hak-hak Manusia 
tidak membebaskan manusia dari religi tetapi memberi padanya 
kebebasan religi; bahwa mereka tidak membebaskannya dari pemilikan, 
tetapi memberi padanya kebebasan pemilikan; bahwa mereka tidak 
membebaskannya dari kekotoran perolehan tetapi memberi padanya 
kebebasanpilihan suatuprikehidupan. 

Padanya ditunjukkan bahwa pengakuan akan Hak-hak Manusia oleh 
negara modem tidakberarti lebih daripada pengakuan perbudakan oleh 
negara zaman dulu. Dengan cara yang sama, dengan kata-kata lain, 
sebagaimana negara zaman dulu mempunyai perbudakan sebagai 
landasan alamiahnya, maka masyarakat modem mempunyai masyarakat 
madani dan manusia masyarakat madani, yaitu, manusia bebas yang 
bergantung pada orang-orang lain hanya karena kepentingan 
perseorangan dan keperluan alamiah yang tidak-sadar, sang budak yang 
memperoleh kehidupannya dan kebutuhan egoistik- nya sendiri maupun 



Keluarga Suci | 131 

kebutuhan egoistik orang-orang lain. Negara modern telah mengakui 
ini sebagai dasar alamiahnya dalam hak-hak universal manusia. Ia tidak 
menciptakannya. Karena itu produk masyarakat madani yang didorong 
melampaui batas-batasnya oleh perkembangannya sendiri, ia kini 
mengakui perut yang melahirkannya dan dasarnya dengan “deklarasi 
hak-hak manusia.” Karenanya, emansipasi politik kaum Yahudi dan 
diberikannya pada mereka hak-hak manusia merupakan tindakan yang 
kedua sisinya saling-bergantung secara timbal-balik. Herr Bauer secara 
tepat mengungkapkan arti dari hasrat kaum Yahudi akan pengakuan 
atas kemanusiaan bebas mereka ketika ia menuntut, antara lain, 
kebebasan bergerak, persinggahan, melakukan perjalanan, berpendapatan 
untuk kehidupan, dsb. Manifestasi-manifesatasi “kemanusiaan bebas” 
ini secara tegas diakui didalam Deklarasi Perancis mengenai Hak-hak 
Manusia. Kaum Yahudi semakin berhak akan pengakuan kema-nusiaan 
bebas- nya karena masyarakat madani yang bebas adalah sepemdmya 
komersial dan serba-Yahudi dan Kaum Yahudi adalah suatu kaitan yang 
tidak bisa tidak ada di dalamnya. Deutsch-Franzosische Jahrbiicher 
selanjutnya menjelaskan mengapa anggota masyarakat madani disebut 
“Manusia” par excellence dan mengapa Hak-hak Manusia disebut hak- 
hak pembawaan. 

Satu-satunya hal yang dapat dikatakan Kritik mengenai hak-hak 
manusia adalah bahwa hak-hak itu bukan pembawaan tetapi lahir dalam 
proses sejarah; bahwa sejauh itu Hegel sudah memberi-tahukannya pada 
kita. Akhirnya, pada penegasannya bahwa baik kaum Yahudi maupun 
kaum Kristiani, agar memberi atau menerima hak-hak manusia yang 
universal, mesti mengorbankan hak-hak istimewa dari kepercayaan - 
sang ahli teologi yang Kritis mengandaikan idenya yang satu yang 
terpancang itu ada di dasar segala sesuatu- secara khususnya bertentangan 
dengan kenyataan yang dikandung dalam semua deklarasi yang tidak- 
Kritis mengenai hak-hak manusia bahwa hak untuk percaya akan yang 
diinginkan seseorang, hak untuk mempraktekkan religi apapun, adalah 
secara tegas diakui sebagai suatu hak manusia yang universal. Di 
samping itu, Kritik mestinya mengetahui bahwa partai Hegbert terutama 
telah dikalahkan atas dasar bahwa ia telah menyerang hak-hak manusia 
dengan menyerang kebebasan beragama; demikian pula hak-hak manusia 
kemudian diminta ketika kebebasan beribadah telah dipulihkan. 



132 | Karl Marx B FredErick Engels 

“Sejauh yang menyangkut hakekat politik, Kritik” mengikuti 
kontradiksi-kontradiksinya hingga titik di nama kontradiksi di antara 
teori danpraktek telah secara paling menyeluruh dibahas selama lima- 
puluh tahun terakhir, pada sistem perwakilan Perancis, di mana 
kebebasan teori disangkal oleh praktek dan kebebasan kehidupan praktis 
dengan sia-sia mencari ekspresinya di dalam teori. 

"KEtika ilusi dasartElah disingkirkan, kantradiksiWu diungkap dalam pErdEkatan-pErdEkatan 
MajElisPEranEis, kantradiksi antara tEnrikEkas dan artipraktisdarikak-kakistimEwa, antara 
arti legal hak-hak istimewa itu dan suatu sistsmpuklikA mana kEkkususan{EXElusivity) yang 
ksrkak-istimEwa, mestinya dipaliami sebagai suatu kuntradiksiumumA\ bidang ini." 

Kontradiksi yang diungkapkan Kritik di dalam debat-debat Majelis 
Perancis tidak lain dan tidak bukan adalah suatu kontradiksi 
“konstitusionalisme.” Kalau Kritik memahami ini sebagai suatu 
kontradiksi “umum,” ia akan memahami kontradiksi umum dari 
konstitusionalisme itu. Seandainya ia lebih jauh lagi daripada 
pendapatnya yang semestinya dilakukannya; seandainya ia, untuk 
tepatnya, sampai sejauh penghapusan kontradiksi umum ini, ia mestinya 
bertindak tepat dari monarki konstitusional pada negara perwakilan 
demokratik, negara modern yang sempurna. Jauh daripada mengritik 
hakekat emansipasi politik dan membuktikan hubungan tertentunya 
dengan hakekat manusia, ia mestinya hanya sampai pada kenyataan 
emansipasi politik, negara modem yang telah berkembang, yaitu, hanya 
sampai titik di mana keberadaan negara modern sesuai dengan 
hakekatnya dan di mana, oleh karenanya, tidak hanya sifat-sifat buruk 
relatif, tetapi sifat-sifat buruk mutlak, yaitu yang mempakan hakekatnya 
sendiri, semestinya dapat diamati dan dijelaskan. 

Pasase kritis yang dikutib di atas semakin tinggi nilainya karena ia 
semakin berhasil membuktikan di luar segala keraguan bahwa sementara 
Kritik melihat/memandang hakekatpolitik berada jauh di bawah dirinya, 
ia sesungguhnya berada jauh di bawah politik; ia masih perlu 
menemukan di dalam politik pemecahan dari kontradiksi-kontradiksi- 
nya sendiri dan tetap berkukuh untuk tidak memikirkan azas modern 
dari kebernegaraan. 

Pada “teori bebas Kritik” menghadapkan “arti praktis dari hak-hak 
istimewa”; pada “arti legal hak-hak istimewa” ia menghadapkan “sistem 



Keluarga Suci | 133 


publik.” 

Agar tidak salah-menafsirkan pendapat Kritik, mari kita mengingat 
kontradiksi yang diungkapkannya di dalam perdebatan-perdebatan di 
Majelis Perancis, justru kontradiksi yang semestinya dipahami sebagai 
suatu kontradiksi umum. Salah satu masalah yang dibahas adalah 
penetapan sehari dalam seminggu di mana anak-anak tidak mesti ke/ 
masuk sekolah. Hari minggu yang disarankan. Seorang wakil 
mengemukakan bahwa adalah tidak-konstitusional untuk 
memperkenankan Hari Minggu di sebut dalam sebuah undang-undang. 
Menteri Martin ( du Nord) melihat dalam usulan itu suatu usaha untuk 
menegaskan bahwa Kekristianian telah berhenti beradanya. Monsieur 
Cremieux atas nama kaum Yahudi Perancis bahwa kaum Yahudi, karena 
penghormatannya pada religi mayoritas orang Perancis, tidak 
berkeberatan untuk disebutkannya Hari Minggu Nah, menurut teori 
bebas kaum Yahudi dan kaum Kristiani adalah sama, tetapi menurut 
praktek ini kaum Kristiani mempunyai suatu hak-istimewa di atas kaum 
Yahudi; karena jika tidak begitu, bagaimana Hari Minggu kaum Kristiani 
mendapatkan suatu tempat di dalam suatu undang-undang yang dibuat 
untuk semua orang Perancis? Tidakkah Sabbath Yahudi mesti 
mempunyai hak yang sama, dsb.? Atau kaum Yahudi tidak sungguh- 
sungguh ditindas oleh hak-hak istimewa Kristiani di dalam kehidupan 
praktis orang Perancis juga, tetapi undang-undang itu tidak berani 
menyatakan persamaan praktis ini. Semua kontradiksi di dalam hakekat 
politik yang diuraikan oleh Herr Bauer di dalam Die Judenfrage adalah 
dari jenis ini - kontradiksi-kontradiksi “konstitusionalisme,” yaitu, pada 
keseluruhannya, kontradiksi antara negara perwakilan modern dan 
negara hak-hak istimewa lama. 

Herr Bauer melakukan suatu kesalahan yang sangat serius ketika ia 
berpikir dirinya bangkit dari hakekat politik pada hakekat manusiawi 
dengan memahami dan mengritik kontradiksi ini sebagai sebuah 
kontradiksi umum. Dengan demikian ia hanya bangkit dari emansipasi 
setengah politik pada emansipasi politik penuh, dari negara perwakilan 
konstitusional pada negara perwakilan demokratik. 

Herr Bauer berpikir bahwa dengan penghapusan hak-hak istimewa, 
maka obyek hak-istimewa juga akan dihapuskan. Mengenai pemyataan 
Monsieur Martin (du Nord) ia berkata: 




134 | Karl Marx & Frederick Engels 

" TiadalagireligimafMa tiadalagirEligiyangtErliak-istimEwa. Ambillah dari rEligi itu kakuatannya 

yang aksklusif dan ia tidak lagi ada." 

Karena kegiatan industri tidak dihapuskan dengan penghapusan hak- 
hak istimewa dari kejuruan-kejuruan, gilde-gilde dan korporasi- 
korporasi, tetapi, sebaliknya, industri sesungguhnya tidak hanya mulai 
setelah penghapusan hak-hak istimewa itu; karena kepemilikan atas 
tanah tidaklah dihapuskan ketika hak-hak istimewa kepemilikan tanah 
dihapuskan, tetapi, sebaliknya, mulai gerakan universalnya dengan 
penghapusan hak-hak istimewa dan pembagian bebas dari alienasi bebas 
dari tanah; karena perdagangan tidak dihapuskan oleh penghapusan “hak- 
hak istimewa perdagangan” tetapi menemukan materialisasinya yang 
sesungguhnya dalam perdagangan bebas; demikian religi berkembang 
dalam universalitasnya yang praktis hanya di mana tidak terdapat religi 
berhak-istimewa (cf. Negara-negara Amerika Utara). 

Sistem Publik modern, negara modern yang berkembang, tidak 
didasarkan, sebagaimana yang dipikir oleh Kritik, pada suatu masyarakat 
berhak-istimewa, tetapi pada sebuah masyarakat di mana hak-hak 
istimewa telah dihapuskan dan dibubarkan; pada masyarakat madani 
yang berdasarkan unsur-unsur vital yang secara politik masih 
terbelenggu dalam sistem hak-hak istimewa dan yang telah dibebaskan. 
Di sini t iada eksklusivitas yang berhak-istimewa yang bertentangan 
dengan sesuatu eksklusivitas lain atau dengan sistem publik. Industri 
bebas dan perdagangan bebas menghapuskan eksklusivitas berhak- 
istimewa dan dengan begitu perjuangan antara eksklusivitas- 
eksklusivitas yang berhak-istimewa. Sebagai gantinya mereka 
membebaskan manusia dari hak-istimewa -yang mengisolasi dari 
keseluruhan sosial itu tetapi bersamaan waktu bergabung dalam suatu 
eksklusivitas yang lebih sempit- manusia, tidak lagi terikat pada or- 
ang-orang lain bahkan oleh kemiripan ikatan-ikatan bersama. 

Dengan demikian mereka memproduksi perjuangan universal 
manusia terhadap manusia, individu terhadap individu. Secara sama 
masyarakat madani sebagai keseluruhan didalam peperangan di antara 
mereka sendiri dari semua individual itu yang tidak lagi terisolasi dari 
yang lain-lainnya oleh apapun kecuali individualitas mereka, dan 
gerakan universal yang tidak terkekang dari kekuatan-kekuatan 



Keluarga Suci | 135 

elementer dari kehidupan yang dibebaskan dari belenggu-belenggu hak- 
istimewa. Kontradiksi antara negara perwakilan demokratik dan 
masyarakat madani adalah kesempurnaan dari kontradiksi klasik di 
antara kesemakmuran pubbk dan perbudakan. Di dalam dunia modem 
setiap orang adalah sekaligus seorang anggota dari perbudakan dan 
dari kesemakmuran pubbk. Justm perbudakan masyarakat madani di 
dalam penampilan mempakan kebebasan terbesar karena ia di dalam 
penampilan mempakan kebebasan dari yang individual. Memang, sang 
individual memandang sebagai kebebasan -nya sendiri gerakan, yang 
tidak lagi dikekang atau dibelenggu oleh suatu ikatan umum atau oleh 
manusia, gerakan unsur-unsur hidupnya yang teralienasi, seperti 
pemibkan, industri, rebgi dsb.; dalam reabtas, ini adalah kesempurnaan 
perbudakannya dan ketidak-manusiawiannya. Hak di sini telah 
menggantikan hak-istimewa. 

01eh karenanya hanya di sinilah, di mana kita tidak menemukan 
kontradiksi antara teori bebas dan makna praktis dari hak-istimewa, 
tetapi, sebabknya, penghapusan praktis dari hak-istimewa, industri 
bebas, perdagangan bebas, dsb. bersesuaian dengan teori bebas, di mana 
sistem pubbk tidak berhadapan dengan sesuatu eksklusivitas berhak- 
istimewa, di mana kontradiksi yang diuraikan oleh Kritik telah 
dihapuskan; hanya di sini kita menemukan negara modern yang 
terlaksana. 

Di sini berkuasa kebalikan hukum yang, dalam kaitan dengan 
perdebatan-perdebatan di Majelis Perancis, dimmuskan oleh Herr Bauer 
dalam kesepakatan sempurna dengan Monsieur Martin ( du Nord): 

"KarEna MansiEur Martin ( duNord) mElihat dalam usulan untuk tidak mEnyEbutkan liariMingguAi 
dalam undang-undang itu suatu usulan yang manyatakan bahwa Kakristianian tElah bErhanti 
bErada, dEngan hakyang sama, dan suatutiakyangsEpEnulinyaclijamin, dEklarasi bahwa liukum 
SabbaMdak lagi mangikat bagi kaum Yahudi akan manjadi dEklarasidaripEmbubaran YudaismE'.' 

Justru kebalikan dari negara modern yang berkembang. Negara 
mendeklarasikan bahwa rebgi, seperti unsur-unsur lain dari kehidupan 
madani, hanya mulai berada di dalam jangkauannya yang sepenuhnya 
manakala negara menyatakannya non-politik dan dengan demikian 
membiarkannya pada dirinya sendiri. Pada pembubaran keberadaan 
politik dari unsur-unsur ini, misalnya, pembubaran kepemilikan oleh 



I3G | Karl Marx B FredErick Engels 

penghapusan kualifikasi-kualifikasi kepemilikan bagi para pemilih, 
pembubaran religi dengan penghapusan gereja negara, justru pada 
proklamasi kematian madani mereka sendiri inilah kehidupan mereka 
yang paling bergairah bersesuaian, yang seterusnya mematuhi hukum- 
hukumnya sendiri tanpa terganggu dan berkembang hingga sepenuh- 
penuh jangkauannya. 

Anarki adalah hukum masyarakat madani yang beremansipasi dari 
hak-hak istimewa yang lepas, dan anarki masyarakat madani adalah 
dasar dari sistem publik modern, tepat sebagaimana sistem publik itu 
pada gilirannya merupakan jaminan dari anarki itu. Hingga batas yang 
sama sebagaimana keduanya itu saling bertentangan satu-sama-lain 
begitulah mereka juga saling menentukan satu-sama-lain. 

Jelaslah betapa mampunya Kritik dalam mengasimilasi yang baru. 
Tetapi jika kita tetap di dalam batas-batas Kritik semurninya maka 
timbul pertanyaan: Mengapa Kritik tidak memahami kontradiksi yang 
diungkapkannya dalam hubungan dengan perdebatan-perdebatan dalam 
Majebs Perancis sebagai suatu kontradiksi universal, sekalipun dalam 
pendapatnya sendiri itu adalah apa yang semestinya dilakukan? 

"Langkah itu adalak namun, ketika itu tidakmungkin- tidak saja karana... tidakhanya karena... 
tatapijugakaranalanpa sisa tarakkiir dari kEtarlibatan intErinr dEngan kritik sabaliknya adalaki 
tidak-mungkindan tidakdapatsampaipadatitikA mana ia hanya parlu malakukan satulangkaki" 

Adalah tidakmungkin ... karena ... itu tidakmungkin! Namun, Kridk 
menegaskan, bahwa satu langkah menentukan itu diperlukan untuk 
sampaipada tidk dari mana ia hanyaperlu mengayunkan satu langkah 
adalah ddak-mungkin. Siapa yang akan menyangkal itu? Agar sampai 
pada satu titik dari mana hanya perlu mengayunkan satu langkah, adalah 
tidak mungkin secara mutlak untuk masih mengayunkan satu langkah 
yang membawa melampaui titik di luar mana masih adalah satu langkah. 

Semuanya bereslah sudah! Pada akbir pertemuan dengan Massa, yang 
bermusuhan terhadap Die Judenfrage- nya Kritik, “Kritik” mengakui 
bahwa konsepsi-“nya mengenai Hak-hak manusia, penilaian- nya 
mengenai religi dari Revolusi Perancis, hakekat politik bebas yang 
kadang-kadang ditunjuk-nya dalam menyimpulkan pertimbangan- 
pertimbangan-nya,” singkat kata, bahwa “selama seluruh waktu Revolusi 
Perancis hanyalah sebuah simbol bagi Kridk, - yaitu bukan masa aksi- 



Keluarga Suci | 137 

aksi revolusioner orang Perancis dalam arti setepatnya dan prosaik, tetapi 
hanya simbol sebuah ungkapan fantastik dari bilangan-bilangan yang 
dibhatnya pada akhirnya.” Kita tidak akan melucuti Kritik dari hiburan 
bahwa ketika ia berbuat suatu kesalahan pobtik itu dilakukannya hanya 
pada kesimpulannya dan pada akhir pekerjaannya. Seorang pemabok 
yang terkenal lazim menghibur dirinya sendiri dengan pikiran bahwa 
ia tidak pemah mabok sebelum tengah-malam. 

Mengenai masalah Yahudi, Kritik. telah tems-menems tanpa dapat 
disangkal menang atas musuhnya. Dalam No. 1 dari Die Judenfrage karya 
Kritik yang dibela oleh Herr Bauer masih mutlak dan mengungkapkan 
arti-penting yang sesungguhnya dan umum dari masalah Yahudi. Di 
dalam No. 2 Kritik tidak mempunyai kehendak maupun hak untuk 
melampaui Kritik. Dalam No. 3 ia masih “harus” melangkah “satu 
tindak” tetapi langkah itu “tidak-mungkin” - karena ia adalah “tidak 
mungkin.” Itu bukan “kehendak atau hak-nya tetapi keterlibatannya” 
dalam “lawannya” yang menghalanginya dari melakukan “satu langkah” 
itu. Ia lebih menyukai untuk membersihkan halangan terakhir itu, tetapi 
malangnya terdapat “suatu sisa terakhir dari Massa” yang Kritis di atas 
sepatu-bot tujuh-milnya. 

c) Pertempuran Kritisterhadap Revolusi Perancis 

Keterbatasan Massa telah memaksa Sang Roh, Kritik, Herr Bauer, 
untuk memandang Revolusi Perancis tidak sebagai masa usaha-usaha 
revolusioner orang Perancis dalam arti prosaik tetapi hanya sebagai 
simbol dan ungkapan fantastik isapan-isapan jempol Kritis dari otaknya 
sendiri. Kritik menjalani hukuman atas kesalahannya dengan 
menyerahkan Revolusi pada suatu penyelidikan lebihjauh. Pada waktu 
bersamaan ia menghukum sang perayu atas kepolosannya -Massa itu- 
dengan mengkomunikasikan hasil-hasil penyelidikan lebihjauh itu. 

"RevdusiPerancismErupa\@n Eksperimen yang seluruhnya masihterhitung pada abad ka delapan- 
belas." 

Kebenaran kronologi bahwa sebuah eksperimen dari abad ke delapan- 
belas seperti Revolusi Perancis masih seluruhnya sebuah eksperimen 
abad ke delapan-belas dan bukan, misalnya, sebuah eksperimen dari 
abad ke sembilan-belas agaknya masih seluruhnya satu dari kebenaran- 



138 | Karl Marx S FredErick Engels 

kebenaran itu yang dimengerti/dipahamni dari sendirinya sejak awalnya. 
Tetapi, dalam terminologi Kritik, yang sangat berprasangka terhadap 
kebenaran-kebenaran sebening hablur, suatu kebenaran seperti yang 
dinamakan suatu penyelidikan dan karenanya dengan sendirinya 
mempunyai tempatnya di dalam penyelidikan lebih lanjut dari revolusi 
itu. 

"Namun gagasan-gagasan yang dilahirkan deh Revalusi Perancis tidak membawa dilampauinya 
s/sfemyang hendak dihapusnya dengan kekerasan.” 

Gagasan-gagasan tidak pernah berhasil melampaui suatu sistem dunia 
lama, melainkan hanya gagasan-gagasan dari sistem dunia lama. 
Gagasan-gagasan sama sekali tidak dapat melaksanakan apapun. Agar 
supaya melaksanakan gagasan-gagasan, diperlukan manusia yang 
memiliki suatu kekuatan praktis tertentu. Dalam pengertian harfiahnya, 
kalimat Kritik oleh karenanya adalah sebuah contoh lain dari suatu 
kebenaran yang dipahami karena sendirinya, yaitu, sebuah penyelidikan 
lain. 

Tidak dikejutkan oleh pemeriksaan ini, Revolusi Perancis melahirkan 
gagasan-gagasan yang membawa pada dilampauinya gagasan-gagasan 
dari seluruh sistem dunia lama. Gerakan revolusioner yang dimulai 
dalam tahun 1789 di Cercle social, 44 yang di tengah-tengah 
perjalanannya mempunyai sebagai wakil-wakil utama, Leclerc dan Roux 
dan yang akhirnya untuk sementara dikalahkan dengan komplotan 
Baboeuf, telah melahirkan gagasan komunis yang diperkenalkan kembali 
oleh teman Baboeuf, Buonarroti di Perancis setelah Revolusi tahun 1830. 
Gagasan ini, yang dikembangkan secara konsisten, adalah ide sistem 
dunia baru. 

"Setelah Revelusi cleh karenanya telah (!) menghapuskan rintangan-rintangari feadal dalam 
kefiidupan rakyat, ia telah terpaksa memuaskan egaisme semurninya dari nasian dan mengipasinya 
sendiri, dan, sebaliknya, mengekangnya dengan kamplemen yang diperlukannya, pengakuan 
suatu makhluktertinggi, penegasan lebihtinggi dari sistem negara umum itu, yangfungsinya 
adalah menggabungkan atam-atam individual yang mengejar-kepentingan-nya sendiri." 

Egoisme nasion itu adalah egoisme yang wajar dari sistem negara 
umum, yang berlawanan dengan egoisme estat-estat feodal. Makhluk 
tertinggi itu adalah penegasan lebih tinggi dari sistem negara umum, 
yaitu, kembali nasion itu. Sekalipun begitu, makhluk tertinggi itu 



Keluarga Suci | 139 

dianggap mengekang egoisme nasion, yaitu, dari sistem negara umum 
itu! Sungguh-sungguh sebuah tugas Kritis, mengekang egoisme lewat 
konfirmasinya dan bahkan konfirmasi religius- nya, yaitu, dengan 
mengakui bahwa ia super-manusiawi dan karenanya tidak sadar akan 
hal ini, niat Kritis mereka. 

Monsieur Buchez, yang mendukung fanatisme nasional dengan 
fanatisme religius, memahami pahlawannya, Robespierre, dengan lebih 
baik. 

Romawi dan Yunani telah dihancurkan oleh nasionalisme. 01eh 
karenanya Kritik tidak mengatakan sesuatupun yang khusus mengenai 
Revolusi Perancis tatkala ia mengatakan bahwa nasionalisme adalah 
keruntuhannya, tepat sebagaimana ia tidak mengatakan apapun tentang 
nasion ketika ia mendefinisikan egoismenya sebagai murni. Egoisme 
murni ini tampaknya lebih egoismenya yang sangat gelap, alamiah dan 
dipalsukan dengan daging dan darah ketika dibandingkan, misalnya, 
dengan “ego- nya Fichte.” Tetapi apabila, dibedakan dengan egoisme 
estat-estat feodal kemurniannya hanyalah relatif, tiada diperlukan 
pemeriksaan revolusi lebih lanjut untuk melihat bahwa egoisme yang 
mempunyai suatu nasion sebagai isinya adalah lebih umum atau lebih 
mumi daripada yang mempunyai suatu estat tertentu atau suatu korporasi 
tertentu sebagai isinya. 

Penjelasan-penjelasan Kritik mengenai sistem negara umum tidak 
kurang instruktifnya. Mereka dibatasi untuk mengatakan bahwa sistem 
umum itu mesti menggabungkan atom-atom individual yang mencari- 
kepentingan masing-masing sendiri. 

Berbicara setepatnya dan dalam pengertian prosaik, para anggota 
masyarakat madani bukanlah atom-atom. Sifatkhusus dari atom adalah 
bahwa ia tidak mempunyai sifat dan oleh karenanya tidak terkait dengan 
makhluk-makhluk di luar dirinya oleh hubungan apapun yang ditentukan 
oleh keharusan alamiahnya sendiri. Atom ddakmempunyaikebutuhan- 
kebutuhan, ia berswa-sembada; dunia di luarnya adalah vakum mutlak, 
yaitu, ia tiada-berisi, tiada-berinderawi, tiada-bermakna, justru karena 
atom itu mempunyai seluruh kepenuhannya di dalam dirinya. Individu 
egoistik di dalam masyarakat madani dapat, di dalam imajinasinya yang 
tidak-berinderawi dan abstraksi tiada-hidup membengkakkan dirinya 
hingga ukuran sebuah atom, yaitu, hingga suatu makbluk yang diberkati, 



140 | Karl Marx B FredErick Engels 

yang penuh secara mutlak, tiada-berkeinginan, berswa-sembada, dan 
tiada-berhubungan. Realitas berinderawi yang tidak diberkati tidak 
meributkan imajinasinya ini; masing-masing inderanya memaksa dirinya 
untuk percaya akan keberadaan dunia dan para individu di luar dirinya 
dan bahkan perutnya yang duniawi setiap hari mengingat-kannya bahwa 
dunia diluar dirinya tidaklah kosong, tetapi adalah yang sesungguhnya 
mengisi. Setiap kegiatan dan pemilikan keberadaannya, setiap dorongan- 
dorongan vitalnya menjadi suatu kebutuhan, suatu keharusan, yang 
diubah oleh kepentingan-dirinya (egoisme) menjadi kepentingan/ 
pencarian akan hal-hal lain dan makhluk-makhluk manusia di luar 
dirinya. Tetapi, karena kebutuhan seorang individual tidak mempunyai 
kesadaran yang dimengerti-sendiri akan individual egoistik lainnya yang 
mampu memuaskan kebutuhan itu dan oleh karenanya tiada hubungan 
langsung dengan kepuasannya, masing-masing individual mesti 
menciptakan koneksi itu; dengan demikian ia menjadi perantara di antara 
kebutuhan pihak lainnya dan obhek dari kebutuhan itu. Karenanya adalah 
keharusan alamiah, sifat-sifat manusia esensial, betapapun teralienasi 
mereka kelihatannya, dan kepentingan yang menyatukan atom-atom 
masya-rakat madani; kehidupan madani, bukan kehidupan politik 
merupa-kan ikatan mereka yang sesungguhnya. 01eh karenanya bukanlah 
negara yang menyatukan atom-atom masyarakat madani itu, tetapi 
kenyataan bahwa mereka adalah atom-atom hanya di dalam imajinasi, 
di dalam surga khayalan mereka, tetapi dalam realitas makhluk-makhluk 
yang luar-biasa berbeda dari atom-atom, dengan kata-kata lain, bukan 
“egois-egois dewata,” tetapi “makhluk-makhluk manusia yang egoistik.” 
Hanya ketahyulan politik dewasa ini membayangkan bahwa masyarakat 
sosial mesti dipertahankan keutuhannya oleh negara, padahal dalam 
realitas negara itu, dipertahankan keutuhannya oleh kehidupan madani. 

Gagasan luar-biasa Robespierre dan SaintJust untuk membuat suatu 
rakyat bebas yang hanya akan hidup menurut undang-undang keadilan 
dan kebajikan -cf. laporan Saint Just mengenai kejahatan-kejahatan 
Danton dan laporannya yang lain mengenai kepolisian umum- dapat 
dipertahankan untuk suatu jangka waktu tertentu hanya dengan teror 
dan merupakan suatu kontradiksi yang terhadapnya unsur-unsur yang 
hina, yang mencari-kepentingan sendiri dari hakekat populer bereaksi 
dengan cara yang paling pengecut dan licik yang sudah dapat diramalkan 



Keluarga Suci | 141 


dari mereka. 

Kata-kata Kritik Mutlak ini, yang menjelaskan suatu rakyat bebas 
sebagai suatu kontradiksi yang terhadapnya unsur-unsur dari hakekat 
populer mesta bereaksi adalah mutlak hampa, karena menurut 
Robespierre dan Saint Just kebebasan, keadilan dan kebajikan hanya 
dapat, sebaliknya, menjadi manifestasi-manifestasi dari kehidupan rakyat 
dan sifat-sifat dari hakekatpopuler. Robespierre dan Saint Just secara 
tegas hanya berbicara tentang kebebasan, keadilan dan kebajikan dari 
zaman-zamanpurba, yang termasuk pada bakekatpopuler. Kaum Spar- 
tan, Atbenian dan Romawi pada zaman kebesaran mereka adalah rakyat- 
rakyat bebas, adil dan bajik. 

Yangmanakab, Robespierre bertanya dalam pidatonya mengenai azas- 
azas moral publik (dalam Konvensi 5 Februari, 1794), “azas-azas dari 
pemerintahan demokratik atau populer itu? Yaitu kebajikan. Yang 
kumaksudkan adalah kebajikan publikyang telah mengerjakan keajaiban- 
keajaiban yang begitu rupa di Yunani dan Romawi dan yang mesti 
mengerjakan keajaiban-keajaiban yang lebih besar lagi di Perancis yang 
republik; kebajikan yang tidak lain dan tidak bukan adalah kecintaan 
pada negeri sendiri dan undang-undangnya.” 

Robespierre kemudian secara tegas menyebutkan kaum Athenian dan 
kaum Spartan sebagai “orang-orang bebas.” Ia selalu mengingat kembali 
“hakekat populer kuno” dan mengutib pahlawan-pahlawan mereka 
maupun para pengrusak mereka -Lycurgus, Demosthenes, Miltiades, 
Aristides, Brutus, dan Catilina, Caesar, Claudius dan Pisones. 

Dalam laporannya mengenai penangkapan Danton (dirujuk oleh 
Kritik), Saint Just dengan tegas menyatakan: 

"Duniainitelaliliampasejak kaumRomawi, dan hanya kenangan mereka mengisinya dan masih 

menubuatkan kEbEbasan" 

Pencapaiannya digubah dalam gaya kuno dan ditujukan terhadap 
Danton seperti terhadap seorang Catilina. 

Laporan Saint Just yang lain, yang mengenai kepolisian umum, yang 
republiken digambarkan tepat dalam pemahaman kuno, sebagai tidak 
luwes, rendah-hati, sederhana dan sebagainya. Kepolisian semestinya 
sebuah kelembagaan yang pada dasamya sama dengan sensor Romawi. 
Ia tidak bisa tidak menyebutkan Codms, Lycurgus, Caesar, Cato, Catilina, 



142 | Karl Marx B FrEderick Engels 

Brutus, Anthomy, atau Cassius. Dan menyudahinya, Saint Just 
menggambarkan kebebasan, keadilan dan kebajikan yang dituntutnya 
dalam satu kata saja ketika ia berkata: 

"Kaum rEvalusianarmEstilah kaum knmawi" 

Robespierre, Saint Just dan partai mereka runtuh karena mereka 
mengacaukan “republik purba, realistik dan demokratik” yang 
berdasarkan “perbudakan sungguh-sungguh” dengan “negara perwakilan 
demokratik yang modern spiritualistik” yang didasarkan atas 
“perbudakan yang diemansipasikan,” atas “masyarakat burjuis.” Betapa 
sebuah kesalahan yang mengerikan mesti mengakui dan membenarkan 
dalam Hak-hak Manusi itu masyarakat burjuis modern, masyarakat 
industri, masyarakat persaingan universal, masyarakat kepentingan- 
kepentingan perseorangan yang bebas mengikuti tujuan-tujuannya, 
masyarakat anarki, masyarakat individualitas yang terabenasi-diri secara 
alamiah dan spiritual, namun selanjutnya membatalkan manifestasi- 
manifestasi kehidupan dari masyarakat itu dalam individu-individu 
terpisah-pisah dan bersamaan waktu meng-harapkan meneladani kepala 
politik dari masyarakat itu setelah gaya kaum purba! 

Kesalahan ini tampak tragik ketika Saint Just, pada hari 
pengeksekusiannya, menunjuk pada meja besar dari Hak-hak Manusia 
yang tergantung di balai Conciergerie dan berkata dengan kebanggaan 
martabat: Betapapun, adalah aku yang membuat itu. Adalah meja itu 
juga yang memproklamasikan hak seorang manusia yang tidak dapat 
lebih menjadi manusia dari repubbk purba daripada hubungan-hubungan 
ekonomi dan industrinya menjadi manusia dari zaman purba. 

Di sini bukan tempatnya untuk membersihkan kesalahan kaum 
Teroris secara historik. 

"SESudah kEjatulian RubEspiErrE penceralianpalitikAan gerakanitumevŅEth\i kE tEmpatdi mana 
mEraka mEnjadi mangsa %ra/eo/7yang, SEgara SEtElah IS BrumairE, dapat barkata: DEngan 
kapala-kapaladaeralikugendarme-gendarmedanpendeta-pendetakuakudapatberbuatsesukaku 
danganParancis!' 

Sejarah duniawi, sebaliknya melaporkan: Setelah jatuhnya 
Robespierre, penceraban politik yang sedianya hendak melampaui 
jangkauannya sendiri dan yang telah bermewah-mewah, telah mulai 



Keluarga Suci | 143 

berkembang secara prosaik. Di bawah pemerintahan masyarakat burjuis 
Direktorat, dibebaskan oleh Revolusi dari kungkungan-kungkungan 
feodalisme dan secara resmi diakui sekalipun keinginan Teror untuk 
mengorbankannya pada suatu bentuk kehidupan politik kuno, pecah 
menjadi arus-arus kehidupan yang dahsyat. Suatu badai dan tekanan 
usaha komersial, suatu nafsu akan kekayaan, kegilaan kehidupan burjuis 
baru, yang penikmatan-dirinya yang pertama tidak sopan, ringan-hati, 
remeh dan memabukkan; suatu pencerahan sesungguhnya dari tanah 
Perancis yang struktur feodalnya telah dihancurkan dengan palu revolusi 
dan yang, dalam demam banyak pemilik baru, telah menjadi obyek 
pembudi-dayaan menyeluruh; gerakan-gerakan pertama dari industri 
yang kini telah menjadi bebas - inilah beberapa dari tanda-tanda 
kehidupan dari masyarakat burjuis yang baru lahir itu. Masyarakat burjuis 
secara positif diwakili oleh kaum burjuasi. 01eh karenanya, kaum 
burjuasi itu memulai kekuasaannya. Hak-hak Manusia berhenti berada 
semata-mata dalam teori.. 

Bukan gerakan revolusioner secara keseluruhan yang menjadi mangsa 
Napoleon pada 18 Brumaire, sebagaimana yang dipercaya oleh Kritik 
dalam kepercayaannya pada seorang Herr von Totteck atau Welker; 
yang benar adalah “kaum burjuasi liberal. Orang hanya perlu membaca 
pidato-pidato para legislator masa itu untuk menjadi yakin akan hal ini. 
Orang mendapatkan kesan melangkah keluar dari Konvensi Nasional 
ke dalam sebuah Majelis Para Utusan yang modern.” 

Napoleon merupakan tindak terakhir dalam perjuangan Teror 
revolusioner terhadap masyarakat burjuis, yang telah sama-sama 
diproklamasikan oleh revolusi, dan terhadap kebijakannya. 

Katakan bahwa Napoleon sudah mengenali hakekat negara modern; 
ia memahami bahwa itu berdasarkan perkembangan yang tidak 
terhalangi dari masyarakat burjuis, berdasarkan gerakan bebas dari 
kepentingan perseorangan, dsb. Ia memutuskan untuk mengakui dan 
melindungi landasan itu. Ia bukan seorang teroris dengan kepalanya di 
awang-awang. Namun begitu, pada waktu bersamaan ia masih 
memandang negara sebagai suatu tujuan itu sendiri dan kehidupan madani 
hanya sebagai penyimpan pusaka dan bawahannya yang tidak boleh 
mempunyai kehendaknya sendiri. Ia menyem-pumakan Teroritu dengan 
menggantikan revolusi permanen dengan perang permanen. Ia 



144 | Karl Marx 5 FredErick Engels 

mengantar egotisme nasionalisme Perancis pada kepuasan sepenuhnya 
tetapi menuntut pengorbanan bisnis, kenik-matan-kenikmatan, kekayaan 
burjuasi dsb. sesering hal itu berguna bagi tujuan penaklukan politik. 
Apabila ia secara despotik menindas bberabsme masyarakat burjuis - 
ideabsme politik dari praktek sehari-harinya- ia tidak menunjukkan 
lebih banyak welas-asih bagi kepentingan-kepentingan esensialnya yang 
bersifat material, perdagangan dan industrinya, kapan saja itu 
berbenturan dengan kepentingan-kepentingan politiknya. Kebenciannya 
terhadap orang-orang bisnis industri adalah sebuah komplemen/ 
tambahan pada kebenciannya terhadap kaum ahli-ideologi. Dalam 
kebijakan dalam negerinya, juga, ia memerangi masyarakat burjuis 
sebagai lawan dari negara yang masih dipandangnya dalam person 
dirinya sendiri sebagai tujuan mutlak itu sendiri. Demikianlah ia 
menyatakan dalam Dewan Negara bahwa ia tidak akan membiarkan 
pemibk estat-estat luas sekehendaknya membudi-dayakannya atau tidak 
membudi-daya-kannya. Dengan demikian kembab dipahaminya rencana 
untuk menundukkan perdagangan pada negara dengan menghak-miliki 
angkutan jalanan. Para pebisnis Pereancis bersiap-siap untuk peristiwa 
yang mula-mula mengguncang kekuasaan Napoleon. Para pialang bursa 
Paris memaksa dirinya dengan kelaparan buatan untuk menunda 
pembukaan kampanye Russia dengan hampir dua-bulan dan dengan 
demikian melaksanakannya terlambat sekab dalam tahun itu. 

Tepat sebagaimana kaum burjuis bberal sekab lagi ditentang oleh 
teror revolusioner dalam person Napoleon, demian pula ia sekab lagi 
ditentang oleh kontra-revolusi dalam Restorasi dalam person kaum 
Bourbon. Akhirnya, dalam tahun 1830 kaum burjuis melaksanakan 
keinginan yang sudah dikandungnya sejak 1789, dengan satu-satunya 
perbedaan bahwa pencerahan politiknya kini telah tercapai dan bahwa 
ia tidak lagi memandang negara perwakilan konstitusional menjadi 
negara ideal dan tidak lagi berniat berjuang bagi keselamatan dunia dan 
untuk tujuan-tujuan universal manusia tetapi, sebaliknya, 
memandangnya sebagai ungkapan resmi dari kekuasaannya sendiri yang 
eksklusif dan pengakuan politik dari kepentingan-kepen-tingannya 
sendiri yang khusus. 

Sejarah Revolusi Perancis, yang dimulai dalam tahun 1789, tidak 
berakhir pada tahun 1830 dengan kemenangan salah-satu kompo-nennya 



Keluarga Suci | 145 

yang diperkaya dengan kesadaran akan arti-penting sosial- nya sendiri. 
d) Pertempuran Kritis terhadap Materialisme Perancis 

"<?/7//7fls/s/77emendDminasi abad ke delapan-belas dalam varitas Perancisnya yang kemudian, 
yang membuat materi menjadi substansi, maupun dalam deisme, yang mengalihkan sebuah nama 
yang lebih spiritual pada materi... ajaran PErancisnya Spinnzadan para pendukung deisme 
hanyalah dua sekte yang mempertengkarkan makna sebenarnya dari sistEmnya... Kenyataan 
sederhana dari Pencerahan ini adalah tenggelamnya ke dalam romantisismEselalal] dipaksa 
menyerah pada reaksi yang dimulai setelah gerakan Perancis itu." 

Itulah yang dikatakan Kritik. 

Pada sejarah Kritik materialisme Perancis akan kita hadapkan suatu 
bagan singkat mengenai sejarahnya yang serba-padat, yang duniawi. 

Kita akan mengakui sebagaimana mestinya jurang yang terdapat antara 
sejarah sebagaimana ia sesungguhnya terjadi dan sejarah sebagaimana 
ia terjadi menurut dekret Kritik Mutlak, yang adalah juga pencipta yang 
sama dari yang tua dan dari yang baru. Dan akhirnya, mematuhi 
ketentuan Kritik, kita akan menjadikan Mengapa, Dari-mana dan Ke- 
mana sejarah Kritik obyek-obyek dari suatu penelitian yang ulet. 

Berbicara setepatnya dan dalam pengertian prosaik, Pencerahan 
Perancis dari abad ke delapan-belas, khususnya materialisme Perancis, 
tidak saja suatu perjuangan terhadap lembaga-lembaga politik yang ada 
dan religi dan teologi yang ada; ia sama-sama merupakan suatu 
perjuangan terbuka terhadap metafisika abad ke tujuh-belas, dan terhadap 
semua metafisika, khususnya dari Descartes, Malebranche, Spinoza dan 
Leibnitz. Filsafat bertentangan dengan metafisika sebagaimana 
Feuerbach, dalam serangannya yang pertama yang menentukan terhadap 
Hegel mempertentangkan filsafat waras dengan spekulasi mabok 
Metafisika abad ke tujuh-belas, yang dikalahkan keluar lapangan oleh 
Pencerahan Perancis, untuk tepatnya, oleh materialisme Perancis abad 
ke delapan-belas, telah diberi suatu pemulihan yang berjaya dan kokoh 
dalam filsafat Jerman, khususnya dalam filsafat spekulatifjerman abad 
ke sembilan-belas. Setelah Hegel mengaitkannya dengan cara yang 
begitu piawai dengan semua metafisika berikutnya dan dengan idealisme 
Jerman dan mendirikan suatu kerajaan universal metafisika, serangan 
atas metafisika spekulatif dan metafisika pada umumnya kembali 



I4B | Karl Marx 5 FredErick Engels 

bersesuaian, seperti dalam abad ke delapan-belas, dengan serangan atas 
teologi. Ia akan dikalahkan untuk selamanya oleh materialisme yang 
kini telah disempurnakan oleh pekerjaan spekulasi itu sendiri dan 
bertepatan dengan humanisme. Sebagaimana Feuerbacb mewakili 
materialisme dalam bidang teori, sosialisme dan komunisme Perancis 
dan Inggris di bidang praktis mewakili materialisme yang kini 
bertepatan dengan humanisme. 

“Berbicara setepatnya dan dalam pengertian prosaik,” terdapat dua 
kecenderungan dalam materialisme Perancis; yang satu menjejaki asal- 
usulnya pada Descartes, yang satu lagi pada Locke. Yang tersebut 
belakangan terutama merupakan suatu perkembangan Perancis dan 
membawa langsung pada sosialisme. Yang tersebut terdahulu, 
materialisme mekanik, lebur dengan yang setepatnya ilmu-pengetahuan 
alam Perancis. Kedua kecenderungan itu bersilang dalam proses 
perkembangan. Di sini kita tidak perlu lebih mendalami materialisme 
Perancis, yang datangnya langsung dari Descartes, daripada mengenai 
ajaran Newton Perancis atau perkembangan ilmu-pengetahuan alam 
Perancis pada umumnya. 

Materialisme mekanik Perancis mengikuti fisika Descartes dalam 
pertentangannya dengan metafisikanya Para pengikutnya adalah 
berprofesi anti-metafisika, yaitu, kaum fisisis. 

Aliran itu bermula dengan ahli-fisika Leroy, mencapai puncaknya 
dengan ahli fisika Cabanis, dan ahli-fisika Lamettrie adalah pusatnya. 
Descaretes masih hidup ketika Leroy, seperti Lamettrie dalam abad ke 
delapan-belas, mengubah struktur binatang-binatang Cartesian pada 
roh manusia dan menegaskan bahwa roh merupakan suatu modus tubuh 
dan gagasan-gagasan adalah gerakan-gerakan mekanika. 

Leroy bahkan beranggapan bahwa Descartes telah merahasiakan 
pendapatnya yang sesungguhnya. Descartes protes. Pada akhir abad ke 
delapan-belas, Cabanis menyempurnakan materialisme Cartesian dalam 
karyanya: Rapport du Physique et du Moral del’homme. 

Materialisme Cartesian dewasa ini masih eksis di Perancis. Ia sangat 
berhasil dalam “ilmu-pengetahuan alam mekanika” yang, “berbicara 
setepatnya dan dalam pengertian prosaik” paling kurang dibebani 
dengan romantisisme. 

Metafisika abad ke tujuh-belas, yang diwakili di Perancis oleh 



Keluarga Suci | 147 

Descartes, mempunyai marterialisme sebagai antagonis- nya dari sejak 
lahirnya. Ia secara pribadi menentang Descartes dalam Gassendi, 
pemulih dari materiabsme epicurean. Materialisme Perancis dan Inggris 
senantiasa rapat hubungannya dengan Democritus dan Epicurus. 
Metafisika Cartesian mempunyai lawannya yang lain di dalam materialis 
Inggris, Hobbes. Gassendi dan Hobbes berjaya atas lawan mereka lama 
sesudah kematian mereka ketika metafisika sudah secara resmi 
berdominasi di semua aliran Perancis. 

Voltaire mengatakan bahwa ketidak-acuhan orang Perancis terhadap 
persehsihan-persehsihan antara kaum Jesuit dan kaum Jansenis 45 dalam 
abad ke delapan-belas kurang disebabkan oleh filsafat daripada oleh 
spekulasi keuangan Law. Dan, sesungguhnya, kejatuhan meta-fisika abad 
ke tujuh-belas dapat dijelaskan dengan teori materialistik dari abad ke 
delapan-belas hanya sejauh gerakan teori itu sendiri dijelaskan dengan 
sifat praktis dari kehidupan Perancis waktu itu. Kehidupan itu berpaling 
pada kekinian langsung, kenikmatan duniawi dan kepentingan- 
kepentingan duniawi, duniayang duniawi. Prakteknyayang anti-teologi 
dan materialistik menuntut teori-teori anti-teologi, anti-metafisik dan 
materialistik yang bersesuaian. Metafisika di dalam praktek telah 
kehilangan semua kredit. Di sini kita hanya perlu mengindikasikan 
dengan singkat proses teori itu. 

Pada metafisika abad ke tujuh-belas (cf. Descartes, Leibnitz dan lain- 
lain) masih mempunyai suatu unsur isi yang positif, isi duniawi. Ia 
membuat penemuan-penemuan dalam matematika, fisika dan ilmu-ilmu 
eksakta lainnya yang tampak datang di dalam batasnya. Penampilan ini 
disingkirkan sudah sedini awal abad ke delapan-belas. Ilmu-ilmu 
pengetahuan positif melepaskan diri darinya dan menentukan bidang- 
bidang masing-masing sendiri. Seluruh kekayaan metafisika direduksi 
pada makhluk-makhluk pikiran dan hal-hal surgawi, sekalipun ini justru 
waktu tatkala makhluk-makhluk sesungguknya dan hal-hal keduniawian 
mulai menjadi pusat segala kepentingan. Metafisika telah menjadi 
hambar. Pada tahun di mana Malebranche dan Arnauld, ahli-ahli 
metafisika besar Perancis yang terakhir dari abad ke tujuli-belas, 
meninggal, Helvetius dan Condillac lahir. 

Orang yang melucuti metafisika abad ke tujuh-belas dari semua kredit 
di bidang teori adalah Pierre Bayle. Senjatanya adalah skeptisisme yang 



148 | Karl Marx 8 FredErick Engels 

ditempanya dari formula ajaib yang ditempanya dari formula ajaib 
metafisika sendiri. Ia memulai dari metafisika Cartesian. Sebagaimana 
Feuerbacb didorong oleh perjuangan melawan teologi spekuklatif pada 
perjuangan terhadap filsafat spekulatif justru karena ia mengakui di 
dalam spekulasi itu sangga terakhir dari teologi; karena ia mesti 
memaksa teologi untuk kembali dari ilmu yang didalihkan pada 
kepercayaan yangkasar, yang menjijikkan, maka Bayle juga didorong 
oleh keraguan religius pada keraguan tentang metafisika yang merupakan 
dukungan dari kepercayaan itu. 01eh karenanya ia secara kritis 
menyelidiki metafisika dari yang menjadi paling asal-usulnya. Ia 
menjadi historiwannya untuk dapat menulis sejarah kematiannya. Ia 
pada pokoknya menolak Spinoza dan Leibniz. 

Pierre Bayle tidak saja mempersiapkan penerimaan materialisme 
dan filsafat akal sehat di Perancis dengan menghancurkan metafisika 
dengan skeptisismenya. Ia membentarakan masyarakat atheistik, yang 
akan segera datang keberadaannya, dengan membuktikan bahwa suatu 
masyarakat yang terdiri hanya atas kaum atheis adalah mungkin, bahwa 
seorang atheis dapat menjadi seorang yang dihormati dan bahwa bukan 
dengan atheisme tetapi dengan ketakfiayulan dan keber-halaan manusia 
itu merendahkan dirinya sendiri. 

Untuk mengutip ungkapan dari seorang penulis Perancis, Pierre Bayle 
adalah “ahli metafisika terakhir dalam pengertian abad ke tujuh-belas 
dari kata itu dan filsuf pertama dalam pengertian abad ke delapan-belas.” 

Di samping penolakan negatif terhadap teologi dan metafisika abad 
ke tujuh-belas, suatu sistem positif, sistem anti-metafisik diperlukan. 
Sebuah buku diperlukan yang akan mensistematisasi dan secara teori 
membenarkan praktek kehidupan waktu itu. Karya Locke mengenai asal- 
usul nalar manusia datang dari seberang Terusan (Ingggris) seakan-akan 
suatu jawaban pada sebuah permintaan. Ia disambut dengan antusias 
seperti seorang tamu yang telah lama-dinantikan. 

Atas pertanyaan: Apakah Locke itu barangkali seorang pengikut 
Spinoza? Sejarah duniawi dapat menjawab: 

Materialisme adalah putra “Inggris Raya dari lahir.” Bahkan skolastik 
Inggris Duns Scotus bertanya-tanya sendiri: “Dapatkah materi berpikir?” 

Untuk melahirkan keajaiban itu ia mempunyai jalan pada kemaha- 
kuasaan Tuhan, yaitu, ia memaksa teologi itu sendiri mengkhot-bahkan 



Keluarga Suci | 149 

materialisme. Lagi pula ia adalah seorang nominalis. Nominalisme 
merupakan komponen utama dari materialisme Inggris dan pada 
umumnya ungkapan pertama dari materialisme. 

Pendiri sesungguhnya dari materialisme Inggris dan semua ilmu 
eksperimental modern adalah Bacon. Baginya, ilmu pengetahuan alam 
adalah ilmu sesungguhnya dan fisika berdasarkan pemahaman adalah 
bagian paling baik dari ilmu pengetahuan alam. Anaxagoras dengan 
homoeomeria- nya dan Democritus dengan atom-atomnya seringkali 
adalah otoritas-otoritas yang dirujuknya. Menurut ajarannya indera- 
indera adalah yang tidak-bisa salah dan merupakan sumber dari semua 
pengetahuan. Ilmu-pengetahuan adalah eksperimen dan terdiri atas 
penerapan suatu metode rasional pada data yang diberikan oleh indera- 
indera. Induksi, analisis, perbandingan, pengamatan dan eksperimen 
adalah syarat-syarat mendasar dari metode rasional. Yang pertama dan 
paling penting dari kualitas-kualitas bawaan materi adalah gerak, tidak 
hanya gerak mekanik dan matematik, tetapi masih lebih banyak impuls, 
semangat-hidup vital, tegangan, atau, untuk menggunakan ungkapan 
Jacob Bohme, kelejat-kelejat (Qual) materi. Bentuk-bentuk primer dari 
materi adalah daya-daya keberadaan yang hidup, yang 
mengindividualisasi yang inheren padanya dan yang memproduksi 
perbedaan-perbedaan di antara species. 

Pada Bacon, penciptanya yang pertama, materialisme mengandung 
benih-benih laten dan masih dalam suatu gaya naif dari perkembangan 
yang menyeluruh. Materi tersenyum pada orang dengan kecerahan 
inderawi puitikal. Doktrin aforistik itu sendiri, sebaliknya, penuh 
dengan ketidak-tetapan teologi. 

Dalam perkembangan selanjutnya materialisme menjadi berat- 
sebelah. Ilobbes adalah yang menyistematisasikan materialisme Bacon. 
Keinderawian kehilangan kemegarannya dan menjadi keinderawian 
abstrak sang ahli geometrika. Gerak fisik dikorbankan pada yang 
mekanik atau matematik, geometri diproklamasikan ilmu-pengetahuan 
pokok. Materialisme menjadi bermusuhan dengan kemanusiaan.Untuk 
mengatasi roh inkorporeal (tidak-berwujud) yang anti-manusia di 
bidangnya sendiri, materialisme itu sendiri terpaksa membuat malu 
dagingnya dan menjadi suatu asketik. Ia tampil sebagai suatu makhluk 
nalar, tetapi ia juga mengembangkan logika nalar yang berkeras-kepala. 



I5D | Karl Marx 5 Frederick Engels 

Jika indera-indera manusia adalah sumber segala ilmu-pengetahu- 
annya, Hobbes berargumentasi, maka dimulai dari Bacon, konsepsi, 
pikiran, imajinasi dsb. tidak lain dan tidak bukan hanyalah hantu-hantu 
dunia material yang kurang-lebih dilucuti dari bentuk inderawinya.Ilmu- 
pengetahuan hanya dapat memberikan satu nama pada hantu-hantu ini. 
Satu nama dapat diberlakukan pada berbagai hantu. Bahkan dapat ada 
nama-nama dari nama-nama. Tetapi akan merupakan suatu kontradiksi 
untuk mengatakan, di satu pihak, bahwa semua gagasan mempunyai 
asal-usulnya di dunia indera-indera dan untuk mempertahankan, 
sebaliknya, bahwa sebuah kata adalah lebih daripada sebuah kata, bahwa 
di samping keberadaan-keberadaan yang disajikan, yang selalu adalah 
individual, juga terdapat keberadaan-keberadaan umum. Suatu substansi 
yang ddak-berwujud adalah sama sebuah omong-kosong seperti suatu 
tubuh yang ddak berwujud. Tubuh, keberadaan, substansi, merupakan 
satu dan ide sesungguhnya yang sama. Orang tidak dapat memisahkan 
pikiran dari materi yang berpikir. Materi adalah subyek dari semua 
perubahan. Kata kekal dada-artinya kecuali ia berarti kapasitas pikiran 
kita untuk terus bertambah tanpa akhir. Karena hanya yang material 
yang dapat ditanggapi, diketahui, maka dada apapun yang diketahui 
mengenai keberadaan Tuhan. Aku hanya pasti mengenai keberadaanku 
sendiri. Setiap nafsu manusia merupakan suatu gerak mekanik yang 
berakhir atau berawal. Obyek-obyek impuls adalah yang disebut 
kebaikan. Manusia tunduk pada hukum yang sama seperti alam; 
kekuasaan dan kebebasan adalah identik. 

Hobbes mensistematisasikan Bacon, tetapi tidak memberikan suatu 
bukti yang lebih cermat mengenai azas dasarnya bahwa pengetahuan 
kita dan gagasan-gagasan kita mempunyai sumbernya dalam dunia 
indera-indera. 

Locke membuktikan azasnya Bacon dan Hobbes dalam esainya 
mengenai asal-usul nalar manusia. 

Tepat sebagaimana Hobbes menyingkirkan prasangka-prasangka 
theisdk dalam materiabsme Bacon, demikian pula Colbns, Dodwall, 
Coward, Hartley, Priestley dan lain-lain mendobrak batasan-batasan 
terakhir dari sensualisme Locke. Bagi kaum materiabs, sekurang- 
kurangnya, deisme tidak lebih daripada suatu cara yang memudahkan 
dan gampang untuk menyingkirkan rebgi. 



Keluarga Suci | 151 

Kita sudah menyinggung betapa berkebetulan karya Locke bagi or- 
ang Perancis. Locke mendirikan filsafat bon sens, filsafat akal sehat; 
yaitu, ia secara tidak-langsung mengatakan bahwa tiada filsuf yang dapat 
berbeda/bersebsih dengan indera-indera manusia yang sehat dan nalar 
yang didasarkan atasnya. 

Pengikut langsung Locke, Condillac, yang juga menerjemah-kannya 
ke dalam bahasa Perancis, seketika mempertentangkan sensuabsme 
Locke dengan metafisika abad ke tujuh-belas. Ia membuktikan bahwa 
orang Perancis telah dengan tepat sekali menolak metafisika sebagai 
semata-mata kecerobohan khayalan dan prasangka teologikkal. Ia 
menerbitkan sebuah penolakan terhadap sistem-sistem Descartes, 
Spinoza, Leibnitz dan Malebranche. 

Di dalam tubsannya, Essai surl’origine des connaissances humaines 
ia menguraikan gagasan-gagasan Locke dan membuktikan bahwa tidak 
hanya roh, tetapi indera-indera juga, tidak hanya seni penciptaan 
gagasan-gagasan, tetapi juga seni tanggapan inderawi adalah masalah- 
masalah pengalaman dan kebiasaan. Seluruh perkembangan manusia 
oleh karenanya bergantung pada pendidikan dan Ungkungan. Hanya oleh 
filsafat eklektik Condillac diusir dari sekolah-sekolah Perancis. 

Perbedaan antara materialisme Perancis dan Inggris mengikuti 
perbedaan di antara kedua nasion itu. Orang Perancis memberikan pada 
materiabsme Inggris kecerdasan, daging dan darah, dan kefasihan bdah. 
Mereka memberikan padanya temperamen dan keanggunan yang tidak 
dipunyainya. Mereka mengadabkannya. 

Dengan Helvetius, yang juga mendasarkan dirinya pada Locke, 
materiabsme menjadi sungguh-sungguh Perancis. Helvetius mema- 
haminya seketika dalam penerapannya pada kehidupan sosial, (Helvetius, 

Del’homme, de ses facultesinteUectueUeset de son education ). Kualitas- 
kualitas inderawi dan cinta-diri, kenikmatan dan kepentingan- 
kepentuingan pribadi yang dipahami secara tepat adalah landasan- 
landasan moral. Kualitas alamiah dari intelegensi manusia, kesatuan 
kemajuan nalar dan kemajuan industri, kebaikan alamiah dari manusia 
dan kemaha-kuasaan pendidikan merupakan pokok-pokok utama dalam 
sistemnya. 

Di dalam karya-karya Lamettrie kita jumpai suatu perpaduan sistem 
Descartes dan materialisme Inggris. Ia menggunakan fisika Descartes 



152 | Karl Marx 5 Fradarick Engels 

secara terperinci. Karyanya, Man Machine 46 merupakan sebuah karya 
yang mengikuti model mesin-binatang Descartes. Bagian fisik dari karya 
Hollbach, Systeme de la nature, ou des lois du monde physique et du 
monde moral adalah juga suatu hasil dari perpaduan materialisme 
Perancis dan Inggris, sedangkan bagian moral pada pokoknya 
berdasarkan moral Helvetius. Robinet (De la Nature), sang materialis 
Perancis yang paling mempunyai kaitan dengan metafisika dan oleh 
karenanya dipuji oleh Hegel, secara tegas sekali merujuk pada Leibnitz. 

Kita tidak perlu lebih berlama-lama mengenai Volney, Dupuis, 
Diderot dan lain-lainnya daripada mengenai kaum fisiokrat, karena 
sudah membuktikan asal-usul rangkap dari materialisme Perancis dari 
fisika Descartes dan materialisme Inggris, dan tentangan materialisme 
Perancis terhadap metafisika abad ke tujuh-belas dan terhadap metafisika 
Descartes, Spinoza, Malebranche, dan Leibnitz. Orang-orang Jerman 
tidak dapat melihat pertentangan ini sebelum mereka jatuh dalam 
pertentangan yang sama dengan metafisika spekulatif. 

Karena materialisme Cartesian lebur ke dalam ilmu-pengetahuan 
alam itu sendiri, cabang lain dari materialisme Perancis langsung sampai 
pada sosialisme dan komunisme. 

Tidak diperlukan penjelian yang lebih tajam untuk melihat dari ajaran 
materialisme mengenai kebaikan asali dan berkat intelektual yang sama 
dari manusia, kemaha-kuasaan pengalaman, kebiasaan dan pendidikan, 
dan pengaruh lingkungan atas manusia, arti-penting yang besar dari 
industri, pembenaran kenikmatan, dsb. betapa tidak-bisa-tidak 
materialisme itu berkaitan dengan komunisme dan sosialisme. Jika 
manusia menimba seluruh pengetahuan, citarasa, dsb.nya dari dunia 
indera dan pengalaman yang diperolehnya, maka dunia empirikal mesti 
ditata sehingga di dalamnya manusia mengalami dan menjadi terbiasa 
dengan yang sungguh-sungguh manusiawi dan bahwa dirinya menjadi 
sadar akan dirinya sendiri sebagai manusia. Apabila kepentingan yang 
dipahami secara tepat adalah azas dari semua moral, kepentingan 
perseorangan manusia mesti dibuat hingga bertepatan dengan 
kepentingan kemanusiaan.Jika manusia tidak-bebas di dalam arti 
materialis, yaitu, bebas tidak melalui daya negatif untuk menghindari 
ini atau itu, tetapi melalui daya positif untuk menegaskan 
individualitasnya yang sesungguhnya, kejahatan tidak mesti dihukum 



Keluarga Suci | 153 

pada yang individual, tetapi sumber kejahatan yang anti-sosial yang 
mesti dihancurkan, dan setiap manusia mesti diberikan jangkauan sosial 
bagi manifestasi vital dari keberadaannya. Jika manusia dibentuk oleh 
lingkungannya, lingkungannya mesti dijadikan manusiawi. Jika manusia 
itu sosial oleh alam, maka ia akan mengembangkan sifatnya yang 
sesungguhnya hanya di dalam masyarakat, dan daya dari sifatnya tidak 
mesti diukur oleh daya individu-individu secara terpisah-pisah, tetapi 
oleh daya dari masyarakat. 

Proposisi ini dan yang serupa boleh dikata dapat dijumpai bahkan 
pada kaum materialis Perancis yang paling tua. Di sini bukan tempatnya 
untuk menilai itu. Fable of the Bees, atau Private Vices Made Publik 
Benefits, oleh Mandeville, salah-seorang pengikut Locke dari Inggris, 
tipikal sekali dari kecenderungan-kecenderungan sosial materialisme. 

Ia membuktikan bahwa dalam masyarakat modern kejahatan itu tidak- 
bisa-ddak-ada dan berguna. Ini sama sekali bukan suatu apologi 
masyarakat modern. 

Fourier langsung memulai dari ajaran kaum materialis Perancis. 
Kaum Babouvis adalah kasar, kaum materialis yang tidak beradab, tetapi 
komunisme dewasa juga datang langsung dari materialisme Perancis. 
Yang tersebut terakhir itu kembali ke tanah-airnya, Inggris, dalam 
bentuk yang diberikan Helvedus kepadanya. Bentham mendasarkan 
sistemnya mengenai kepentingan yangdipahamisecara tepat pada moral 
Helvetius, dan Owen memulai dari sistem Bentham untuk mendirikan 
komunisme Inggris. Dibuang ke Inggris, Cabet yang orang Perancis itu 
menjadi terpengaruh oleh gagasan-gagasan komunis di sana dan setelah 
kembalinya ke Perancis menjadi wakil komunisme yang paling populer, 
sekalipun juga yang paling dangkal. Seperti Owen, kaum komunis 
Perancis yang lebih ilmiah, Dezamy, Gay dan lain-lainnya, 
mengembangkan ajaran materialisme sebagai ajaran “humanisme 
sesungguhnya” dan landasan “logika” dari “komunisme.” 

Jadi, dari manakah Herr Bauer dari Kridk mendapatkan dokumen- 
dokumen bagi sejarah materialisme Perancis yang Kritis? 

1) Karya Hegel, History of Philosophy mewakili materialisme 
Perancis sebagai realisasi substansi Spinoza, yang betapapun jauh lebih 
dapat dipahami daripada ajaran Spinoza Perancis. 

2) Herr Bauer membaca materialisme Perancis dari sejarah Hegel 



154 | Karl Marx 5 FredErick Engels 

sebagai ajaran Spinoza. Kemudian, karena ia menemukan dari sebuah 
karya lain Hegel bahwa deisme dan materialisme adalah dua (pihak) 
partai yang mewakili azas dasar yang satu dan yang sama, ia 
menyimpulkan bahwa Spinoza mempunyai dua ajaran yang menengkari 
makna sistemnya. Herr Bauer semestinya dapat menemukan penjelasan 
termaksud di dalam karya Hegel, Phenomenology di mana dikatakan: 
“Mengenai Keberadaan (Makhluk) Mutlak itu, Pencerahan sendiri 
berbenturan dengan dirinya sendiri... .dan terbagi antara pandangan- 
pandangan dari duapartai itu ... Yang satu ....menyebutkan Keberadaan 
(. Makhluk) Mutlak obyek yang tidak-berpredikat ... yang lainnya 
menyebutkannya materi ... Kedua-duanya itu adalah pengertian yang 
sama -perbedaannya tidak terletak dalam kenyataan obyektif itu, tetapi 
semata-mata dalam keanekaan titik-berangkat yang diambil oleh kedua 
perkembangan itu.” (Hegel, Phenomenology, hal. 420,421, 424). 

3) Akhirnya, Herr Bauer dapat menemukan, lagi-lagi pada Hegel, 
bahwa ketika substansi tidak berkembang menjadi suatu konsep dan 
kesadaran-diri, ia melebur dengan romantisme. Jurnal Hallische 
jalirbii ch er pada suatu ketika mengembangkan sebuah teori serupa. 

Tetapi di atas segala-galanya, “Spirit itu” mesti mendekretkan suatu 
“nasib bodoh” bagi “lawannya, yaitu materialisme.” N ote - 

e) Kekalahan Terakhir Sosialisme 

“Orang Perancis telah menyusun serangkaian sistem mengenai 
bagaimana massa mesti diorganisasi; tetapi mereka mesti mengambil 
jalan fantasi karena mereka memandang massa itu, sebagaimana adanya, 
merupakan bahan yang berguna.” 

Orang Perancis dan Inggris, sebaliknya, telah membuktikan, dan 
membuktikannya dengan sangat terperinci, bahwa sistem sosial sekarang 
mengorganisasi “massa sebagaimana adanya” dan oleh karenanya 
merupakan organisasinya. Kritik mengikuti contoh 
AllgemeineZeitungf 7 dan menyingkirkan semua sistem sosialis dan 
komunis dengan kata yang “tuntas: fantasi.” 

Setelah dengan demikian memporak-porandakan sosialisme dan 
komunisme di luar negeri, Kritik memindahkan operasi-operasi nafsu- 
perangnya ke Jerman. 

“Ketika para pencerah Jerman dengan tiba-tiba mendapatkan diri 



Keluarga Suci | 155 

mereka dikecewakan harapan-harapan tahun 1842 mereka dan, dalam 
keadaan malu-malu mereka, tidak tahu yangmesti dikerjakannya, berita 
mengenai sistem-sistem terakhir Perancis muncul tepat pada waktunya. 
Oieh karenanya mereka sejak itu dapat berbicara mengenai mengangkat 
kelas-kelas rakyat yang lebih rendah dan dengan biaya itu mereka dapat 
menyingkirkan pertanyaan apakah mereka sendiri tergolong pada massa 
itu, yang tidak hanya mesti dicari di lapisan-lapisan terbawah.” 

Kritik jelas-jelas telah begitu menghabiskan persediaan motif- 
motifnya yang beriktikad-baik di dalam apologi masa-lalu literer Bauer, 
sehingga ia tidak dapat menemukan penjelasan lain bagi gerakan sosialis 
Jerman daripada keadaan malu-malu para pencerah di tahun 1842. 
“Untungnya mereka menerima kabar mengenai sistem-sistem terakhir 
Perancis. Mengapa tidak dari Inggrisl Karena alasan Kritis yang 
menentukan bahwa Herr Bauer tidak menemukan berita-berita mengenai 
sistem-sistem terakhir Inggris dalam buku Stein, Der Communismus 
und Sozialismus des beutigen Frankreichs. Ini juga alasan menentukan 
mengapa hanya sistem-sistem Perancis yang pernah ada bagi Kritik 
dalam seluruh omong-kosongnya tentang sistem-sistem sosialis.” 

Para pencerah Jerman, demikian Kritik melanjutkan penjelasannya, 
melakukan suatu dosa terhadap Roh Kudus. Mereka menyibukkan diri 
mereka dengan kelas-kelas rakyat yang lebih rendah, yang sudah ada 
menjelang 1842, untuk dapat menyingkirkan masalah yang sejauh ini 
ddak ada, peringkat apa yang dijulukkan untuk diduduki dalam sistem 
dunia Krids yang mesti dilembagakan in anno 1843: domba atau 
kambing, Kritik Kritis atau massa tidak murni, Spirit atau Maten. Tetapi 
terlebih dulu mereka semestinya memikirkan secara serius mengenai 
penyelamatan Kritis roh-roh mereka, karena apa untungnya bagiku jika 
akan memperoleh seluruh dunia, termasuk kelas-kelas rakyat yang lebih 
rendah, tetapi menderitakan kehilangan rohku sendiri? 

“Tetapi suatu makhluk spiritual tidak dapat diangkat kecuali ia telah 
berubah, dan ia tidak dapat berubah sebelum ia menderitakan perlawanan 
yang luar-biasa.” 

Seandainya Kridk lebih baik mengenal gerakan kelas-kelas rakyat 
yang lebih rendah ia akan mengetahui bahwa perlawanan luar-biasa 
yang telah mereka deritakan dalam kehidupan praktis sedang mengubah 
mereka setiap harinya. Prosa dan persajakan modem yang memancar di 



I5G | Karl Marx & FredErick Engels 

Inggris dan Perancis dari kelas-kelas rakyat yang lebih rendah akan 
menunjukkan padanya bahwa kelas-kelas rakyat yang lebih rendah 
mengetahui bagaimana mengangkat diri mereka sendiri secara spiri- 
tual; bahkan tanpa secara langsung “dibayang-bayangi oleh Roh Kudus 
dari Kritik Kritis” 

Mereka, Kritik Mutlak seterusnya mengambil jalan pada fantasi, 
“yang seluruh kekayaannya adalah kata organisasi dari massa,” dsb. 

Banyak yang telah dibicarakan tentang organisasi kerja sekalipun 
motto ini tidak datang dari kaum Sosialis sendiri, tetapi dari partai yang 
secara politik radikal di Perancis, yang mencoba mem-perantarai antara 
politik dan sosialisme. Tetapi tiada seorangpun sebelum Kritik Kritis 
berbicara tentang organisasi massa sebagai persoalan yang hanya 
sekarang mesti dipecahkan. Telah dibuktikan, sebaliknya, bahwa 
masyarakat burjuis, pembubaran masyarakat feodal lama itu, adalah 
organisasi itu. 

Kritik menempatkan penemuannya dalam tanda-tanda kutip 
( Gansefiisse 48 ). 

Angsa yang berkotek pada Herr Bauer kata-kunci untuk 
menyelamatkan Capitol tidak lain dan tidak bukan adalah angsa itu 
sendiri, Kridk Krids. Ia mengorganisasi kembali massa itu dengan 
menerangkannya sebagai Lawan Mutlak dari Spirit. Antitesis antara 
spirit dan massa adalah organisasi masyarakat Kritis, di mana Spirit 
itu, atau Kritik menyediakan kerja pengorganisasian itu, massa bahan 
mentab dan sejarah produk itu. 

Sesudah kemenangan-kemenangan besar Kritik Mutlak atas revolusi, 
materialisme dan sosialisme di dalam kampanyenya yang ketiga kita 
dapat bertanya: Apakah hasil terakhir dari prestasi-prestasi herkulian 
(dari Hercules = luar biasa) itu? Hanya, bahwa gerakan-gerakan itu 
lenyap tanpa hasil apapun karena mereka bukan Kridk yang dicampun 
dengan massa atau spirityang dicampuri dengan materi Bahkan dalam 
masa-lalu literer Herr Bauer sendiri, Kritik menemukan berjenis-jenis 
Kridk oleh massa. Di sini ia menulis sebuah apologi gantinya suatu 
Kritik, menyelamatkan gantinya menyerah; lebih daripada melihat 
kematian spirit maupun dalam pemalsuannya oleh daging, ia 
membalikkan kasus itu dan menemukan di dalam pemalsuan daging 
oleh spirit itu bahkan kehidupan dari daging Bauer. Sebaliknya, itu 



Keluarga Suci | 157 

semakin kasar dan sungguh-sungguh teroristik manakala masih kritik 
yang tidak sempurna dipalsu oleh daging bukan merupakan kerja Herr 
Bauer tetapi dari seluruh rakyat dan dari sejumlah orang Perancis dan 
Inggris yang duniawi; manakala kritik yang tidak sempurna tidak 
dinamakan Die Judenfrage, Diegute Sache der Freiheit undmeine eigene 
Angelegenheit atau Staat, Religion und Parthei, tetapi revolusi, 
materialisme, sosialisme atau komunisme. Kritik dengan demikian 
menyingkirkan pemalsuan spirit oleh materi dan Kritik oleh massa 
dengan menyelamatkan dagingnya sendiri dan menyalibkan daging or- 
ang-orang lain. 

Dengan satu atau lain cara spirityang dipalsukan oleh daging atau 
Kritik yang dipalsukan oleh massa telah disingkirkan. Gantinya 
pemalsuan tidak-Kritis ini muncul disintegrasi yang mutlak Kritis dari 
spirit dan daging, Kritik dan massa, oposisi mereka yang mumi. Oposisi 
ini dalam bentuk dunia-historik di mana ia mempakan kepentingan 
historik yang sesungguhnya dari masa-kini, adalah oposisi Herr Bauer 
dan Kawan-kawan atau Spirit itu pada selebihnya bangsa manusia atau 
Materi. 

Revolusi, materialisme dan komunisme oleh karenanya telah 
menunaikan maksud historik mereka. Dengan keruntuhan mereka, telah 
mereka membersihkan jalan bagi Tuhan Kritis. Hosannah! 

f) Gerak Sirkular Spekulatif dari Kritik Mutlak dan Filsafat 
Kesadaran-diri 

Kritik, setelah dianggap mencapai kesempurnaan dan kemurnian 
dalam satu bidang, hanya melalukan suatu kesalahan, hanya satu 
inkonsistensi, yaitu dengan tidak mumi dan sempuma di semua bidang. 
Bidang kritik yangsatu itu tidak-lain-dan-tidak-bukan adalah bidang 
teologi. Wilayah murni dari bidang ini meluas dari Kritik der 
Synoptiker oleh Bmno Bauer pada Das entdeckte Christenthum oleh 
Bmno Bauer, pos perbatasan terakhir itu. 

Kridk modem, demikian Allgemeine Literatur-Zeitung memberitaliu 
kita, “telah membahas Spinozisme; oleh karenanya adalah ketidak- 
tetapan darinya untuk secara naif mendugakan Substansi di satu bidang, 
bahkan jika hanya dalam hal-hal individual yang diuraikan secara palsu.” 

Pengakuan Kridk sebelumnya bahwa ia telah terbbat dalam prasangka 



158 | Karl Marx 8 Frederick Engels 

politik langsung disusul oleh pelunakan situasi bahwa keterlibatan itu 
pada pokoknya adalah ringan sekali. Kini pengakuan akan ketidak- 
tetapan telah dilembutkan dengan parenthesis bahwa itu telah dilakukan 
hanya “dalam hal-hal individual yang diuraikan secara palsu.” Bukan 
Herr Bauer yang mesti dipersalahkan, tetapi “hal-hal palsu” yang “lepas 
kendali bersama Kritik” seperti hewan tunggangan yang membandel. 

Beberapa kutiban akan menunjukkan bahwa dengan mengatasi 
Spinozisme Kritik berakhir dalam idealisme Hegelian, bahwa dari 
Substansi ia berlanjut pada suatu monstermetafisik lain, “Subyek itu,” 
pada Substansi sebagai suatu proses, pada kesadaran-diri tak-terbatas, 
dan bahwa hasil akhir dari Kritik “sempurna” dan “murni” adalah 
“restorasi/pemulihan teori Kristiani tentang penciptaan dalam suatu 
bentuk Hegelian spekulatif.” 

Mari kita terlebih dulu membuka Kritik der Synoptiker: 

"Strauss tetap SEtia pada titik-pandang yang mEnurutnya Substansi adalah yang Mutlak Tradisi 
dalam bEntuk univErsalitas ini yang bslum mEncapai kapastian univarsalitas yang scsungguhnya 
dan yang masuk-akal, kapastian yang dapat dicapai hanya dalam kssadaran-diri. dalam katunggalan 
dan Meb/ankEsadaran-diri, tidak lain dan tidak bukan adalah Substansi yang lahir dari 
kESEdErhanaannya yang lugis dantdah mEngambil suatu bEntuktErtEntu dari kcbEradaan SEbagai 
kEkuasaanknmunitas{KritikdErSynnptikEr. Vol.l, Prakata, hal. VI-VII). 

Mari kita tinggalkan “universalitas yang mencapai kepastian itu” 
(“Konsep-konsep” Hegel) pada nasibnya sendiri. Gantinya mengatakan 
bahwa titik-pandang yang dianut dalam teori Strauss mengenai 
kekuasaan komunitas dan tradisi mempunyai ungkapan abstraknya, 
hieroglifnya yang logik dan metafisik, dalam konsepsi Spinozis 
mengenai substansi, Herr Bauer membuat “ Substansi timbul dari 
kesederhanaan logikanya dan mengambil suatu bentuk keberadaan 
tertentu dalam kekuasaan komunitas.” Ia menerapkan aparat mukjijat 
Hegelian dengan mana “kategori-kategori metafisik” -abstraksi- 
abstraksi yang digab dari “reabtas”- lepas dari logika, di mana mereka 
larut di dalam kesederhanaan pikiran, dan mengambil suatu bentuk 
tertentu dari keberadaan fisik atau manusia; ia membuat mereka menjadi 
menjelma. Tolong, Hinrichs! 

“ Misterius,” Kritik melanjutkan argumennya terhadap Strauss, 
“pandangan ini misterius karena pada saat ia ingin menjelaskasn dan 



Keluarga Suci | 159 

membuat jelas proses dari mana sejarah kitab injil itu berasal, ia tidak 
dapat menampakkan lebih daripada “penampilan” suatu proses. Kalimat: 
Sejarah kitab-injil mempunyai sumberdan asal-usulnya dalam tradisi 
menyatakan halyang sama dua-kali- tradisi’ dan “sejarah kitab-injil; 
sekalipun, memang, ia tidak menyatakan suatu hubungan di antara 
mereka. Tetapi ia tidak memberitahukan pada kita apakah perkembangan 
dan eksposisi mereka itu berasal dari proses interior substansi.” 

Menurut Hegel, Substansi itu mesti dipahami sebagai suatu proses 
interior. Ia mengkarakterisasi perkembangan dari titik-pandang 
Substansi sebagai berikut: 

“Tetapi jika melihat ekspansi dengan lebih teliti, kita mendapatkan 
bahwa ia tidak dicapai oleh azas yang satu dan sama yang terbentuk 
dengan berbagai cara; ia adalah pengulangan tak berbentuk dari gagasan 
yang satu dan yang sama ... yang mempertahankan kemiripan 
keberbagaian itu.” ( Phenomenology , Prakata, hal. 12.) “Tolong, 
Hinrichs\” 

“Kritik,” Herr Bauer melanjutkan, “menurut ini mesti berbalik 
terhadap dirinya sendiri dan menemukan pemecahan substansialitas 
misterius itu ... ke mana perkembangan substansi itu sendiri menuju, 
pada universalitas dan kepastian gagasan itu dan keberadaannya yang 
sesungguhnya, pada kesadaran-diri yang kekal.” 

"Filsafat... difiarap mambuka soliditas yang padat dari substansi dan mambawanya pada 
kEsadaran-diri' (l.c. hal. 7). 

“Kesadaran-diri” Bauer juga, adalah “substansi yang diangkat” 
kesadaran-diri atau “kesadaran-diri” sebagai “Substansi”: kesadaran-diri 
ditransformasi dari suatu “atribut manusia” menjadi suatu “subyek yang 
swa-berada.” Inilah karikatur “metafisik-teologi dalam pemutusannya” 
dari alam. “Keberadaan” kesadaran-diri ini oleh karenanya bukan 
manusia, tetapi “gagasan yang darinya kesadaran-diri” adalah 
“keberadaan yang sesungguhnya.” Adalah “ide yang menjadi manusia,” 
dan oleh karenanya ia “kekal.” Semua kualitas manusia dengan demikian 
ditransformasi dengan suatu cara “misterius” menjadi kualitas-kualitas 
“kesadaran-diri kekal” yang imajiner. Karenanya, Herr Bauer 
mengatakan “dengan tegas sekali” bahwa “segala sesuatu” mempunyai 
“asal-usulnya, penjelasannya,” dalam “kesadaran-diri yang kekal” ini, 



IGO | Karl Marx & FredErick Engels 

yaitu, menemukan padanya “dasar” dari “keberadaannya.” Tolong, 
“Hinrichs!” 

Herr Bauer melanjutkan: “Kekuasaan hubungan substansialitas terletak 
dalam impulsnya, yang membawa kita pada konsep, gagasan dan 
kesadaran-diri itu.” 

“Hegel” mengatakan: “Demikian gagasan itu adalah kebenaran dari 
substansi itu. Peralihan hubungan substansialitas terjadi melalui 
keharusan pembawaannya sendiri dan terdiri atas ini saja, bahwa konsep 
itu adalah kebenaran dari substansi itu. Gagasan itu adalah ide yang 

cocok. Gagasan itu.setelah mencapai keberadaan bebas ... Tidak lain 

dan tidak bukan adalah ego atau kesadaran-diri murni.” (Logic, Karya- 
kartya Hegel, 2 ed.Vol.V, hal. 66,9,229,13.) Tolong, Hinrichs! 

Tampak sungguh-sungguh luar biasa lucunya, ketika Herr Bauer 
masih mengatakan dalam Literatur-Zeitung: “Strauss gagal karena ia 
tidak mampu memberikan suatu kritik lengkap atas sistem Hegel, 
sekalipun ia telah membuktikan dengan kritiknya yang setengah- 
setengah itu keharusan untuk membuatnya lengkap, dsb.” 

Bukan suatu kritik lengkap atas sistem Hegel yang Herr Bauer sendiri 
anggap telah diberikannya dalam karyanya, Kritik der Synoptikertetapi 
paling-paling atas pelengkapan sistem Hegel, setidak-tidaknya dalam 
penerapannya pada teologi. 

Ia menggambarkan kritiknya ( Kritik der Synoptiker, Prakata, hal. 
XXI) sebagai bukan terakhirdari sebuah sistem tertentu yang tidak lain 
dan tidak bukan adalah sistem Hegel. 

Perselisihan antara Strauss dan Bauer mengenai Substansi dan 
Kesadaran-Diri merupakan perselisihan di dalam spekulasi Hegelian. 
Dalam Hegel terdapat tiga unsur, Substansi-nya Spinozza, Kesadaran- 
Diri-nya Fichte dan ketunggalan yang keharusan dan antagonistik dari 
keduanya itu dari Hegel, SpiritMutlak itu. Unsur pertama adalah alam 
yang disamarkan secara metafisik yang terputus dari manusia; yang 
kedua adalah spirityang disamarkan secara metafisik yang terputus dari 
alam; yang ketiga adalah ketunggalan dari keduanya itu yang disamarkan 
secara metafisik, manusia sesungguhnya dan bangsa manusia yang 
sesungguhnya. 

Strauss menguraikan Hegel dari titik-pandang Spinoza, dan Bauer 
dari titik-pandang Fichte di bidang teologi, kedua-duanya dengan 




Keluarga Suci | 

konsistensi yang sempurna. Kedua mereka itu mengritik Hegel sejauh 
dengannya masing-masing dari kedua unsur dipalsukan oleh yang 
lainnya, sedangkan mereka membawa tiap unsur itu pada keberat- 
sebelabannya dan karenanya pada perkembangan yang konsisten. 01eh 
karenanya, kedua mereka itu melampaui Hegel dalam Kritik mereka, 
tetapi kedua-duanya juga tetap di dalam spekulasinya dan masing-masing 
mewakili satu sisi dari sistemnya. Feuerbacb adalah orang pertama yang 
melengkapkan dan mengritik Hegel dari titik-pandang Hegel, dengan 
menyelesaikan Spirit Mutlak yang metafisik itu menjadi manusia 
sesunggubnya berdasar alam dan melengkapkan Kritik religi dengan 
mendenahkan dengan suatu cara yang ahli, ciri-ciri dasaryang umum 
dari Kritik mengenai spekulasi Hegel dan karenanya mengenai setiap 
jenis metafisika. 

Dengan Herr Bauer, diakui, memang tidak lagi Roh Kudus, tetapi 
kesadaran-diri yang kekal yang mengimlahkan tulisan-tulisan sang 
penginjil. 

"Kita tidakbisa lagi mEnyEmbunyikan kanyataan bahwa kansapsi yang tEtap dari SEjarah injiljuga 
mEmpunyai dasarfilosofinya. yangadalafifilsafatkasadaran-diri. (Brunn Bauar, KritikdEr 
SynoptikEr, Prakata, hal.XV). 

Filsafat Bauer ini, filsdafat kesadaran-diri, seperti hasil-hasil yang 
dicapai oleh Herr Bauer dengan Kritik teologi, mesti dikarakterisasi 
oleh beberapa ekstrak/sari dari Das entdeckte Christenthum, karyanya 
yang terakliir mengenai filsafat religi. 

Berbicara mengenai kaum “materialis Perancis,” ia mengatakan: 

"KEtika kEkEnaranmalmakme, filsafatkssadaran-diri, diungkapkan dan kssadaran-diri diakui 
sabagai yangSEmua, SEbagai pEmEcahantEka-tEki sukstansiSpinozadan SEbagai causasuF 
yang sasung-guhnya.... apakah tujuan spiritM ApakaktujuankEsadaran-diriitul SEakan-akan 
kssadaran-diri, dEngan mEngandaikan dunia mEnganggap pErksdaan dan mEmprnduksi dirinya 
SEndiridalam SEtnua yang diprnduksinya, karsna itu manyingkirkan lagi pErkEdaandariapayang 
diproduksidaridirinyasEndiri, karana hanya ia SEndiri dalam prnduksi dan dalam gErakan - 
SEakan-akan kEsadaran-diritidakmEmpunyaitujuannya dantidakmamiliki dirinya SEndiri di dalam 
gErakan yang adalah dirinya SEndiri!" {SasEntdEEktESkristEntkum, hal. 113J 

"Kaum matErialis PErancis mEmang mEmahami gErakan kEsadaran-diri SEbagai gErakan kEbEradaan 
univErsal, matEri, tBtapi marEka kElumdapatmElikathahm gErakanjagafalam{univErs) mEnjadi 



IG2 | Karl Marx B FrEderick Engels 

/7j/dtebaginya sandiri dan barpadu dalam ketunggalan dengan dirinya tianyasEbagaigErakan 
kEsadaran-diri' (I. c. hal. 114-115). Tdang, "Hinrichs!" 

Dalam bahasa polos sari yang pertama berarti: kebenaran 
materialisme adalah kebalikan materialisme, mutlak, yaitu, idealisme 
sejati, idealisme eksklusif. Kesadaran-diri, Spirit itu, adalah pencipta 
maha-kuasa dari dunia, dari langit dan bumi. Dunia merupakan sebuah 
manifestasi dari kehidupan kesadaran-diri yang mesti mengosongkan 
dirinya dan mengambil bentuk seorang budak, tetapi perbedaan antara 
dunia dan kesadaran-diri hanya suatu perbedaan yang tampaknya saja. 
Kesadaran-diri tidak membedakan sesuatu yang nyata dari dirinya. Dunia 
itu lebih merupakan suatu perbedaan metafisik saja, suatu isapan-jempol 
dari otak yang ethereal dan suatu imajinasi dari kesadaran-diri. Karenanya 
ia menghilangkan kembali penampilan yang telah diambilnya untuk 
sesaat bahwa sesuatu ada di luar dirinya dan tidak mengakui dalam yang 
diproduksi obyek yang sesungguhnya, yaitu, bukan obyek yang dalam 
realitas berbeda dari kesadaran-diri. Dengan gerakan ini kesadaran-diri 
lebih dulu memproduksi dirinya sebagai mutlak, karena bagi idealis 
yang mutlak, agar menjadi seorang idealis mutlak, mesti tidak-bisa- 
tidak terus-menerus melalui proses sofistik untuk lebih dulu 
mentransformasi dunia di luar dirinya sendiri menjadi suatu keberadaan 
yang tampaknya saja, suatu sekedar khayalan dari otak-nya sendiri, dan 
kemudian, menyatakan fantasi itu sebagai yang sesungguhnya adanya, 
yaitu, suatu fantasi semurninya, agar akhirnya dapat memprokla- 
masikan keberadaannya yang tunggal, yang eksklusif, yang bahkan tidak 
diganggu lagi oleh penampilan suatu dunia luar. 

Sari kedua berarti: Kaum materialisme Perancis memang memahami 
gerakan materi sebagai gerakan-gerakan yang dispiritualkan, tetapi 
mereka belum dapat melihat bahwa mereka itu bukan gerakan-gerakan 
material, melainkan gerakan-gerakan idealis, gerakan-gerakan dari 
kesadaran-diri, gerakan-gerakan pikiran semurninya. Mereka belum 
dapat melihat bahwa gerakan sesungguhnya dari jagat-raya menjadi 
benar dan sungguh-sungguh hanya sebagai gerakan ideal dari kesadaran- 
diri yang bebas dan dibebaskan dari materi, yaitu, dari realitas; dengan 
kata-kata lain, bahwa gerakan material itu berbeda dari gerakan otak 
ideal yang hanya ada dalam tampilan. Tolong, Hinrichs! 



Keluarga Suci | IG3 

Teori penciptaan spekulatif ini nyaris kata demi kata dari Hegel; ia 
dapat dijumpai dalam karyanya “yang pertama,” Phenomenology. 

" Pengasingan kesadaran-dirim sendiri mEnEtapkan kEkEtEn-daan... Dalam pangasingan ini 
kasadaran-diri mEnEtapkan dirinya sabagai okyEk, atau manyatakan nbyak itu sabagai dirinya. 

SEbaliknya, juga tErdapat mamEnt lain bahwa ia balEh dibilang tElah mEngkiapuskanpEngasingan 
dan obyEktifikasm dan manyim-pulkannya dalam dirinya.... Ini adalah gErakankEsadaran' (HEgEl, 
PkiEnDmEnDlogy, hal„ 574-575). 

"KEsadaran-diri mEmpunyai suatu kandunganyanņ dibEdakannya daridirinya... Kandungan ini 
dalam pErbsdaannya adalah Ego'ilu, karana ia adalah fifsr3f3/7pEnghapusan-diri... Dinyatakan 
SEcara lEbih tEpat, kandungan ini tidak lain dan tidak bukan adalah gErakanyangbarudibioarakan 
itusEndiri, karcna Spiritituyanņ mEliputi dirinyassndiridan untukdirinya SEndirise[iaqa\ Spirit!" 

[Loc.cit. hal. 582,583.) 

“Materi adalah pengasingan-diri (alienasi-diri) dari Spirit. Dengan 
begitu materi sendiri memperoleh spirit dan nalar - tetapi pada waktu 
bersamaan ia diasumsikan sebagai suatu kedadaan, suatu keberadaan 
yang ddak nyata, sejauh hanya sebagai produk dari pengasingan ini, 
yaitu, melucuti diri dari materi, dari keinderawian, keberadaan dalam 
kesempurnaannya, dinyatakan dalam ujud dan bentuknya yang 
sesungguhnya. Yang alamiah, yang material, yang inderawi, oleh 
karenanya dinegasikan di sini, sebagaimana alam yang disamarkan oleh 
dosa asal dalam teologi.” ( Grundsatze derPhilosophie derZukunft, hal. 

35). 

Herr Bauer dengan demikian membela materiabsme terhadap teologi 
yang ddak-Krids, sekabgus dengan disesalkannya karena masih belum 
menjadi teologi Krids, teologi nalar, spekulasi Hegelian. Hinrichs! 
Hinnchs! 

Herr Bauer, yang menjalankan hingga tuntas oposisi-nya sendiri 
terhadap substansi, filsafat kesadaran-dirinya sendiri atau dari Spirit di 
semua bidang, secara konsekuen hanya mesti berurusan dengan isapan- 
isapanjempol otak- nya sendiri di semua bidang. Di dalam tangannya, 
Kridk menjadi alat untuk subbmasi menjadi sekedar penampilan dan 
pikiran murni semua yang mengklaim suatu keberadaan material 
terbatas di luarkesadaran-diri yang tak-terbatas. Dalam substansi bukan 
ilusi metafisik yang diperanginya, tetapi inti duniawinya, Alam; 

Alam yang ada di luar manusia dan sebagai sifat manusia. Tidak 



IB4 | Karl Marx B Frederick Engels 

memperkirakan Substansi di sesuatu bidang -ia masih memakai bahasa 
ini- karenanya berarti baginya tidak mengakui suatupun keberadaan 
yang berbeda dari pikiran, sesuatu energi spiritual yang berbeda dari 
spontanitas spirit, suatu daya makhluk manusia yang berbeda dari nalar, 
suatu pasivitas yang berbeda dari aktivitas, suatu pengaruh yang berbeda 
dari aksi sendiri seseorang, suatu perasaan atau keinginan yang berbeda 
dari pengetahuan, suatu hati yang berbeda dari kepala, suatu obyekyang 
berbeda dari subyek, suatu praktek yang berbeda dari teori, seseorang 
yang berbeda dari pengritik, suatu universalitas sesungguhnya yang 
berbeda dari keumuman/generalitas abstrak, suatu “tu” yang berbeda 
dari “ ego .” Herr Bauer oleh karena berkanjang ketika ia seterusnya 
mengidentifikasi dirinya sendiri dengan kesadaran-diri tak-terbatas, 
dengan Spirititu, yaitu, menggantikan ciptaan-ciptaannya ini dengan 
pencipta mereka. Ia sama berkanjangnya dalam menolak sebagai massa 
dan materi keras-kepala selebihnya dunia yang dengan tegas mengklaim 
sebagai sesuatu yang berbeda dari yang ia, Herr Bauer, memproduksi. 
Maka ia berharap: 

Tidakakan lama lagi 

Hingga akhirnya tubuh-tubuh. 5D 

Ketidak-puasan-nya sendiri bahwa dirinya sejauh ini tidak mampu 
sampai pada sesuatunya dunia yang janggal ini, ia juga dengan teguh 
sekali menguraikan keddak-puasan dunia ini; dan kejengkelan Kritiknya 
atas perkembangan kemanusiaan sebagai kejengkelan serba-massal 
kemanusiaan atas Kritik-nya, atas Spirit itu, atas Herr Bruno Bauer dan 
Kawan-kawan. 

Herr Bauer adalah seorang teologian sejak dari awal, tetapi bukan 
seorang teologian yang biasa-biasa: ia adalah seorang teologian Kritis 
atau Pengridk teologi. Walau masih seorang wakil ekstrem dari 
ortodoksi Hegelian lama, seorang pengatur dari semua omong-kosong 
religius dan teologi, ia terus memproklamasikan Kridk sebagai bidang 
privatnya. Pada waktu itu ia menamakan kritik Strauss kritik manusiawi 
dan secara sengaja membersihkan hak kritik ilahi dalam menentangnya. 
Ia kemudian melucuti keswa-sembadaan besar atau kesadaran-din, yang 
merupakan inti tersembunyi dari keilahian itu, dari kulit religiusnya, 
menjadikannya swa-eksisten sebagai suatu keberadaan yang independen, 



Keluarga Suci | IG5 

dan mengangkatnya, dengan merk-dagang (trade-mark) Kesadaran-Diri 
Tak-terbatas, ke peringkat azas kritik. Kemudian ia menuntaskan dalam 
gerakan -nya sendiri gerakan yang dilalui Filsafat Kesadaran-Diri sebagai 
tindak mutlak dari kehidupan. Ia kembali menghapuskan perbedaan 
antara produkitu, kesadaran-diri tak-terbatas dan sangprodusen, dirinya 
sendiri, dan mengakui kesadaran-diri tak-terbatas dalam gerakannya 
adalah hanya dirinya sendiri, dan bahwa oleh karenanya gerakan jagat 
raya untuk pertama kalinya menjadi benardan sesungguhnya di dalam 
swa-gerak ideal itu. 

Kritik ilahi di dalam kembalinya pada dirinya sendiri dipulihkan 
dalam suatu cara Kritik, sadar, rasional; menjadi dirinya sendiri telah 
ditransformasi menjadi berada dalam dan bagi dirinya sendiri dan hanya 
pada ujungnya terjadilah awal yang terungkap, terlaksana, tuntas itu. 
Kritik ilahi, berbeda dari kritik manusiawi, mengungkap dirinya sebagai 
Kritik, Kritik murni, Kritik Kritis. Sebagai gantinya apologi dari 
Perjanjian Lama dan Baru kita mendapatkan apologi dari karya-karya 
lama dan baru dari Herr Bauer. Antitesis teologi tuhan dan manusia, 
spirit dan daging, kekekalan dan kebakaan telah ditransformasi menjadi 
antitesis Kritik-teologi dari Spirit, Kritik, atau HerrBauer, dan materi, 
massa, atau dunia profan itu. Antitesis teologi antara kepercayaan dan 
nalar diselesaikan menjadi antitesis Kritik-teologi antara nalarmanusia 
yang sehat dan pikiran yang semurninya Kritis. Zeitschrift fiir 
spekulative Teologie 151 ditransformasi menjadi Literatur-Zeitung Kritis. 
Juru-selamat religius dunia menjadi sebuah kenyataan dalam juru- 
selamat Kridk dunia, Herr Bauer. 

Tahap terakhir Herr Bauer bukan suatu anomali dalam 
perkembangannya; ia adalah kembalinya perkembangan dirinya pada 
dirinya sendiri dari pengasingannya. Dengan sendirinya, saat di mana 
Kritik ilahi mengasingkan dirinya dan keluar dari dirinya sendiri 
bertepatan dengan saat di mana ia untuk sebagian tidak-setia pada dirinya 
dan menciptakan sesuatu yang manusiawi 

Kembali pada titik-berangkatnya, Kritik Mutlak mengakhiri gerak 
sirkular spekulatif dan dengan begitu (mengakhiri) karir kehidupan- 
nya sendiri. Gerakannya berikutnya adalah putaran peluncuran 
semurninya di dalam dirinya sendiri di atas semua kepentingan serba- 
massal dan oleh karenanya hampa dari setiap kepentingan lebih lanjut 



1GB | Karl Marx G FredErick Engels 

bagi Massa itu. 



I II VII 

PECSESLAIAN/rCCESPCNDENSI EEITIE 

I 1111$ 


I) Massa Kritis 

Di mana seseorang akan merasa lebih betah 

Daripada di lingkungan keluargaT 2 

Dalam keberadaannya yang Mutlak sebagai Herr Bruno, Kritik Kritis 
telah menyatakan keseluruhan kemanusiaan tidak-Kritis, massa 
kemanusiaan, menjadi lawan/sasaranpokoknya; esensial, karena massa 
itu ada ad majorem gloriam dei , 53 kejayaan Kritik, kejayaan Spirititu; 
obyeknya, karena ia hanyalah materi yang di atasnya Kritik Kritis 
beroperasi. Kritik Kritis memproklamasikan hubungannya dengan massa 
itu sebagai suatu hubungan dunia-historik zaman sekarang. 

Namun tiada terbentuk oposisi dunia-historik oleh pemyataan bahwa 
seseorang beroposisi terhadap seluruh dunia. Seseorang dapat 
membayangkan bahwa seseorang adalah sebuah batu-penarung bagi 
dunia karena seseorang itu cukup kagok untuk tersandung di mana saja. 
Tetapi bagi suatu oposisi dunia-historik tidaklah cukup bagiku untuk 
menyatakan dunia sebagai lawanku; dunia juga mesti menyatakan diriku 
lawannya yang esensial, dan mesti seperti itu memperlakukan dan 
mengakui diriku. Kritik Kritis menjamin pengakuan ini bagi dirinya 
dengan persesuaiannya/korespondensinya, yang ditakdirkan untuk 
bersaksi pada dunia mengenai fungsi juru-selamatnya yang Kritis dan 
demi kejengkelan umum dunia terhadap injil Kritis. Kritik Kritis 
merupakan suatu sasaran bagi dirinya sendiri sebagai suatu sasaran 
dunia. Korespondensinya dimaksud untuk menunjukkannya seperti itu, 
sebagai kepentingan dunia sekarang. 

Kritik Kritis di matanya sendiri adalah Subyek Mutlak. Subyek 
Mutlak memerlukan suatu kultus. Kultus sesungguhnya memerlukan 
individu-individu yang setia/percaya. Itulah sebabnya mengapa Keluarga 
Suci dari Cbarlottenburg menerima dari para korespondennya kultus 
yang menjadi haknya. Para koresponden itu mengatakan padanya apa 
dirinya dan apa yang bukan diri lawannya, massa itu. 

MB7| 



IG8 | Karl Marx G FrEderick Engels 

Namun, Kritik terjerumus dalam suatu ketidak-tetapan karena dengan 
demikian menjadikan pendapatnya tentang dirinya sendiri dinyatakan 
sebagai pendapat dunia dan dengan mengubah konsepnya menjadi 
kenyataan. Pembentukan sejenis massa berlangsung di dalam Kritik 
sendirinya, pembentukan suatu massa Kritis yang fungsi sederhananya 
adalah tidak-henti-hentinya mengumandangkan orakel-orakel Kritik. 
Demi keberkanjangan, ketidak-berkanjangan ini dapat dimaafkan. Tidak 
merasa betah di dalam dunia yang penuh-dosa, Kritik Kritis mesti 
mendirikan suatu dunia yang penuh dosa di dalam rumahnya sendiri. 

Jalan koresponden Kritik Kritis, anggota dari massa Kritis, tidaklah 
sebuah jalan yang bertabur bunga. Ia sulit dan berduri; ia adalah sebuah 
jalanan Kritis. Kritik Kritis merupakan seorang guru spiritualistik, 
spontanitas semuminya, actus purus itu, yang tidak menenggangi setiap 
pengaruh dari luar. Koresponden itu karenanya dapat seorang subyek 
hanya dalam penampilan, hanya dapat memperlihatkan ketidak- 
tergantungan pada Kritik Kritis, keinginan untuk mengomunikasikan 
sesuatu yang bam dan dari dirinya sendiri pada Kritik Kritis. Di dalam 
realitas ia adalah buatan Kritik Kritis sendiri, ia adalah peringatan pada 
suaranya yang untuk sesaat dibuat obyektif dan swa-berada. 

Itulah sebabnya mengapa para koresponden itu tidak tems-menems 
gagal menandaskan bahwa Kritik Kritis sendiri mengetabui, menyadari, 
mengerti, memabami, dan mengalami yang pada saat yang sama 
dikomunikasikan padanya demi untuk penampilan. Demi-kianlah 
Zerrleder memakaiungkapan-ungkapan: “Anda memahami-nya? Anda 
mengetahui. Anda mengetahui untuk kedua dan ketiga kalinya. Mungkin 
anda telah mendengar secukupnya untuk dapat melihatnya sendiri.” 

Demikian juga koresponden Breslau, Fleischhammer, mengatakan: 

“Tetapi itu, dsb., akan sama-sama tidak mempakan sebuah teka-teki 
bagimu seperti bagiku.” Atau koresponden Zurich Hirzel: Boleh jadi 
anda akan mengetahuinya sendiri. Koresponden yang Kritis itu 
mempuny ai hormat yang begitu memprihatinkan akan pemahaman Kritik 
Kritis secara sepenuhnya, sehingga ia mengatributkan pemahaman 
padanya bahkan di mana mutlak tiada apapun untuk dimengerti. 
Misalnya, Fleischhammer mengatakan: 

“Anda akan mengerti (!) dengan sempurna (!) jika aku memberitahu 
pada anda, bahwa seseorang nyaris tidak dapat keluar tanpa bertemu 



Keluarga Suci | IG9 

dengan pendeta-pendeta Katholik muda dalam jubah-panjang dan man- 
tel hitam mereka.” 

Memang, di dalam ketakutan mereka para koresponden mendengar 
Kritik Kritis berkata, menjawab, berseru, mengejek dengan suara lantang. 

Zerrleder, misalnya, berkata: “Tetapi - anda berkata. Baik, 
dengarkan.” Dan Fleischhammer. “Ya, aku mendengar yangada katakan; 

- aku hanya maksudkan bahwa ... dan Hirzel: Edelmann, anda akan 
berseruF Dan koresponden Tiibingen: “Jangan menertawakan diriku!” 

Para koresponden itu, oleh karenanya, juga menggunakan ungkapan- 
ungkapan seakan-akan mereka itu mengomunikasikan fakta pada Kritik 
Kritis dan mengharapkan penafsiran spiritual darinya, mereka 
memberikan padanya dasar-dasar pikiran dan menyerahkan 
penyimpulannya kepadanya, atau mereka bahkan meminta maa/karena 
mengulang-ulang hal-hal yang sudah lama diketahui oleh Kritik. 

Zerrleder, misalnya, berkata: 

“Para koresponden anda hanya dapat memberikan suatu gambaran, 
suatu penjelasan mengenai fakta itu. Spirit itu, yang menghidupkan hal- 
hal ini pasti tidak asing bagi anda.” Atau: “Anda tentu akan menarik 
kesimpulan bagi diri anda sendiri.” 

Dan “Hirzel” berkata: “Aku kira aku tidak mengambil waktu anda 
dengan usulan spekulkatif bahwa setiap ciptaan memulai dari yang 
ekstrem dari lawannya.” 

Kadang-kadang yang diamati para koresponden itu hanyalah 
“penggenapan-penggenapan” dan “penguatan nubuat-nubuat” Kritik. 

“Fleischhammer,” misalnya, berkata: “Ramalan anda telah menjadi 
kenyataan.” Dan Zerrleder: “Jauh daripada mencelakakan, kecen- 
derungan-kecenderungan yang kugambarkan padamu mencapai 
jangkauan yang semakin besar di Swiss, dan sangat mujur, mereka hanya 
menguatkan pikiran yang begitu kerap anda nyatakan,” dst. 

Kritik Kritis; kadang-kadang merasa terdorong untuk menyatakan 
sikap merendahkan diri yang dilihatnya dalam persesuaiannya dan 
memotivasinya dengan kenyataan bahwa sang koresponden telah dengan 
berhasil menunaikan sesuatu tugas.Demikianlali Herr Bruno menulis 
pada koresponden Tiibingen itu: Sungguh-sungguh tidak konsisten dari 
pihakku untuk menjawab suratmu - Di lain pihak, anda telah 
mengemukakan lagi suatu pernyataan yang begitu kena sehingga aku... 



I7D | Karl Marx S FredErick Engels 

tidak dapat menolak ( memberi) penjelasanyang anda butuhkan. 

Kritik Kritis telah menulis surat-surat kepadanya dari provinsi- 
provinsi: bukan provinsi-provinsi dalam pengertian politik, yang, 
sebagaimana kita ketahui, tidak ada di mana pun di Jerman, tetapi dari 
provinsi-provinsi Kritis yang ibukotanya adalah Berlin, Berlin, 
tempatnya patriark-patriark Kritis dan Keluarga Kritis yang Keramat 
sedangkan provinsi-provinsi adalah di mana Massa Kritis tinggal. 
Provinsial-provinsial Kritis tidak berani melibatkan perhatian otoritas 
Kritis yang tertinggi tanpa jurahan-jurahan dan permintaan-permintaan 
maaf. 

Demikian, seseorang menulis secara anonim pada Herr Edgar, yang, 
sebagai seorang anggota dari Keluarga Suci, juga seorang yang sangat 
terhormat dari pangkat superior: 

Paduka yang terhormat, saya harap anda akan memaafkan tulisan ini 
atas dasar bahwa pemuda suka bergabung atas nama hasrat-hasrat bersama 
(tiada lebih dari dua tahun perbedaan dalam usia-usia kami ). 

Kompanyon dalam usia Herr Edgar ini melukiskan dirinya sendiri 
secara kebetulan sebagai esensi dari filsafat terakhir. Tidakkah cukup 
wajar bagi Kritik untuk bersesuaian dengan hakekat filsafat? Jika 
kompanyon Herr Edgar dalam usia menegaskan bahwa ia sudah 
kehilangan giginya, itu hanyalah suatu sindiran pada hakekat 
alegoriknya. Esensi filsafat terakhir ini, “belajar dari Feuerbach untuk 
menempatkan saat pendidikan dalam pandangan obyektif.” Ia seketika 
memberikan sebuah contoh dari pendidikan dan pandangannya dengan 
memastikan pada Herr Edgar bahwa ia telah memperoleh suatu 
pandangan keseluruhan dari kisahnya, Hidup Azas-azas yang Kokoh! 
Pada waktu bersamaan ia secara terbuka mengakui bahwa titik- 
pandangan Herr Edgar sama sekali tidakklah jelas baginya dan akhirnya 
tidak-menyahihkan jaminan bahwa ia telah memperoleh suatu 
pandangan menyeluruh dengan pertanyaan: “Ataukah, aku telah secara 
menyeluruh salah-memahami anda?” 

Setelah contoh ini akan dianggap normal sekali bahwa hakekat dari 
filsafat terakhir itu, dengan merujuk pada massa itu, mestinya berkata: 
“Kita semestinya paling kurang mrendahkan diri untuk memeriksa dan 
melepas simpul gaib yang menghadang jalan-masuk pada luapan pikiran 
yang tidak terbatas pada nalar umum manusiawi.” 



Keluarga Suci | 171 

Untuk memperoleh suatu pandangan lengkap dari massa Kritis, or- 
ang mesti membaca korespondensi Herr Hirzel dari Zurich, (No. V). 
Laki-laki yang malang ini melibatkan orakel-orakel Kritik pada 
memorinya yang terpuji dengan kepatuhan yang sungguh-sungguh 
mengharukan, tanpa meniadakan kalimat-kalimat kegemaran Herr 
Bruno tentang pertempuran-pertempuran yang telah dilakukannya dan 
kampanye-kampanye yang telah direncanakan dan dipimpinnya. Tetapi 
Herr Hirzel menjalankan profesinya sebagai anggota dari massa Kritis 
khususnya dengan menyerbu massa duniawi itu dan sikapnya terhadap 
Kridk Kritis. 

Ia berbicara tentang massa yang mengklaim suatu peranan dalam 
sejarah, “tentang massa semurninya,” tentang “kritik semurninya,” 
tentang “kemumian kontradiksi ini - suatu kontradiksi yang lebih mumi 
daripada yang diberikan oleh sejarah apapun,” tentang “keberadaan yang 
ddakpuas,” tentang “kehampaan sempuma, perangai bumk, penolakan, 
ketiadaan hatinurani, ketakutan, amarah dan kegetiran Massa terhadap 
Kritik; tentang Massa yang hanya ada demi perlawanannya menjadikan 
Kritik lebih tajam dan lebih waspada.” Ia berbicara tentang penciptaan 
dari keekstreman yang berlawanan, tentang bagaimana Kritik berada di 
atas kebencian dan sentimen-sentimen duniawi yang sempa. Segala yang 
diberikan Herr Hirzel pada Literatur-Zeitung tersimpul dalam 
kelimpahan orakel-orakel Kritik. Sambil menegur Massa itu karena 
telah puas dengan sekedar disposisi itu, ikdkad baik, kalimat itu, 
kepercyaan, dsb., ia sendiri, sebagai anggota dari massa Krids, puas 
dengan kalimat-kalimat, ungkapan-ungkapan mengenai disposisinya 
yangkrids, kepercayaan krids- nya, ikdkad baik- nya dan menyerahkan 
aksi, kerja, perjuangan dan karya-karya pada Herr Bmno dan Kawan- 
kawan. 

Sekalipun adanya gambaran mengerikan dari ketegangan dunia- 
historis antara dunia profan dan Kridk Kritis yang didenahkan para 
anggota massa Krids, kenyataan kasus itu, kenyataan ketegangan dunia- 
historik ini bahkan tidak dinyatakan, setidak-tidaknya bagi yang tidak- 
percaya. Pengulangan yang patuh dan tidak-Kritis dari imajinasi- 
imajinasi dan pretensi-pretensi Kritik ini oleh para koresponden hanya 
membuktikan bahwa gagasan-gagasan yang terpancang dari sang gum 
adalah gagasan-gagasan terpancang dari sang pelayan juga. Anggaplah 



172 | Karl Marx B Frederick Engels 

benar, bahwa salah-seorang dari para koresponden itu melakukan suatu 
usaha pada sebuah kenyataan yang berdasarkan bukti. 

Anda lihat, demikian ia menulis pada Keluarga Suci, “bahwa 
Literatur-Zeitung sedang memenuhi tujuannya, yaitu, bahwa ia tidak 
menemui persetujuan. Ia hanya dapat memperolejh persetujuan jika ia 
terdengar dalam kesatuan dengan ketiadaan-pemikiran, jika anda 
melangkah di depannya dengan genta-genta pemyataan-pemyataan dari 
segerombolan penuh penjaga kategori-kategori mutakliir.” 

Genta-genta pemyataan-pemyataan dari segerombolan penuh penjaga 
kategori-kategori mutakhir! Terbukti sekali bahwa koresponden Kritik 
itu berbuat sebaik-baiknya untuk ikut lari-berderap bersama non- 
pernyataan mutakhir. Penjelasannya mengenai kenyataan bahwa 
Literatur-Zeitung tidak mendapatkan persetujuan mesti ditolak sebagai 
semurninya apologetik. Kenyataan ini dapat dijelaskan justm dengan 
cara sebaliknya dengan mengatakan bahwa Kritik Kritis berada dalam 
kesatuan dengan massa besar, untuk tepatnya, massa besar para jum- 
tulis yang tidak memperoleli persetujuan. 

01eh karenanya tidaklah cukup bagi sang koresponden Kritis dengan 
menujukan pernyataan-pernyataan Kritik pada Keluarga Keramat itu 
sebagai doa-doa dan pada saat bersamaan pada massa sebagai kutukan- 
kutukan. Yang dibutuhkan adalah para koresponden yang tidak-Kritis 
serba-massal, utusan-utusan sesunggguhnya dari Massa pada Kritik 
Kritis, untuk menunjukkan ketegangan sesungguhnya antara Massa itu 
dan Kritik. 

Itulah sebabnya mengapa Kritik Kritis juga menentukan suatu tempat 
pada “Massa yang tidak-Kritis.” Ia membuat para wakil yang tidak 
memihak dari yang tersebut terakhir itu bersesuaian dengannya, 
mengakui pertentangan dengan dirinya, Kritik, sepenting dan sepenuhnya 
suatu jeritan mengerikan akan penebusan dari oposisi itu. 

2) Massa Tidak-kritis dan Kritik Kritis 

a) Massa yang Bandel dan Massa yang Tidak-Puas 

Kekerasan hati, kebandelan dan ketidak-percayaan buta dari Massa 
itu mempunyai seorang wakil yang agak tegas. Wakil ini berbicara 
mengenai pendidikan filosofiyangkhusus Hegelian dari Berlin Couleur. 

54 



Keluarga Suci | 173 

“Satu-satunya kemajuan sesungguhnya yang dapat kita buat,” demikian 
ia berkata, “terletak dalam pengakuan reabtas. Tetapi dari anda kita 
mengetahui bahwa pengetahuan kita bukanlah pengetahuan mengenai 
realitas tetapi mengenai sesuatu yang tidak-nyata.” 

Ia menamakan “ilmu-pengetahuan alam” dasarnya filsafat. 

"SeDrang naturealis yang baik berada dalam hubungan yang sama dengan sang filsuf, seperti 
sangfilsuf dengan sangteulugian." 

Selanjutnya ia membuat pengamatan berikut ini mengenai Berlin 
Couleur: 

“Aku pikir tidak akan terlalu berlebihan untuk mencoba menjelaskan 
keadaan orang-orang ini dengan mengatakan bahwa mereka telah 
mengalami pergantian kubt mereka, tetapi masih belum sepenuhnya 
terlepas dari kubt lama mereka untuk dapat menyerap unsur-unsur 
renovasi dan peremajaan kembali.Kita masih mesti mengasimilasi 
pengetahuan (ilmu-pengetahuan alam dan industri) ini. Pengetahuan 
tentang dunia dan tentang manusia yang pabng kita perlukan, tidak dapat 
diperoleh hanya dengan ketajaman pikiran; semua indera mesti bekerja- 
sama dan semua bakat manusia mesti diterapkan sebagai alat-alat yang 
harus ada; kalau tidak perenungan dan pengetahuan akan selalu tetap 
cacad - dan akan membawa/mengakibatkan kematian moral.” 

Tetapi koresponden ini menyepuh yang diserahkannya pada Kritik 
Kritis. Ia membuat kata-kata Bauermenemukan penerapan merekayang 
tepat, ia telah mengikuti pikiran Bauer, ia telah sepakat bahwa Bauer 
telah mengatakan yang sebenarnya, dan akhirnya ia agaknya telah 
berpolemik, tidak terhadap Kritik itu sendiri, tetapi terhadap Berlin 
Couleur yang adalah berbeda darinya. 

Kritik Kritis, merasa dirinya terpukul dan, di samping itu, sama 
pekanya seperti seorang perawan tua dalam semua urusan kepercayaan, 
tidak terpancing oleh semua perbedaan dan setengah-cumbuan ini. 

“Anda salah, ia menjawab, jika anda menjadikan pihak/partai yang 
anda terangkan di awal surat anda sebagai lawan anda. Lebih baik 
mengakui ’ (dan kini sampailah laknat menghancurkan itu) “bahwa anda 
adalah suatu lawan dari Kritik itu sendiril ” Yang malang itu! Orang 
yang serba-padat itu! Lawan Kritik “itu sendiri!” Tetapi sejauh yang 
menyangkut isi polemiknya “yang serba-padat” itu, Kritik Kritis 



174 | Karl Marx & Frederick Engels 

menyatakan hormatnya bagi sikap Kritisnya pada “ilmu-alam dan 
industri.” 

“Segala kehormatan bagiilmu-pengetahuan alam!Segala kehormatan 
bagi James Watt dan [sebuah putar-balik yang sungguh-sungguh mulia!] 
tiada penghormatan sama sekali bagi yang berjuta-juta yang dibuatnya 
bagi kerabat-kerabatnya!” 

Segala kehormatan bagi kehormatan Kritik Kritis! Dalam surat yang 
sama yang di dalamnya Kritik Kritis menyesalkan Berlin Couleur 
tersebut di atas karena terlalu gampang mengirimkan karya-karya yang 
padat dan pintar tanpa mempelajarinya dan dengan menyelesaikan suatu 
pekerjaan ketika mereka hanya sekedar menyatakan bahwa itu adalah 
membuat-sejarah, dsb. -dalam surat yang sama itu Kritik itu sendiri 
mengirimkan ilmu alam dan industri dengan sekedar menyatakan 
penghormatannya terhadap mereka. Pasal yang dijadikannya 
ketergantungan pernyataan kehormatannya bagi ilmu alam 
mengingatkan orang pada kecaman-kecaman pertama dari ksatria Krug 
yang sudah meninggal terhadap filsafat alam. 

“Alam bukan satu-satunya realitas karena kita memakan dan 
meminumnya dalam produk-produk individualnya.” 

Kritik Kritis mengetahui sebanyak ini tentang produk-produk indi- 
vidual alam yang kita makan dan minum. Segala penghormatan bagi 
ilmu pengetahuan alam Kritik Kritis! 

Kritik lebih berkanjang dengan cara ia membalas tuntutan tidak 
mengena yang memalukan pada studi alam dan industri dengan seruan 
retorikal berikut, yang tidak-disangkal lagi kejenakaannya: 

"Atau (!) anda baranggapan bahwa pengEtahuan mengenai realitas historik\tu sudah longkapl 
Atau (!) anda mengetahui tentang sesuatu periude tunggal dalam sejarah yang sudah sacara 
sff/ys/diketaliui?" 

Atau barangkali Kritik Kritis percaya bahwa bahkan telah didapatnya 
permulaan pengetahuan mengenai realitas historik selagi ia masih 
meniadakan dari gerak historik itu hubungan-hubungan teori dan praktek 
dari manusia dengan alam, ilmu pengetahuan alam dan industri? Atau 
ia mengira bahwa ia secara aktual mengetahui sesuatu periode tanpa 
mempunyai pengetahuan, misalnya, tentang industri pada periode itu, 
cara produksi langsung dari kehidupan itu sendiri. Sudah tentu, Kritik 



Keluarga Suci | 175 

Kritis teologi, yang spiritualistik hanya mengetahui (setidak-tidaknya 
ia membayangkan mengetahui) tindakan-tindakan yang terutama 
teologi, literer dan politik dari sejarah. Tepat sebagaimana ia memisahkan 
pikiran dan indera-indera, roh dari tubuh dan dirinya sendiri dari dunia, 
ia juga memisahkan sejarah dari ilmu-alam dan industri dan tidak 
melihat asal-usul sejarah dari produksi material yang kasar di atas bumi, 
tetapi dalam awan-awan langit yang menguap. 

Para wakil massa yang bandel dan keras-hati dengan teguran-teguran 
dan nasehat-nasehatnya yang tepat telah dibahas sebagai suatu materialis 
yang serba-massal. Seorang koresponden lain, yang tidak begitu dengki 
atau serba-massal, yang menempatkan harapan-harapannya pada Kritik 
Kritis tetapi telah dikecewakan, tidak diperlakukan dengan lebih baik. 
Wakil dari massa yang tidak puas menulis: “Betapapun aku mesti 
mengakui bahwa nomor pertama penerbitan anda sama sekali tidak 
memuaskan. Kami mengharapkan sesuatu yang lain.” 

Patriark Kritis itu secara pribadi menjawab: “Aku mengetahui di muka 
bahwa ia tidak akan memuaskan harapan-harapan, karena aku dapat lebih 
mudah membayangkan harapan-harapan itu.Orang telah begitu terkuras 
habis sehingga orang berkeinginan untuk mendapatkan segala sesuatunya 
seketika itujuga. Segala sesuatu? Tidak! Kalau dapat, segala sesuatu dan 
sama sekali tiada sekaligus.Sesuatu segala-galanya yang tidak berbiaya 
beban, sesuatu segala-galanya yang dapat diserap tanpa menjalani sesuatu 
perkembangan, sesuatu segala-galanya yang mengandung semuanya 
dalam satu kata.” 

Dalam kekesalannya pada tuntutan-tuntutan yang tidak masuk akal 
dari Massa yang menuntut sesuatu, sesungguhnya segala-galanya dari 
Kritik, yang berdasar azas dan wataknya tiada memberikan apapun, 
patriark Kritis itu menceritakan sebuah anekdot mengikuti gaya para 
orang tua. Belum lama berselang seorang kenalan (dari) Berlin dengan 
getir mengeluhkan rincian karya-karyanya yang menjelimet dan berjibtm 
- Herr Bruno terkenal membuat karya-karya bertebal-tebal dari dalih 
terkecil nsesuatu pikiran. Ia dihibur dengan janji pengiriman padanya 
tinta yang diperlukan bagi pencetakan buku itu dalam suatu butir kecil 
agar ia dapat dengan mudah menyerapnya. Sang Patriark itu menjelaskan 
panjangnya karya-karyanya dengan buruknya tebaran tinta itu, 
sebagaimana ia menjelaskan kehampaan Literatur-Zeitung- nya dengan 



I7B | Karl Marx S FredErick Engels 

kekosongan massa profan yang hendak menelan Segala-sesuatu dan 
Ketiadaan sekaligus agar menjadi penuh. 

Karena sulit sekali untuk mengingkari arti-pentingnya segala yang 
sejauh ini telah dikemukakan, adalah juga sulit untuk melihat suatu 
kontradiksi dunia-historik pada kenyataan bahwa suatu kenalan yang 
serba-massal dari Kritik Kritis memandang Kritik hampa, sedangkan 
Kritik sebaliknya menyatakannya sebagai tidak-Kritis; bahwa suatu 
kenalan kedua tidak menganggap Literatur-Zeitung memenuhi harapan- 
harapannya dan bahwa suatu kenalan ketiga dan sobat keluarga 
menganggap karya Kritik terlalu mengambil banyak tempat. Namun, 
kenalan No.2 yang mempunyai harapan-harapan, dan sobat keluarga 
No.3 yang setidak-tidaknya ingin mengetahui rahasia-rahasia Kritik 
Kritis, merupakan peralihan pada suatu hubungan yang lebih substansial 
dan lembut antara Kritik dan Massa tidak-Kritis. Betapapun kejamnya 
Kritik pada Massa yang berkeras-hati yang hanya mempunyai nalar 
vulgar manusia, kita akan menda-patinya merendahkan-diri pada Massa 
yang mendambahkan penye-lamatan dari kontradiksi. Massa yang 
mendekati Kritik dengan hati yang penuh-sesal, suatu semangat 
penyesalan dan suatu pikiran rendah-hati akan diberi pahala untuk 
usahanya jang jujur dengan kata-kata nubuatan yang terukur-baik dan 
berbobot. 

b) Massa yang Lunak-Hati Mendambahkan Penyelamatan 

Wakil Massa lunak-hati yang sentimental, yang mendambahkan 
penyelamatan, merasa ngeri dan memohon sepatah kata yang 
meneduhkan dengan curahan-curahan hati, jura-jura dalam dan bola- 
mata yang berputar-putar dari Kritik, sebagai berikut: 

Mengapa aku menulis ini padamu? Mengapa aku membenarkan diriku 
di hadapanmu? Karena aku menghormati-m\i dan oleh karenanya 
menghasratkan hormat-mw, karena aku secara tak-terhingga berhutang 
padamu untuk perkembanganku dan oleh karenanya menyintai- mu. 
Hatiku menekan aku agar membenarkan diriku sendiri di hadapanmu 
... yang telah membesarkan diriku ... Biar dijauhkanlah aku untuk 
mendesakkan diriku padamu; menilai sendiri, aku mengira bahwa kau 
mungkin senang mendapatkan bukti akan simpati seseorang yang tidak 
banyak mengetahui mengenai dirinya. Aku sama-sekali tidak 



Keluarga Suci | 177 

mengklaim agar kau menjawab suratku: aku juga ddak ingin mengambil 
waktumu,yang tentu saja kau perlukan untuk hal-hal lebih penting, 
ataupun menjengkelkanmu, maupun mengekspos diriku pada aib melihat 
sesuatu yang kuharapkan tetap tidak terpenuhi. Kau mungkin 
menafsirkan suratku sebagai sentimental, mendesak-desak, sombong(\) 
atau sesukamulah; kau dapat menjawab atau tidak menjawabku, aku tidak 
dapat melawan impuls (dorongan hati) untuk mengirim surat ini dan 
aku hanya berharap bahwa kau akan menyadari rasa-persahabatan yang 
mengilhaminya (!!).” 

Sebagaimana Tuhan sejak awal bermurah-hati pada kaum miskin 
dalam spirit, koresponden yang serba-massal tetapi rendah-hati ini, yang 
merengek akan kemurahan-hati Kritik Kritis, juga tidak-terpenuhi 
keinginannya. Kritik Kritis memberikan suatu jawaban yang 
meneduhkan padanya. Lebih daripada itu! Ia memberikan kepadanya 
penjelasan-penjelasan yangpaling mendalam mengenai obyek-obyek 
keingin-tahuannya. 

Dua tahun yang lalu, demikian Kritik Kritis mengajarkan, “tepat 
sekali untuk mengingat Pencerahan orang Perancis pada abad ke delapan- 
belas agar juga dapat memanfaatkan pasukan-pasukan ringan itu di suatu 
tempat dalam pertempuran yang sedang berlangsung.Situasinya sekarang 
sangat berbeda. Kebenaran-kebenaran sekarang sangat cepat berubah. 
Yangketika itu kekebetulan adalah sekarang suatu kesalahan.” 

Sudah tentu hanyalah suatu kesalahan juga, tetapi sebuah kesalahan 
yang kebetulan, ketika Kritik Mutlak yang Maha-tinggi itu sendiri (cf. 
Anekdota, Bujku II, hal. 89) 55 menyebutkan pasukan-pasukan ringan itu 
pasukan-pasukan suci kita, nabi-nabi kita, patriark-patriark kita, dsb. 
Siapakah akan menyebut pasukan-pasukan ringan sebuahpasukanpara 
pa triark? Adalah sebuah kesalahan kebetulan 

Untuk berbicasa dengan antusiasme energi dan inspirasi moral, yang 
mengingkari diri, yang dengannya pasukan-pasukan ringan itu berpikir, 
bekerja dan belajarselama hidup mereka untukkebenaran. Adalah suatu 
kesalahan ketika, dalam prakata pada Das entdeckte Christenthum, 
dinyatakan bahwa pasukan-pasukan ringan itu “tampak tidak-terkalahkan 
dan setiap orang yang sangat dibekali informasi akan bertaruh bahwa 
mereka akan merobek-robek dunia hingga berkeping-keping ” dan bahwa 
“tampak tidak menyangsikan lagi bahwa mereka akan berhasl dalam 



178 | Karl Marx B FrEderick Engels 

memberikan suatu bentuk barupada dunia. Pasukan-pasukan ringan itu?” 

Kritik Kritis berlanjut mengajarkan wakil massa yang ramah itu: 
“Apabila merupakan suatu jasa historik baru dari orang Perancis untuk 
mencoba membangun sebuah teori sosial, mereka sekarang ini sama- 
sama kehabisan tenaga; teori baru mereka masih belum murni, fantassi- 
fantasi sosial mereka, demokrasi damai mereka sama sekali tidak bebas 
dari perkiraan-perkiraan sistem lama.” 

Di sini Kritik berbicara tentang Fourierisme -kalau pun benar- dan 
khususnya mengenai Fourierisme sebagai yang diuraikan oleh 
Democratie Pasifique. 56 Tetapi ini jauh daripada menjadi teori sosial 
orang Perancis. Orang Perancis mempunyai teori-teori sosial, tetapi 
tidak suatu teori sosial; Fourierisme yang dicairkan yang dikhotbahkan 
Demodratie Pasifique tidak-lain-dan-tidak-bukan adalah doktrin sosial 
dari suatu bagian burjuasi filantropik. Rakyat itu komunistik, dan, 
sesungguhnya terpecah menjadi sejumlah kelompok berbeda-beda; 
gerakan sesungguhnya dan penguraian berbagai corak sosial ini tidak 
saja belum tuntas, ia sesungguhnya barulah dimulai. Tetapi ia tidak akan 
berakhir dalam teori yang semuminya, yaitu, yang abstrak sebagaimana 
yang dikehendaki Kritik Kritis; ia akan berakhir dalam suatu praktek 
yang sangat praktis yang sama sekali tidak akan mempersoalkan 
kategori-kategori Kritik secara kategorik. 

“Tiada nasion,” celoteh Kritik selanjutnya, “yang sudah mempunyai 
sesuatu kelebihan atas nasion lainnya ... Jika suatu nasion dapat 
memenangkan sesuatu keunggulan spiritual atas suatu nasion lainnya, 
ia akan menjadi nasion yang berada dalam kedudukan untuk mengritik 
dirinya sendiri dan yang lain-lainnya dan mengungkapkan sebab-sebab 
dari pembusukan universal itu.” 

Setiap nasion sejauh ini mempunyai beberapa kelebihan atas nasion 
lainnya. Tetapi apabila nubuat Kritis itu benar, maka tiada nasion akan 
mempunyai sesuatu kelebihan atas nasion lain karena semua rakyat 
beradab dari Eropa, yang Inggris, yang Jerman dan yang Perancis kini 
mengritik diri mereka sendiri dan yanglain-lainnya dan berada dalam 
suatu kedudukan untukmengungkapkan sebab-sebab daripembusukan 
universal itu. Akhirnya, adalah suatu tautologi yang bernada-tinggi 
untuk mengatakan bahwa aktivitas-aktivitas mengritik, 
mengungkapkan, yaitu, aktivitas-aktivitas spiritual, memberikan suatu 



Keluarga Suci | 179 

keunggulan spiritual; dan Kritik, yang dalam kesadaran-dirinya yang 
tak-terbatas menempatkan dirinya di atas nasion-nasion dan mengharap 
mereka itu berlutut di kakinya dan memohon akan pencerahan, hanya 
membuktikan bahwa ia masih hingga lehemya berada di dalam sampah 
nasionalisme Jerman. 

Kritik Perancis dan Inggris bukan suatu personalitas abstrak, 
personalitas abnormal di luar umat-manusia; ia adalah aktivitas manusia 
sesunggubnya dari individu-individu yang adalah anggota-anggota aktif 
dari masyarakat dan yang menderita, merasa, berpikir dan berbuat 
sebagai makhluk-makhluk manusia. 

Itulah sebabnya mengapa kritik mereka pada waktu bersamaan adalah 
praktis, komunisme mereka suatu sosialisme yang mem-berikan ukuran- 
ukuran praktis, konkrit dan di mana mereka tidak hanya berpkir tetapi 
berbuat bahkan lebih banyak, ia adalah kritik sesungguhnya yang hidup 
dari masyarakatyang ada, pengungkapan sebab-sebab dari pembusukan 
itu. 

Sesudah penjelasan-penjelasan Kritik bagi anggota massa yang 
banyak-bertanya itu, ia berhak berkata tentang Literatur-Zeitung- nya: 

"Di sinilah kritikyang relEvan, yang nyata, yang murniyanņ mEnambahkan baliwa tiada apapun 
yang dipraktEkkan." 

Di sini “tiada yang swa-berada yang ditentukan”; di sini sama-sekali 
tiada yang ditentukan kecuab Kritik yang tidak memberikan apapun, 
yaitu, Kritik yang telah berkembang hingga non-kritik yang ekstrem. 
Kritik telah menggaris-bawahi pasase-pasase yang dicetak dan mencapai 
kemekarannya yang penuh dalam kutiban-kutiban. WolfgangMenzel 
dan Bruno Bauer sabng mengulurkan tangan yang bersaudara satu sama 
lain dan di mana filsafat identitas berdiri di awal abad ini, ketika 
Schelling memrotes terhadap anggapan yang serba-massal bahwa ia 
hendak memberikan sesuatu, apa saja kecuali filsafat filosofi yang 
sepenuhnya murni, berdirilah Kritik Kritis. 

c) Rakhmat Dilimpahkan pada Massa 

Koresponden yang lembut-hati yang pendidikannya baru saja kita 
hadiri berada dalam suatu hubungan yang menyenangkan dengan Kritik. 
Pada dirinya hanya terdapat suatu isyarat sederhana dan menarik dari 



180 | Karl Marx B FredErick Engels 

tegangan antara Massa dan Kritik. Kedua sisi dari kontradiksi dunia- 
historik berkelakuan ramah dan sopan, dan karenanya esotorik, satu sama 
lain. 

Kritik Kritis, dalam pengaruhnya yang tidak-sehat, yang memporak- 
porandakan jiwa atas Massa, mula-mula tampak pada seorang 
koresponden yang sebelah kakinya dalam Kritik dan sebelah kaki lainnya 
masih dalam dunia profan. Ia menyajikan Massa itu dalam perjuangan 
interiomya dengan Kritik. 

Kadang-kadang tampak baginya “bahwa Herr Bruno dan teman- 
temannya tidak memahami umat-manusia,” bahwa mereka benar-benar 
dibutakan. Kemudian, seketika ia mengoreksi dirinya sendiri: 

“Ya, adalah seterang terang-hari bagiku bahwa and benar dan bahwa 
pikiran-pikiran anda memang benar; tetapi maafkan aku, rakyat itu juga 
tidak salah ... Sudah tentu, rakyat itu benar! ... Aku tidak dapat 
mengingkari bahwa anda benar ... Aku sungguh-sungguh tidak 
mengetahui ke mana semua ini akan menuju: anda akan berkata ... yah, 
tinggal saja di rumah ... Ah! Aku justru tidak dapat... Ah! Orang pada 
akhirnya akan menjadigila... Tolonglah menerima ... Percayalah aku, 
pengetahuan yang diperoleh kadang-kadang membuatku merasa setolol 
seakan-akani sebuah roda-pabrik berputar dalam kepala.” 

Seorang koresponden lain juga menulis bahwa dirinya kadang-kadang 
merasa cemas. Orang dapat melihat bahwa Kemurahan Kritis sedang 
bekerja mengalirmelimpahi koresponden yang serba-massal ini. Kasian 
yang malang itu! Massa yasng berdosa itu menarik-narik dirinya di satu 
sisi dan Kritik Kritis di sisi lainnya. Bukan pengetahuan yang 
diperolehnya yang mengherankan katekumi dari Kritik Kritis ini; yang 
mengherankan adalah persoalan: kepercayaan dan hati-nurani, Kristus 
Kritis atau rakyat, Tuhan atau dunia, Bruno Bauer dan teman-temannya 
atau Massa profan itu! Tetapi selagi siraman kemurahan ilahi didahului 
oleh keheranan yang tidak ketolongan lagi dari pihak sang pedosa, 
kemurahan Krids didahului oleh suatu keheranan yang menghancurkan. 
Dan ketika kemurahan Kritis pada akhirnya menerobos, yang terpilih 
itu tidak saja kehilangan ketololan tetapi kesadaran akan ketololan itu. 



Keluarga Suci | 

3) Massa Kritis yang Tidak-Kritis atau Kritisisme dan Warna/CorakBerlin 

Kritik Kritis tidak berhasil dalam menyajikan dirinya sendiri sebagai 
lawan esensial, dan karenanya pada saat bersamaan sebagai obyek 
esensial, dari massa kemanusiaan. Wakil massa yang membandel 
menegur Kritik Kritis atas ketiadaan-sasarannya dan membuatnya 
mengerti dengan cara yang sesopan mungkin bahwa ia belum menjalani 
pergantian kulit- nya dan pertama-tama sekali mesti mendapatkan 
pengetahuan yang kokoh.Di samping dirinya terdapatlah sang 
koresponden yanglembut-hati itu. Ia sama sekali bukan lawan, tetapi 
kemudian, sebab sesungguhnya bagi pendekatannya pada Kritik Kritis 
adalah suatu pendekatan yang semuminya bersifatpribadi. Sebagaimana 
dapat kita lihat dengan lebih lanjut membaca suratnya, ia sungguh- 
sungguh hanya ingin mendamaikan pengabdian diri bagi Herr Arnold 
Ruge dengan pengabdian dirinya pada Herr Bmno Bauer. 

Usaha pendamaian ini merupakan kredit bagi baik-hatinya, tetapi 
sama sekali tidak merupakan suatu kepentingan yang serba-massal. 
Akhirnya, koresponden terakhir yang kita lihat tidak lagi seorang 
anggota sungguh-sungguh dari Massa, ia hanyalah seorang katekumi 
Kritik Kritis. 

Pada umumnya, massa itu hanyalah suatu sasaran tidak-tertentu dan 
oleh karena tidak dapat melaksanakan suatu aksi tertentu ataupun 
memasuki suatu hubungan tertentu. Massa itu, sebagai sasaran Kritik 
Kritis, tidak mempunyai kesamaan apapun dengan massa sesungguhnya 
yang, pada gilirannya, membentuk kontradiksi-kontradiksi yang sangat 
serba-massal di antara mereka sendiri. Massa Kritik Kritis adalah dibuat 
olehnya sendiri, sebagaimana halnya seorang naturalis yang, gantinya 
berbicara mengenai kelas-kelas tertentu, membedakan Kelas itu dengan 
dirinya sendiri. 

Karenanya, untuk mendapat suatu kontradiksi yang sungguh-sungguh 
serba-massal, Kritik Kritis membutuhkan, di samping massa abstrak 
ini, yang adalah khayalan dari otaknya sendiri, suatu massa tertentu 
yang dapat secara empirik dibuktikan dan tidak hanya diperkirakan. 
Pada Kritik Kritis massa ini mesti melihat baik esensi maupun 
pemusnahan esensinya. Ia mesti berkeinginan menjadi Kritik Kritis, non- 
Massa, tanpa berkemampuan begitu. Massa tidak-Kritis yang Kritis ini 



182 | Karl Marx & FredBrick Engels 

adalah Berlin Couleur (Warna/Corak Berlin) yang tersebut di atas itu. 
Massa Kemanusiaan yang secara serius terlibat dalam Kritik Kritis 
dibatasi pada suatu Berlin Couleur. 

Berlin Couleur, obyek esensial Kritik Kritis, yang selalu 
dipikirkannya dan yang, demikian dibayangkan Kritik Kritis, selalu 
memikirkan Kritik Kritis, sejauh yang kita ketahui terdiri atas beberapa 
ci-devant 57 Hegelian muda yang ditandaskan oleh Kritik Kritis telah 
sebagian diilhaminya dengan horror vacuH' sebagian lagi dengan suatu 
perasaan ketiadaan. Kita tidak menyebdiki kenyataan-kenyataan aktual, 
kita bersandarkan pada yang dikatakan oleh Kritik. 

Korespondensi terutama dimaksudkan untuk menguraikan secara 
panjang-lebar hubungan historik Kritik dengan Berlin Couleur ini pada 
publik, mengungkapkan maknanya yang paling dalam, untuk 
menunjukkan mengapa Kritik mesti kejam terhadap Massa ini, dan 
akhirnya menampilkan bahwa seluruh dunia berada dalam pergolakan 
menakutkan karena kontradiksi ini dan sebentar mendukung, sebentar 
lagi menentang aksi Kritik. Misalnya, Kritik Mutlak menulis pada 
seorang koresponden yang berpihak pada Berrlin Couleur: 

"AkutElali tefif/'f/ysEring mEndEngar lial-tial sfpgrf//i//SEhingga aku mEmutuskan untuksama 
SEkali tidak mEmpErliatikannya lagi." 

Dunia tidak bisa membayangkan betapa kerapnya ia mesti berurusan 
dengan hal-hal kritis seperti itu. 

Mari kita sekarang mendengarkan yang dilaporkan oleh seorang 
anggota dari massa Kritis tentang Berlin Couleur itu: 

“Siapa saja yang mengenab keluarga Bauer [Keluarga Suci selalu mesti 
diakui kacau-balau], ia memulai jawabannya, akulah orangnya. Tetapi 
Literatur-Zeitungl Bagi masing-nasing orang yang menjadi haknya. 
Sungguh menarik bagiku untuk mendengar yang dianggapnya oleh salah 
seorang dari kaum radikal itu, orang-orang pintar dari anno 42 itu ... 
tentang diri anda...” 

Koresponden itu selanjutnya mengatakan bahwa orang yang malang 
itu mempunyai berbagai keluhan terhadap Literatur-Zeitung. 

Kisah Herr Edgar, The Three Good Fellows (Tiga Laki-laki Baik), 
pikimya, kekurangan pemolesan dan terlalu dilebih-lebihkan. Ia tidak 
dapat memahami bahwa sensor tidak lebih mempakan pertempuran 



Keluarga Suci | 183 

orang melawan orang, suatu pertempuran eksternal, daripada sebuah 
pertempuran internal. Mereka tidak repot-repot dengan menahan diri 
mereka dan menggantikan ungkapan: sensor berkeberatan untuk dengan 
suatu pikiran Kritis yang diucapkan secara pintar dan yang 
dikembangkan secara tuntas. Ia menganggap esai Herr Edgar mengenai 
Beraud kekurangan penuntasan. Reporter Kritis beranggapan sebaliknya. 

Ia mengakui sendiri: “Aku belum membaca buku Beraud.” Tetapi ia 
percaya bahwa Herr Edgar telah berhasil, dsb. dan kepercayaan, kita 
tahu, adalah kebahagiaan. Pada umumnya, demikian orang yang percaya 
Kritis itu melanjutkan, ia (yang dari Berlin Couleur itu) “sama sekali 
tidakpuas dengan karya-karya Herr Edgar.” Ia juga mendapatkan bahwa 
“Proudhon tidak dibahas secara cukup tuntas.” Dan di sini sang reporter 
memberikan kredit pada Herr Edgar: 

"Aku mengakuibahwa aku mengEnali^) Pmudlion, aku mangEtaliui bahwa panyajian Edgar 
mEngambil hal-hal karaktEristik-nya dari Proudhun danjElas-jElas manyusunnya msnjadi satu." 

Satu-satunya sebab mengapa kritik Herr Edgar yang sangat bagus 
mengenai Proudhon itu tidak disukai, kata reporter itu, tentunya karena 
Herr Edgar ddak mengecam keras terhadap kepemilikan. Dan bayangkan 
saja, sang oponen menganggap esai Herr Edgar tentang Union Ouvriere 
ddak mempunyai arti-pendng. 

Untuk menghibur Herr Edgar, reporter itu mengatakan: “Dengan 
sendirinya ia tidak memberikan sesuatu yang bermuatan-sendiri, dan 
orang-orang ini telah sungguh-sungguh balik pada titik-pandang Gruppe, 
yang, memang, telah selalu mereka pertahankan. Kritik mesti memberi, 
memberi dan memberi!” 

Seakan-akan Kritik tidak memberikan penemuan-penemuan 
ekonomi-politik dan yuridisial, filosofik, historik, linguistik yang baru 
sekali! Dan ia telah begitu rendah-hati untuk dikatakan bahwa ia tidak 
memberikan apapun yang berm ua tan -sendiri! Bahkan koresponden kita 
yang Kritis memberikan kepada mekanika sesuatu yang tidak 
diketahuinya ketika ia membuat orang balik/kembali pada titik-pandang 
yangselalu telah mereka pertahankan. Sungguh ganjiluntukmengingat 
kembali titik-pandang Gruppe. Dalam pamfletnya, yang sebenamya jelek 
sekali dan tidak layak disebut, ia bertanya pada Herr Bmno kritik apa 
yang dapat diberikannya mengenai logika spekuladf. Herr Bruno 



184 | Karl Marx & FredErick Engels 

merujuknya pada generasi-generasi masa depan dan - 
"... seorangtolol sedang menantikan sebuahjawaban." 5a 

Sebagaimana Tuhan menghukum Pharao yang tidak-percaya dengan 
mengeraskan hatinya dan “tidak menganggap bahwa ia layak” 
dicerahkan, demikian sang reporter menegaskan: “Mereka, oleh 
karenanya, sama sekali tidak layak melihat atau mengakui isi Literatur- 
Zeitung anda.” 

Dan gantinya menganjurkan pada Edgar, temannya agar mendapatkan 
pikiran-pikiran dan pengetahuan, ia memberikan nasehat berikut ini 
padanya: “Biar Edgar mendapatkan sekarung frase dan dengan mata- 
tertutup (membuta) mengambil dari karung itu tatkala ia menulis esai- 
esai di masa mendatang, agar memperoleh suatu gaya yang serasi dengan 
publik.” 

Di samping jaminan-jaminan akan “suatu amarah tertentu, ketidak- 
senangan, kehampaan, tiadanya pikiran, dugaan-dugaan mengenai hal- 
hal yang tidak mampu mereka sentuh hingga ke dasarnya dan suatu 
perasaan ketiadaan,” (kesemuanya julukan yang berlaku, dengan 
sendirinya, pada Berlin Couleur) kata-kata pujian seperti yang berikut 
ini yang dialamatkan pada Keluarga Suci: 

"KEringanan pErlakuan yang marEsapi masalali itu, pEnguasaan katEgori-katEgori, wawasan 
yang dipnrnlali dari studi, singkatnya, pEnguasaan obyEk-obyEknya. Ia{ dari BErlinCaulEur) 
mEnggampangkan hal itu, anda mEmbuat hal itu mudah. Atau: dalam Literatur-IeitungYnik anda 
murni, nyata dan rElEvan." 

Di bagian akhir kita membaca: “Telah kutulis kesemuanya itu padamu 
dengan begitu berkepanjangan karena aku mengetahui bahwa aku akan 
membangkitkan kesenangan anda dengan melaporkan pendapat-pendapat 
temanku. Dari sini akan anda melihatbahwa Literatur-Zeitung sedang 
menunaikan tujuannya.” 

Tujuannya adalah oposisi terhadap Berlin Couleur. Sebagaimana baru 
saja kita saksikan, polemik Berlin Couleur terhadap Kritik Kritis dan 
celaan yang diperolehnya, kita sekarang akan mempunyai suatu 
gambaran rangkap dari usaha-usahanya untuk memperoleh kemurahan- 
liati Kritik Kritis. 

Seorang koresponden menulis: “Kenalan-kenalanku di Berlin 
memberitahukan padaku ketika berada di sana pada awal tahun, bahwa 



Keluarga Suci | 185 

anda menolak semua dan mengambil jarak darinya; bahwa anda 
menyendiri dan tidak membiarkan seorangpun mendekati anda, dengan 
sengaja menghindari semua pergaulan. Aku, tentu saja, tidak dapat 
mengatakan pihak mana yang mesti dipersalahkan.” 

Kritik Mutlak menjawab: “Kritik tidak membentuk partai apapun 
dan tidak akan mempunyai sebuah partainya sendiri”: ia “menyendiri” 
karena ia tercebur dalam “obyeknya (!) dan menentangnya. Ia mengisolasi 
dirinya dari segala-sesuatu.” 

Kritik Kritis menganggap dirinya berada di atas semua kontradiksi 
dogmatik dengan menggantikan kontradiksi imajiner di antara dirinya 
sendiri dan dunia, di antara Roh Kudus dan Massa profan untuk 
kontradiksi-kontradiksi yang sesungguhnya. Secara sama ia 
menganggap- dirinya berada di atas partai-partai/pihak-pihak dengan 
jatuh di bawah titik-pandangpartai, dengan menentang dirinya sendiri 
sebagai sebuah partai terhadap selebihnya kemanusiaan dan memusatkan 
semua kepentingannya dalam person Herr Bruno dan Kawan-kawan. 
Kebenaran pengakuan Kritik bahwa ia merajai kesunyian abstraksi, 
bahkan ketika ia tampaknya terlibat dengan sesuatu obyekia tidak keluar 
dari kesunyian yang tak-bersasaran menjadi sesuatu hubungan sosial 
yang sesungguhnya bagi sesuatu obyek sesungguhnya, karena obyeknya 
merupakan obyek dari imajinasinya, hanya sebuah obyek imajiner - 
kebenaran semua ini membuktikan keseluruhan argumen kita. Sama 
tepatnya adalah definisinya mengenai abstraksinya sebagai abstraksi 
mutlak, dalam arti bahwa ia mengucilkan dirinya dari segala sesuatu, 
dan tepat dalam cara yang sama isolasi ketiadaan dari segala sesuatu, 
dari semua pikiran, perenungan, dsb. adalah omong-kosong mutlak. 
Sambil lalu, kesunyian yang dicapainya dengan mengisolasi dan 
mengab-straksi dirinya dari segala sesuatu tidaklah lebih bebas dari 
obyek yang darinya ia mengabstraksi dirinya daripada Origenes dari 
organ genital yang telah dipotong dari dirinya sendiri. 

Seorang koresponden lain memulai dengan menggambarkan seorang 
anggota dari Berlin Couleur yang “dilihatnya dan yang dengannya 
dirinya berbicara,” sebagai “bermuram-durja, tertekan, tidak mampu 
lagi untuk membuka mulutnya” (sekalipun ia sebelumnya “selalu siap 
dengan sepatah kata yang lancang sekali), dan sangat sedih.” Anggota 
Berlin Couleur ini mengisahkan yang berikut ini kepada koresponden 



I8G | Karl Marx S Frederick Engels 

itu, yang pada gilirannya melaporkannya pada Kritik: 

“Ia tidak dapat memahami bagaimana orang seperti kalian berdua, 
yang sedianya menghormati azas kemanusiaan, dapat berkelakuan dengan 
suatu cara yang begitu menyegankan, menjijikkan dan bahkan congkak.” 
Ia tidak mengetahui “mengapa terdapat sejumlah orang yang, tampaknya, 
dengan sengaja menimbulkan suatu perpecahan. Tidakkah kita semua 
menyatakan hormat pada yang ekstrem, pada kritik? Tidakkah kita 
semuanya mampu, kalaupun tidak memproduksi, sekurang-kurangnya 
memahami dan menerapkan suatu pikiran ekstrem?” Ia “menganggap 
perpecahan ini dimotivasi oleh azas yang tidak lain dan tidak bukan 
adalah egotisme dan kecongkakan.” 

Kemudian koresponden itu mengemukakan kata-kata yang 
meneduhkan: 

"Tidakkah sakurang-kurangnya bEbarapa dari teman kita memaliami Kritik, atau barangkali 
iktikadtaikdariKritik... utdEsint virES tamEnEstlaudanda valuntas m 

Kritik menjawab dengan antitesis-antitesis antara dirinya sendiri dan 
Berlin Couleur berikut ini: 

“Terdapatberbagai pendirian mengenai kritik.” Para anggota “Ber- 
lin Couleur, bahwa mereka sudah mengantongi kritik dalam saku 
mereka,” tetapi Kritik “benar-benar mengetahui dan menerapkan 
kekuatan kritik,” yaitu, tidak menyimpannya di dalam sakunya. Bagi 
yang tersebut terdahulu, kritik adalah bentuk murni, sedangkan bagi 
Kritik ia adalah “yang paling substansial ” atau lebih tepatnya, “satu- 
satunya yang substansial.” Bagaimana Pikiran Mutlak itu bagi dirinya 
sendiri adalah keseluruhan realitas, “demikian pula” dengan Kritik 
Kritis. Itulah sebabnya ia tidak melihat isi/kandungan “di luar dirinya 
sendiri” dan karenanya bukan kritik mengenai obyek-obyek “yang 
sesungguhnya” yang terletak di luar subyek kritis; sebaliknya, ia yang 
membuat obyek itu, ia adalah Subyek- Obyek Mutlak itu. Selanjutnya. 
“Jenis kritik yang pertama mengatasi segala sesuatu dan mengatasi 
penyebdikan hal-hal ikhwal dengan frase-frase (ungkapan-ungkapan). 
Yang kedua mengisolasi dirinya dari segala sesuatu dengan frase-frase. 
Yang pertama adalah pintardalam ketidak-tahuannya, yang kedua adalah 
belajar. Yang kedua, sambil-lalu, tidak pintar, ia berlajar par ca, par 
la,” 61 tetapi hanya tampaknya saja, hanya untuk dapat menyambitkan 



Keluarga Suci | 187 

kembali yang secara dangkal dipelajarinya dari massa dalam bentuk 
sebuah motto, sebagai kebijakan yang telah ditemukannya sendiri, dan 
untuk mengubahnya menjadi omong-kosong Kritik Kritis. 

Bagi yang pertama, kata-kata seperti “ekstrem, memulai, tidak cukup 
jauh” adalah penting dan ada kategori-kategori yang paling terpuji; yang 
tersebut terakhir “menyuarakan titik-titik pandang” dan tidak 
menerapkan padanya “ukuran-ukuran” kategori-kategori abstrak itu. 

Seruan-seruan Kritik No. 2 bahwa ia tidak lagi merupakan sebuah 
masalah politik, bahwa filsafat disingkirkan dengan cara ia 
menyingkirkan sistem-sistem sosial dan perkembangan dengan kata- 
kata seperti “fantastik,” “utopi,” dsb. - apakah semua itu kalau bukannya 
suatu “versi yang telah direvisi secara Kritis” dan yang “tidak cukup 
jauh” dari “prosedur/proses” itu?Dan tidakkah ukuran-ukurannya, seperti 
“sejarah, kritik, menjumlahkan obyek-obyek, yang lama dan yang baru, 
kritik dan massa, pemeriksaan pendirian-pendirian” - singkat kata, 
semua mottonya, ukuran-ukuran kategorik dan ukuran-ukuran kategorik 
secara abstrak juga? 

"Yang terdahulu adalali tealugi, berdengki, cemburu, kerdil, scmbcng, yang terakhir adalah 
lawan dari semua itu." 

Setelah memuji dirinya sendiri selosin kali dalam setarikan nafas 
dan menjulukkan pada dirinya sendiri semua yang tidak dimiliki Berlin 
Couleur, sebagaimana Tuhan adalah segala-galanya dan manusia tidak, 
Kritik memberi kesaksian pada dirinya bahwa: “Ia telah mencapai suatu 
kejemihan, suatu kedahagaan akan pengetahuan, suatu ketenangan yang 
di dalamnya itu ia tidak dapat disangkal dan tidak terkalahkan.” 

Karenanya, ia dapat “paling-paling memperlakukan lawannya, Ber- 
lin Couleur itu, dengan tawa Olimpik.” Tawa ini -ia menjelaskan dengan 
ketuntutasan seperti biasanya apakah ia itu dan apakah yang ia bukan- 
“tawa ini bukanlah arogansi.” Sama sekali bukan! Ia adalah negasi dari 
negasi itu. Ia adalah “hanya proses yang mesti diterapkan oleh sang 
pengritik dalam segala ketenangan dan kesejukan hati terhadap suatu 
pendirian yang subordinat yang menganggap dirinya sama/sederajat 
dengannya.” (Betapa congkaknya!) Tatkala Pengritik “itu” tertawa, oleh 
karenanya, ia sedang “menerapkan suatu proses!” Dan “dalam segala 
kesejukan hati” ia menerapkan “proses ketawa” tidak terhadap “person- 



188 | Karl Marx B FredErick Engels 

person,” tetapi “terhadap suatu pendirian!” Bahkan “ketawa” merupakan 
suatu kategori yang diberlakukannya dan bahkan “mesti” berlaku! 

Kritik “ekstra-duniawi” bukan suatu “aktivitas esensial” dari “subyek 
manusia sesungguhnya” yang, karena nyata, hidup dan menderita dalam 
masyarakat sekarang, berbagi dalam derita-derita dan kesenangan- 
kesenangannya. Individu “sesungguhnya” hanya suatu “kekebetulan,” 
sebuah wahana dari Kritik Kritis yang mengungkapkan dirinya di 
dalamnya sebagai substansi abadi. Subyeknya bukan kritik manusia in- 
dividual itu, tetapi individual non-manusia dari Kritik. Kritik bukan 
sebuah manifestasi manusia, tetapi manusia adalah suatu alienasi dari 
Kridk, dan itulah sebabnya mengapa sang pengritik sepenuhnya hidup 
di luar masyarakat. 

"Dapatkah sang pEngritik hidup di dalam masyarakat yang dikritiknya?" 

Semestinya: Tidakkah ia mesti hidup dalam masyarakat itu? Tidakkah 
dirinya sendiri merupakan suatu manifestasi dari kehidupan masyarakat 
itu? Mengapa pengritik itu menjual produk pikirannya, karena dengan 
begitu ia membuat hukum terburuk dari masyarakat dewasa ini menjadi 
hukumnya sendiri? 

“SangPengritikhahkan tidak bErani berbaur secarapritadi dEngan masyarakat." 

Itulah sebabnya mengapa ia membangun bagi dirinya sendiri sebuah 
keluarga suci, tepat sebagaimana Tuhan yang terpencil berusaha 
menyingkirkan isolasiny a dari masy arakat dalam Keluarga Keramat y ang 
menjemukan itu Jika sang pengritik mau membebaskan dirinya dari 
masyarakat yang buruk, maka ia pertama-tama sekali mesti 
membebaskan dirinya dari masyarakatnya sendiri. 

“Demikian sang pengritik melepaskan semua kesenangan masyarakat 
itu, tetapi “penderitaan-penderitaannya juga” dijauhkan dari dirinya. Ia 
tidak mengenal persahatan (kecuab persahabatan Kritis) maupun kasih 
(kecuab cinta-diri) tetapi malapetaka adalah tidak berdaya terhadap 
dirinya; kejengkelan dan kesedihan merupakan “perasaan-perasaan yang 
asing” bagi dirinya.” 

Singkatnya, sang Pengritik itu bebas dari semua nafsu manusia, ia 
adalah suatu “pribadi ilahi”; ia dapat memberlakukan pada dirinya 
sendiri lagu sang biarawati: 



Keluarga Suci | 189 


Aku tidak memikirkan saarang kEkasih, 

Aku tidak mEtnikirkan SEurang suami, 

Aku barpikir akan Tuhan Bapak, 

KarEna dia yang mEmbErkahi hidupku. GZ 

Kritik Kritis tidak dapat menulis tentang sesuatu apapun tanpa 
berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Demikianlah ia akhirnya 
mengatakan pada kita bahwa “Filistinisme yang mengecam (‘melempari 
dengan batu’) sang pengritik” (ia mesti dikecam secara analog dengan 
kitab injil) “yang salah-menilai dirinya dan menjulukkan motif-motif 
tidak-murni padanya” - menjulukkan motif-motif “tidak-mumi” pada 
Kritik yang “murni! - untuk membuat-nya sama dengan dirinya” 
(kesombongan persamaan yang dicela di atas) “:yang tidak ditertawakan 
olehnya, karena itu tidak layak baginya; tetapi telah temngkap dan dengan 
diam-diam dipindahkan pada maknanya sendiri yang tidak-berarti.” 

Sebelumnya Pengritik itu “harus” memberlakukan “proses ketawa” 
itu pada “pendirian subordinat yang menganggap dirinya sama/sederajat 
dengannya.” Ketidak-pastian Kritik Kritis tentang cara yang dengannya 
ia mesti bemmsan dengan Massa yang tidak-bertuhan kelihatannya 
hampir mengindikasikan kejengkelan interior, semacam empedu yang 
baginya perasaan-perasaan bukannya “tidak-diketahui/dikenal.” 

Jangan salah mengenai hal ini. Setelah melakukan suatu perjuangan 
herkulian untuk membebaskan dirinya dari “Massa duniawi” yang tidak- 
Kritis dan “segala-sesuatu.” Pada akhirnya Kritik Kritis telah dengan 
gembira membahas keberadaannya “yang mutlak, puas-diri, dewata, 
kesepian.” Apabila dalam dalam pengumuman-peng-umumannya 
pertama pada tahap baru- nya ini, dunia lama dari “perasaan-perasaan” 
berdosa ini masih tampak mempunyai sesuatu kekuasaan atasnya, 
sekarang akan melihat Kritik mendapatkan penyegaran estetik dan 
“transfigurasi” dalam suatu “bentuk artistik” dan melengkapkan 
“penebusan dosa”-nya sehingga ia akhirnya dapat melaksanakan 
“pengadilan Kritis terakhir” bagaikan “Kristus” kedua yang menang, 
dan, setelah mengalahkan sang naga, dengan tenang naik ke surga. 



I VI VIII 

rmCJALANAN LLNI4WI DAN TDANSLIGLDASI 

DDITID DDITIS 

1111 

DDITID DDITIS DAL/IM DLDSCN DLDCLDL, 
D/SNCED/SN CLDCLDSTEIN 


“Rudolph,” Pangeran Geroldstein “menebus dosa” dalam “perjalanan 
duniawinya” untuk suatu kejahatan “rangkap”; kejahatannya “pribadi” 
dan kejahatan “Kritik Kritis.” Dalam sebuah dialog penuh amarah ia 
mencabut pedangnya terhadap ayahnya; Kritik Kritis, juga dalam sebuah 
dialog penuh amarah, membiarkan dirinya terbawa oleh perasaan- 
perasaan penuh dosa terhadap Massa. Kritik Kritis tidak mengungkapkan 
satupun misteri. Rudolph menebus dosa untuk itu dan menungkapkan 
semua misteri. 

Rudolph, demikian Herr Szebga memberitahukan kita, adalah pelayan 
“pertama” dari negara kemanusiaan ( Negara Kemanusiaan, oleh Suabian 
Egidius. Cf. Konstitusionelle Jahrbiicher oleh Dr. Karl Weil,1844, Vol.2). 

Agar “dunia tidak dihancurkan,” Herr Szeliga menandaskan, adalah 
perlu agar 

"□rang-orang dEngan kritik yang kEjam tampil... Ruddph adalah SESEDrang dari j'enisitu... 
Rudolph mEnangkap pikiran mEngEnai kritikmurni. Dan pikiran itu adalah lEbih bErmanfaat baginya 
dan SEmua kEmanusiaan daripada s£/77//3pEngalaman ksmanusiaan dalam SEluruh SEjaralinya, 
daripada se/77/73pEngEtahuan yang Rudulpfi, bahkan dEngan pEngarahan guru yang paling dapat 
diandalkannya. tElah dapat didErivasi dari SEjarah itu. - Psnilaian yangtidakmamihakyang 
dEngannya Rudulph mungabadikan pErjalanan duniawi-nya adalah, SESungguhnyaMak\a\n dari: 

pEngungkapan mistEri-mistEri masyarakat." 
la adalah "mistEri dari SEtnua mistEri yang tErungkap." 

Rudolph mempunyai jauh lebih banyak alat eksterior tersedia bagi 
dirinya daripada orang-orang Kritik Kritis lainnya. Tetapi yang tersebut 
terdahulu menghibur dirinya sendiri: 

"Tidak dapat dicapai uIeIi mErEka yang kurang diuntungkan uluh nasib adalah hasil-hasil [\) 
Rudulph,tidak-dicapai adalah tujuannya yang bagus SEkali (!)." 

I 190 | 



Keluarga Suci | 191 

Itulah sebabnya mengapa Kritik membiarkan “pelaksanaan pikiran- 
pikirannya sendiri” pada Rudolph, yang begitu dimanja oleh nasib. Ia 
bemyanyi padanya: 

Hahnemann, Maju tErus. 

Anda mEmakai alat-penyeberang. 

Anda tidak akan menjadi basah ! G3 

Mari kita menemani Rudolph dalam perjalanan duniawinya yang 
Kritis yang lebih bermanfaat bagi kemanusiaan daripada semua 
pengalaman kemanusiaan dalam keseluruhan sejarah, daripada semua 
pengetahuan dsb. dan yang menyelamatkan dunia dua kali dari 
kehancuran. 

I. TransfDrmasi Kritis SEurang Jagal menjadi SEEkur Anjing atau Chourineur 

“Chourineur” adalah seorang jagal karena pekerjaannya. Suatu 
kumpulan situasi menjadikan putera alam yang perkasa ini seorang 
pembunuh. Rudolp bertemu dengannya secara kebetulan ketika ia sedang 
menganiaya Fleur de Marie. Rudolph mendaratkan beberapa tonjokan 
ahb yang mengesankan ke kepala tukang cekcok yang trampil itu, dan 
dengan demikian menjadi dihormati olehnya. Kemudian, di kedai 
penjahat itu, watak “Chourineur” yang berhati-baik itu temngkap. “Anda 
masih mempunyai hati dan kehormatan,” Rudolph berkata padanya. 
Dengan kata-kata ini ia membakar “Chourineur” dengan penghormatan 
bagi dirinya sendiri. “Chourineur” mengubah atau, serperti dikatakan 
Herr Szeliga, ditransformasi menjadi “makhluk moral.” 

Rudolph menarohnya di bawah perlindungannya. Mari kita mengikuti 
proses pendidikan Chourineur dengan pengarahan Rudolph. 

Tahappertama. Pelajaran pertama yang didapat Cliourineur adalah 
suatu pelajaran dalam kemunafikan, ketidak-setiaan, keprigelan dan 
penipuan. Rudolph menggunakan Chourineuryang disusilakan dengan 
cara yang presis sama sebagaimana Vidocq menggunakan para penjahat 
yang telah disusilakannya, yaitu, ia menjadikannya seorang “mouchard 
dan agen provokator.” 

Ia menasehatinya agar “berdalih” pada “pemimpin gang” bahwa ia 
telah mengubah azas tidak-mencuri dan menyarankan sebuah 
perampokan untuk memancingnya memasuki jebakan yang dipasang 



192 | Karl Marx 5 Frederick Engels 

oleh Rudolph. “Chourineur” merasa dirinya disalah-gunakan untuk 
sebuah “pertunjukan jenaka.” Ia memrotes terhadap saran untuk 
memainkan peranan sebagai “mouchard” dan “agen provokator.” 
Rudolph dengan mudah sekali meyakinkan putera alam itu dengan 
“permainan kata-kata semuminya” dari Kritik Kritis bahwa suatu tipuan 
kotor tidaklah kotor apabila itu dilakukan untuk motif-motif moral, 
motif-motif “yang baik Chourineur,” sebagai seorang agen provokator 
dan dengan dalih persahabatan dan kepercayaan, memancing mantan 
rekannya itu pada kehancuran. Untuk “pertama-kalinya dalam hidupnya” 
ia melakukan suatu tindakan “kekejian.” 

Tahap kedua. Kemudian kita mendapati “Chourineur” bertindak 
sebagai “jum-rawat” Rudolph, yang telah diselamatkannya dari bahaya 
maut. 

“Chourineur” telah menjadi seorang “makhluk moral” yang begitu 
“sopan” sehingga ia menolak saran dokter negro David untuk duduk di 
lantai, karena takut mengotori karpet. Ia memang terlalu malu untuk 
duduk di atas sebuah kursi. Ia mula-mula merebahkan kursi itu di astas 
sandarannya dan kemudian ia duduk di atas kaki-kaki depan kursi itu. 
Ia selalu meminta maaf apabila berbicara pada Rudolph, yang telah 
diselamatkannya dari bahaya maut, sebagai “sahabat” atau “Monsieur” 
gantinya “Monseigneur.” 

Sungguh suatu terobosan yang ajaib dari seorang putera yang kasar 
dari alam! “Chourineur” mengungkapkan rahasia terdalam dari 
transformasi Kritis dirinya ketika ia mengaku pada Rudolph bahwa 
dirinya mempunyai kasih-sayang yang sama akan dirinya seperti seekor 
bull- dog akan tuannya: “Je me sens pour vous, comme qui dirait 
l’attacbemnent d’un bouledoguepourson maitre.” Mantan jagal itu telah 
berubah menjadi seekor anjing. Seterusnya, semua kebaikannya akan 
diubah menjadi kebaikan seekor anjing, “semuminya pengabdian” pada 
tuannya. Kemerdekaannya, individualitasnya akan lenyap sepenuhnya. 
Tetapi, sebagaimana pelukis-pelukis bumk mesti memberi label pada 
lukisan-lukisan mereka untuk mengatakan maksud yang mau 
dicerminkan lukisan-lukisan itu, Eugene Sue mesti memasang sebuah 
label dalam mulut bull-dog Cbourineur agar ia selalu menegaskan: 
“Kedua kata-kata itu, Anda masih mempunyai hati dan kehormatan, 
menjadikan aku seorang manusia.” Hingga nafasnya yang terakhir 



Keluarga Suci | 193 

Chourineur akan menemukan motif-motif bagi perbuatan-perbuatannya, 
tidak dalam individualitas manusianya, tetapi dalam label itu. Sebagai 
sebuah bukti dari perubahaan moralnya, ia akan seringkali 
menggambarkan kehebatan dirinya sendiri dan kelicikan para individu 
lainnya. Dan setiap kali ia melontarkan pernyataan-pernyataan 
moralistik, Rudolph akan berkata padanya: “Aku suka mendengar anda 
berbicara seperti itu. Chourineur” tidak menjadi seekor “bull-dog biasa,” 
tetapi “seekor bull-dog moral.” 

Tahap ketiga. Kita sudah mengagumi “kesopanan burjuis-kecil” yang 
telah menggantikan tempat ketidak-formalan “Chourineur yang kasar 
tetapi berani.” Kita sekarang mengetahui bahwa, selagi ia menjadi 
seorang “makhluk moral,” ia juga mengadopsi gaya dan sikap “burjuis 
kecil. Melihat gayanya anda akan menganggapnya sebagai burjuis kecil 
yang paling tidak berbahaya di dunia.” 

Yang semakin mengecilkan hati daripada bentuk ini adalah isi yang 
diberikan Rudolph pada kesamaannya yang telah direformasi secara 
Kritis. Ia mengirimkannya ke Afrika “untuk menunjukkan suatu contoh 
yang hidup dan bermanfaat dari penyesalan/penebusan pada dunia yang 
tidak percaya.” Di masa mendatang ia akan mesti mendemonstrasikan, 
bukan sifat manusiawinya sendiri, tetapi sebuah dogma Kristiani. 

Tahap keempat. Transformasi moral secara Kritis telah menjadikan 
Chourineur seorang yang pendiam, yang berhati-hati, yang berkelakuan 
sesuai peraturan-peraturan ketakutan dan kebijakan duniawi. 

Le Chourineur,” demikian laporan Murph, yang di dalam 
kesederhanaannya yang tidak bijaksana selalu menceritakan kisah-kisah 
dari sekolah, n ’apas dit un mot de l’execution de maitre d’ecole, depeur 
de se trouver compromis. 

Demikianlah Cbourineur mengetahui bahwa eksekusi pemimpin itu 
adalah tidak syah/legal. Tetapi ia tidak berbicara tentang itu karena 
takut membahayakan dirinya sendiri. “Pintamya Chourineur!” 

Tahap kelima. “Chourineur” telah membawa pendidikan mortalnya 
hingga kesempurnaan yang sedemikian rupa sehingga ia memberikan 
pengabdiannya yang serba-anjing terliadap Rudolph suatu bentuk beradab 
- menjadi sadar akan hal itu. Setelah menyelamatkan “Germain” dari 
suatu bahaya maut, ia berkata padanya: “Aku mempunyai seorang 
pelindung yang bagiku adalah seperti Tuhan bagi para pendeta - cukup 



194 | Karl Marx 5 FredErick Engels 

untuk membuat orang berlutut di depannya.” 

Dan di dalam imajinasinya ia berlutut di depan Tuhan-nya. 
“Monsieur Rudolph,” katanya pada Germain, “melindungi dirimu. 
Aku mengatakan Monsieur sekalipun aku mestinya mengatakan 
Monseigneur. Tetapi aku telah terbiasa menyapanya dengan Monsieur 
Rudolph, dan ia memperkenankan aku seperti itu.” 

Kebangkitan dan kemekaran yang luar-biasa! Berseru Herr Szeliga 
dalam kesuka-citaan Kritis. 

Tahap keenam. “Chourineur” secara patut mengakhiri perjalanan 
duniawinya akan pengabdian murni, akan kebulldogan moral, dengan 
membiarkan dirinya pada akhirnya ditikam hingga mati bagi tuannya 
yang agung. Tepat sebagaimana Squelette mengancam sang pangeran 
dengan pisaunya, “Chourineur” menghentikan tangan pembunuh itu. 
Squelette menikamnya. Tetapi, dalam sekaratnya, “Chourineur” berkata 
pada Rudolph: 

"Aku ternyata benar ketika aku mengatakan bahwa SEgEnggam tanah (sEakar bull-dag) SEpErti 
diriku kadang-kadang dapat bErguna bagi SEurang guru/tuanyangtEsardanagungseperi\ 
anda." 

Pada ucapan kanine (anjing) ini, yang menyimpulkan keseluruhan 
kehidupan Kritis Chourineur bagaikan sebuah epigram, label yang 
diletakkan di dalam mulutnya menambahkan: 

"Kita SEri, MansiEur Rudulph. Anda mangatakan padaku bahwa aku mampunyai hati dan 
kEharmatan." 

"Harr Szzaliga bartEriak sakaras ia dapat": 

"BetapaberjasanyaRudolpliyangtelalimEmulilikan'tfounman (!) pada kEmanusiaan (?)!" 

2) Pengungkapan Misteriigama Kritis atau Fleur de Marie 
a) “Daisy” Spekuiatif 

Sepatah kata lagi tentang “Daisy” spekulatif Herr Szeliga sebelum 
kita melanjutkan pada “Fleur de Marie Eugene Sue.” 

Di atas segala-galanya, “Daisy” spekulatif adalah sebuah koreksi. 
Kenyataannya adalah bahwa pembaca dapat menyimpulkan dari 
konstruksi Herr Szeliga bahwa “Eugene Sue” telah “memisahkan 
penyajian basis obyektif [dari sistem dunia ] dari perkembangan indi- 



Keluarga Suci | 195 

vidual yang bertindak, kekuatan-kekuatan yang hanya dapat dipahami 
(dengannya) sebagai suatu latar-belakang.” 

Di samping tugas untuk mengoreksi perkiraan yang salah ini, yang 
mungkin telah dibuat pembaca dari penyajian Herr Szeliga, Daisy adalah 
juga sebuah missi metafisik dalam kita punya, atau lebih tepatnya, epik 
Herr Szeliga. 

“ Sistemdunia Aan peristiwa-peristiwa epik M/msfe/rdipadijkan secara artistik dalam sebuali 
keutuhan tunggal apabila mereka hanya saling-silang dalam sebuah campuran acakan -sebentar 
di sini sedikit sistem dunia dan kemudian di sana sedikit adegan panggung. Jika mesti dihasilkan 
kEsatuanyangsEsunggulinya, maka kedua-duanya, misteri-misteri dari dmayang berprasangka 
dan kejernihan, keterbukaan dan kepercayaan yang dengannya Rudnlpli menembus dan 
mengungkapkannya mesti berbenturan dalam suatu individual tunggal... Initugas Daisyitu." 

Herr Szeliga menjelaskan Daisy dengan beranalogi dengan konstruksi 
Herr Bauer mengenai “Ibunda Tuhan.” 

Di satu sisi adalah “Rudolph ilahi ’ yang kepadanya semua kekuasaan 
dan kebebasan dijulukkan, satu-satunya azas “aktif.” Di sisi lain adalah 
sistem dunia yang pasif dan makhluk-makhluk manusia yang termasuk 
di dalamnya. Sistem dunia merupakan “dasar bagi realitas.” Jika dasar 
ini tidak untuk “seluruhnya ditinggalkan” atau “sisa terakhir dari situasi 
alamiah tidak untuk dihapuskan”; jika dunia sendiri mesti mempunyai 
bagiannya sendiri di dalam “azas perkembangan” yang Rudolph, berbeda 
dengan dunia, pusatkan dalam dirinya sendiri; jika “yang manusia tidak 
untuk disajikan sebagai tidak-bebas dan tidak-aktif tanpa kualifikasi,” 
maka Herr Szeliga mesti jatuh ke dalam “kontradiksi kesadaran religius.” 
Sekalipun ia merobek-robek sistem dunia dan aktivitasnya sebagai 
dualisme suatu massa mati dan Kritik (Rudolph), ia tetap berkewajiban 
untuk mengakui beberapa atribut keilahian pada sistem dunia dan massa 
itu dan menguraikan dalam Daisy itu kesatuan spekulatif dari kedua- 
duanya, dari Rudolph dan dunia (cf. Kritik der Synoptiker, Vol.!, hal. 

39 ). 

Di samping hubungan-hubungan sesungguhnya dari sang “pemilik, 
daya individual” yang aktif itu, dengan rumah- nya “basis obyektif’ - 
spekulasi mistik, dan spekulasi estetik juga, memerlukan suatu “kesatuan 
spekulatif ketiga yang konkrit,” suatu “subyek-obyek” yang adalah 
rumah itu dan pemilik itu “dalam satu.” Karena spekulasi tidak menyukai 



I9G | Karl Marx S FredErick Engels 

mediasi-mediasi alamiah di dalam sirkumstansialitas mereka yang 
ekstensif, ia tidak memahami bahwa “sedikit sistem dunia” yang sama 
itu, rumah itu, misalnya, bagi yang satu, yaitu sang pemilik, adalah 
sebuah “basis obyektif,” adalah suatu “peristiwa epik” bagi yang lain, 
sang pembangun, misalnya. Untuk mendapatkan suatu “keutuhan yang 
sungguh-sungguh tunggal” dan “kesatuan sesungguhnya,” Kritik Kritis, 
yang menegur “seni romantik” dengan “dogma kesatuan” itu, 
menggantikan kaitan alamiah dan manusiawi di antara sistem dunia 
dan peristiwa-peristiwa dunia dengan suatu koneksi fantastik, suatu 
subyek-obyek mistik, sebagaimana “Hegel” menggantikan kaitan 
sesungguhnya antara manusia dan alam dengan suatu Subyek-Obyek 
mutlak, yang sekaligus adalah keseluruhan alam dan keseluruhan 
kemanusiaan, Spirit Mutlak. 

Pada (dalam) Daisy Kritis “kesalahan universal zaman, kesalahan 
misteri” menjadi “misteri kesalahan” tepat sebagaimana hutang univer- 
sal misteri menjadi “misteri hutang” itu pada (dalam) penjual bahan 
pangan yang berhutang. 

Menurut kontruksi Ibunda-Tuhan, sesungguhnya Daisy mestinya 
“ibunda Rudolph,” juru selamat-dunia. Herr Szeliga secara tegas-tegas 
mengatakan begitu: 

"Secara logis, Rudalph semestinya putra Daisy." 

Namun, karena ia bukan puteranya, tetapi ayahnya, Herr Szeliga 
mendapatkan di dalamnya “misteri baru bahwa masa-kini seringkali 
menanggung masa-lalu yang telah lama berlalu di dalam perutnya 
gantinya masa-depan.” Ia bahkan mengungkapkan sebuah misteri lain, 
sebuah misteri yang lebih besar, sebuah misteri yang secara langsung 
mengontradiksi statistik-statistik yang serba-massal, misteri bahwa 
seorang “anak, jika ia tidak, pada gilirannya, menjadi seorang ayah atau 
seorang ibu; tetapi ke kuburannya dalam keadaan murni dan tidak 
bersalah, sebagai... pada dasarnya ... seorang anakperempuan.” 

Herr Szeliga secara setia mengikuti spekulasi Hegel ketika, “secara 
logik” ia menjadikan sang anak-perempuan itu seakan-akan ibu dari 
ayahnya. Dalam History of Phiklosophy Hegel seperti dalam Philoso- 
phy ofNature-nya, sang putera melahirkan ibu, Spirit melahirkan alam, 
religi Kristiani melahirkan paganisme, hasilnya awal itu. 




Keluarga Suci | 197 

Setelah membuktikan bahwa “secara logik” Daisy semestinya adalah 
ibu Rudolph, Herr Szeliga membuktikan yang sebaliknya: “agar supaya 
sepenuhnya bersesuaian dengan ide yang diwujudkannya itu di dalam 
epik kita, maka ia selamanya tidak boleh menjadi seorang ibu.” Ini 
setidak-tidaknya menunjukkan bahwa ide dari epik kita dan logika Herr 
Szebga adalah saling berkontradiksi. 

Daisy spekulatif tidak lain dan tidak bukan adalah “perwujudan 
sebuah ide.” Tetapi ide apa? “Ia mempunyai tugas untuk mewakib, 
sepertinya, titik airmata terakhir dari kepedihan yang diteteskan pada 
seluruh pelenyapannya.” Ia merupakan suatu pencerminan dari setitik 
airmata alegorikal, dan bahkan yang sekecil-kecil ia adanya, ia hanya 
“sepertinya.” 

Kita tidak akan mengikuti Herr Szeliga dalam penyajiannya lebih 
lanjut mengenai Daisy. Kita membiarkan/meninggalkan padanya 
(Daisy), sesuai petunjuk Herr Szeliga, yang “merupakan kontradiksi yang 
paling menentukan bagi setiap orang,” sebuah kontradiksi yang sama 
misteriusnya seperti atribut-atribut Tuhan. 

Kita juga tidak akan menggab ke dalam “misteri yang sesungguhnya, 
yang disimpan oleh Tuhan dalam dada manusia” yang kepadanya Daisy 
Spekulatif “sepertinya juga” mengisyaratkan. Kita akan berabh dari 
Daisy Herr Szebga pada Fleurde Marie Eugene Sue dan pada pengobatan 
ajaib yang Kritis yang dilakukan Rudolph atas diri Daisy. 

b) Fleurde Marie 

Kita menemukan Marie dikebbngi para penjahat, seorang pelacur, 
seorang hamba dari wanita-pemibk sebuah kedai para penjahat. Dalam 
kehinaan ini ia mempertahankan suatu keagungan roh manusia, suatu 
ketidak-ternodaan manusia dan suatu keindahan manusia yang 
mengesankan semua di sekebling dirinya, yang mengangkatnya ke 
tingkat sekuntum bunga puitikal dari dunia kejahatan dan yang 
memenangkan baginya nama Fleur de Marie. 

Kita mesti mengamati Fleur deMarie dengan sepenuh-penuh 
perhatian dari penampilannya yang pertama agar dapat membandingkan 
bentuk aslinya dengan “transformasi Kritis”-nya. 

Dengan segala kerapuhannya, Fleur de Marie menunjukkan vitalitas, 
enerji, keriangan, keluwesan watak yang besar - kualitas-kuabtas yang 



198 | Karl Marx S Frederick Engels 

itu sendiri menjelaskan perkembangan manusiawinya dalam situasinya 
yang tidak-manusiawi. 

Ketika “Chourineur” memperlakukannya dengan buruk, ia 
mempertahankan/membela diri dengan sepasang guntingnya. Itulah 
keadaan di mana kita pertama-tama mendapatinya. Ia tidak tampak 
sebagai seekor domba yang tidak-berdaya, yang menyerah tanpa 
sedikitpun perlawanan terhadap kebrutalan yang luar-biasa itu; ia 
seorang gadis yang dapat membela hak-haknya dan melakukan suatu 
perlawanan. 

Di kedai para penjahat di rue aux Feves ia mengisahkan riwayat 
hidupnya pada “Chourineur” dan Rudolph. Sambil melakukan itu ia 
tertawa atas kejenakaan “Chourineur.” Ia meminta maaf karena tidak 
mencari pekerjaan setelah pembebasan dirinya dari penjara dan telah 
menghabiskan 300 franc yang diperolefmya untuk bersenang-senang dan 
membeli pakaian. “Tetapi,” demikian ia berkata, “aku tidak mempunyai 
seorangpun yang menasehatiku.” Kenangan akan malapetaka 
kehidupannya -menjual dirinya pada wanita-pemilik dari kedai para 
penjahat itu- membangkitkan kemurungan pada dirinya. Adalah untuk 
pertama-kalinya sejak masa kanak-kanaknya ia mengingat kembali 
peristiwa-peristiwa ini. “Kenyataannya adalah bahwa memedihkan 
sekali jika aku mengengok ke masa lalu... Pasti sangatlah indah kejujuran 
itu.” Ketika “Chourineur” menertawakannya dan mengatakan padanya 
bahwa ia mesti menjadi jujur, ia berseru: “Jujur! Tuhanku! Dengan apa 
kau menghendaki agar aku jujur?” Ia berkeras bahwa dirinya bukanlah 
orang “yang mesti bercucuran air-mata (je ne suispaspleurnicheuse); 
tetapi kedudukannya dalam kehidupan adalah menyedihkan -ce n ’est 
pasgai.” Pada akhirnya, bertentangan dengan penyesalan Kristiani, ia 
mengekspresikan “sang stoic (sang panahan nafsu) dan sekaligus azas 
manusia, asas “epikurian” dari suatu sifat yang bebas dan kuat: 

“EnfinoE quiEstfait. estfait'.' 

Mari kita ikut bersama Fleur de Marie pada kencan-keluarnya yang 
pertama kali dengan Rudolph.. 

“Kesadaran akan situasimu yang mengerikan boleh-jadi menekan 
rohmu,” Rudolph berkata, sudah gatal bersusila. “Betul,” jawabnya, 
“lebih dari sekali aku memandang lewat dinding jembatan sungai Seine; 



Keluarga Suci | 199 

tetapi kemudian aku akan memandang bunga-bunga dan matahari dan 
berpikir bahwa sungai itu akan selalu berada di situ dan aku baru berusia 
tujuhbelas tahun. Siapa yang tahu? Pada saat-saat seperti itu aku berpikir 
apakah memang ini nasibku, bahwa ada yang baik di dalam diriku. Or- 
ang telah cukup menyiksa diriku, demikian aku biasa berkata pada diri 
sendiri, tetapi setidak-tidaknya aku tidak pernah berbuat jahat terhadap 
siapapun.” 

FleurdeMarie memandang situasi dirinya tidak sebagai suatu ciptaan 
yang bebas, tidak sebagai ungkapan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai 
suatu nasib yang tidak selayaknya bagi dirinya. Nasibnya yang buruk 
dapat berubah. Ia masih muda. 

“Baik” dan “buruk,” dalam pikiran Marie, bukanlah “abstraksi- 
abstraksi” moral dari kebaikan dan kejahatan. Ia, dirinya, adalah “baik” 
karena ia tidak pernah menyebabkan “penderitaan” bagi siapapun, ia 
telah selalu “manusiawi” terhadap sekeliling dirinya yang tidak- 
manusiawi. Ia “baik” karena matahari dan bunga-bunga mengungkapkan 
pada dirinya sifat dirinya sendiri yang cerah dan berbunga. Ia “baik” 
karena ia masih “muda,” penuh harapan dan vitalitas. Keadaan “tidak 
baik” karena melakukan kekerasan tidak-wajar atas dirinya, karena itu 
bukan pencerminan dari dorongan-dorongan hatinya yang manusiawi, 
pemenuhan hasrat-hasrat manusiawinya; karena itu penuh siksaan dan 
hampa dari kesenangan. Ia mengukur keadaan kehidupannya dengan 
“individualitas dirinya sendiri,” hakekat “alamiah” dirinya, tidak dengan 
“ideal kebaikan.” 

Dalam lingkungan-lingkungan “alamiah,” rantai-rantai kehidupan 
burjuis lepas dari Fleur de Marie; dengan bebas ia dapat 
memanifestasikan sifat dirinya sendiri dan karenanya ia penuh 
bergelembung dengan cinta akan kehidupan, dengan suatu kekayaan 
perasaan, dengan kebahagian manusia pada keindahan alam; semua ini 
menunjukkkan bahwa sistem burjuis hanya menyerempet permukaan 
dirinya dan itu hanyalah sekedar kemalangan, bahwa ia sendiri tidaklah 
baik ataupun buruk, tetapi manusiawi. 

"MonsiEur Rudulph, kEbahagiaan ini!... rumput, ladang-ladang! SEandainya saja anda mEmbiarkan 
aku kEluar, uuaca bEgitu indah... Aku ingin sukali bErlari-lari di padang rumput itu." 

Turun dari kereta itu ia memetik bunga untuk Rudolph, “nyaris tidak 



2DD | Karl Marx 5 FrEdarick Engels 

bisa berkata-kata karena kegirangannya,” dsb. 

Rudolph mengatakan padanya bahwa ia akan membawa Marie ke 
“perusahaan pertanian Madame Geoges”: di sana ia (Marie) akan melihat 
bekupon-bekupon burung-dara, kandang-kandang sapi dan sebagainya; 
di sana akan ada susu, mentega, buah-buahan dsb. Itu semua merupakan 
berkat sesungguhnya bagi anak itu. Ia akan bersuka-ria, itulah pikiran 
utamanya. Anda sunggub tidak dapat membayangkan betapa aku 
merindukan kesenanganlla menjelaskan pada Rudolph tanpa sedikitpun 
pengendalian hingga seberapa jauhnya dirinya mesti dipersalahkan atas 
nasibnya. “Sebab seluruh nasibku adalah karena aku tidak menyimpan 
uangku.” Karenanya ia menganjurkan Rudolph agar berhemat dan 
menaroh uangnya di bank simpanan. Khayalnya menjadi liar di istana- 
istana udara yang dibangun Rudolph untuk dirinya. Ia hanya menjadi 
sedih karena ia “sedang melupakan masa-kini’ dan “kontrasnya masa 
kini dengan impian suatu kehidupan yang menyenangkan dan penuh 
tawa yang mengingatkannya pada kekejaman situasi dirinya.” 

Sejauh ini telah kita melihat Fleur de Marie dalam bentuk aslinya 
yang tidak-Kritis. Eugene Sue di sini telah naik di atas kaki-langit 
pandangan dunianya sendiri yang sempit. Ia telah menampar prasangka 
burjuis di mukanya. Ia akan menyerahkan Fleur de Marie pada pahlawan 
Rudolph untuk menebus ketergesa-gesaannya sendiri dan untuk meraih 
tepuk-tangan dari semua laki-laki dan wanita tua, dari keserluruhan 
kepolisian Paris, dari religi yang berlaku dan dari “Kritik Kritis.” 

Madame Georges, yang kepadanya Rudolph meninggalkan Fleurde 
Marie, adalah seorang wanita religius, yang hipokondriak (hypochon- 
driac = yang selalu mencemaskan kesehatan diri), yang tidak-bahagia. 
Ia langsung menyambut anak itu dengan kata-kata bermanis-manis: 
Tuhan memberkati mereka yangmengasihinya dan takutpadanya, yang 
tidak-bahagia dan menyesal. Rudolph, laki-laki Kritik murni, telah 
memangggil pendeta yang malang, Laporte, yang rambutnya telah 
beruban dalam ketakhayulan. Ia mempunyai missi melaksanakan 
reformasi Kritik Fleur de Marie. 

Penuh sukacita dan tanpa terkekang, Marie datang pada pendeta tua 
itu.Dalam kebrutalan Kristianinya Eugene Sue menggunakan suatu naluri 
yang mempesona dengan seketika membisikkan ke telinganya bahwa 
“malu berakhir di saat penyesalan dan bertobat dimulai,” yaitu, di gereja, 



Keluarga Suci | 2DI 

yang adalah satu-satunya yang dapat memberi kebahagiaan. Ia lupa akan 
keriangan yang tak-terkendab dari kencan-keluar itu, suatu keriangan 
yang dihasilkan oleh berkat-berkat alam dan simpati Rudolph yang 
bersahabat, dan yang hanya terganggu oleh pikiran akan keharusan 
pulang pada wanita-pemilik kedai para penjahat itu. 

Pendeta itu seketika mengambil suatu sikap adi-duniawi. Kata- 
katanya yang pertama adalah: 

“Kasih Tuhan tidak terhingga, anakku sayang! Ia telah membuktikan 
itu padamu dengan tidak meninggalkan dirimu dalam cobaan-cobaan 

yang ganas itu.Orang yang murah-hati yang menyelamatkan dirimu 

telah memenuhi kalam dalam Kitab-Injil” [catat - kata dari Kitab-Injil, 
bukan suatu maksud/tujuan manusiawi!]: “Sangat dekatlah Tuhan pada 
mereka yang memohon padanya; ia akan memenuhi hasrat-hasrat mereka 
... ia akan mendengar suara mereka dan akan menyelamatkan mereka ... 
Tuhan akan melaksanakan karya -nya.” 

Namun Marie belum dapat memahami arti jahat dari ungkapan- 
ungkapan pendeta itu. Ia menjawab: “Aku akan berdoa untuk mereka 
yang mengasihi diriku dan membawa diriku kembali pada Tuhan.” 

Pikirannya yang pertama-tama bukanlah akan Tuhan, pikiran itu 
adalah bagi juru-selamatnya yang manusiawi dan juru-selamatnya itu 
adalah ia yang untuknya Marie berdoa, bahkan tidak untuk pengampunan 
“dirinya sendiri.” Ia mengatributkan pada doanya sesuatu pengaruh 
mengenai penyelamatan orang-orang lain. Memang, ia begitu naifnya 
sehingga ia beranggapan bahwa dirinya “sudah dibawa kembali” pada 
Tuhan. Pendeta itu merasa sebagai tugasnya untuk menghancurkan 
kepercayaan tidak-ortodoks ini. 

“Segera,” demikian ia berkata, menyelangi Marie, “segera akan kau 
dapatkan pengampunan, pengampunan dari kesalahan-kesalahan besarmu 
... karena, untuk sekali lagi mengutib sang nabi, Tuhan mengangkat 
mereka yang berada di pinggir jurang.” 

Orang jangan tidak melihat ungkapan-ungkapan tidak-manusiawi 
yang dipakai sang pendeta itu. Anda akan segera mendapatkan 
pengampunan. Dosa-dosamu masih belum dilupakan. 

Sebagaimana Laporte, ketika ia menerima. Gadis itu, mencoba 
membangkitkan pada gadis itu “kesadaran akan dosa-dosanya,” demikian 
Rudolph, ketika ia meninggalkannya, menghadiahkan padanya sebuah 




202 | Karl Marx & FrEderick Engels 

“salib” emas, simbol dari “penyaliban Kristiani” yang menantikan gadis 
itu. 

Marie sudah tinggal beberapa lama di perusahaan pertanian Madame 
Georges. Mari kita sekarang mendengarkan suatu dialog antara pendeta 
tua Laporte dan Madame Georges. Laporte menganggap pernikahan 
adalah mustahil bagi gadis itu “karena tiada laki-laki, sekalipun dengan 
adanya jaminan sang pendeta itu, akan mempunyai keberanian untuk 
menghadapi masa-lalu yang telah mengotori masa-muda gadis itu.” Ia 
menambahkan: “ia mesti menebus kesalahan-kesalahan besar, ia 
semestinya ditopang oleh suatu kesadaran moral” Ia membuktikan bahwa 
Maries dapat tetap baik tepat seperti yang paling biasa dari burjuasi; 
sekarangini terdapat banyak orang bajik di Paris. Pendeta yang munafik 
itu mengetahui benar bahwa setiap jam dalam sehari, di jalan-jalan yang 
paling ramai, orang-orang bajik kota Paris itu berlalu-lalang melewati 
gadis-gadis kecil dari usia 7 atau 8 tahun yang menjual geretan api dan 
sejenisnya hingga tengah malam, sebagaimana Marie sendiri biasa 
melakukannya dan yang, hampir tanpa pengecualian, akan mengalami 
nasib yang sama seperti Marie. 

Pendeta itu telah mengambil keputusan untuk membuat Marie 
bertobat; di dalam dirinya sendiri pendeta itu sudah mengutuk gadis 
itu. Mari kita bersama Marie ketika ia menemani Laporte pulang di 
malam hari. 

Begini anakku,” ia memulai dengan kefasihan berbicara yang 
bermanis-manis, “kaki-langit yang tak-terhingga yang batas-batasnya 
tidak dapat dilihat [ingatlah, bahwa ketika itu adalah malam hari] bagiku 
tampaknya ketenangan dan ketak-terbatasan itu memberikan ide kepada 
kita mengenai keabadian ... Aku katakan ini padamu, Marie, karena kau 
peka pada keindahan penciptaan ... Aku seringkali digerakkan oleh 
keterpukauan religius yang mengilhami-mu, dirimu yang telah begitu 
lama direngggut dari sentimen religi.” 

Pendeta itu sudah berhasil mengubah kesenangan naif seketika dari 
Marie pada keindahan-keindahan alam menjadi keterpukauan religius. 
Bagi Marie, alam sudah menjadi suatu alam yang dikristianisasikan, 
suatu alam yang saleh, yang direndahkan pada penciptaan. Lautan ruang 
yang transparan telah dikotori dan diubah menjadi suatu simbol gelap 
dari kekekalan yang macet.Ia sudah mengetahui bahwa semua 



Keluarga Suci | 203 

manifestasi manusiawi dari keberadaan dirinya adalah profan, hampa 
religi, pengabdian sesungguhnya, bahwa mereka itu tidak beriman dan 
tidak-bertuhan. Pendeta itu mesti mengotori Marie dalam penglihatan/ 
pandangannya sendiri, pendeta itu mesti menginjak-injak kapasitas- 
kapasitas moral dan bakat-bakatnya untuk membuatnya penerima bagi 
berkat adikodrasti yang telah dijanjikannya kepadanya, pembapdsan. 

Ketika Marie mau melakukan pengakuan dosa dan memintanya agar 
bermurah-hati, pendeta itu menjawab: 

“Tuhan telah menunjujkkan padamu bahwa ia ada penuh-kasih. ” 
Dalam pengampunan, di mana Marie menjadi obyek, ia tidak boleh 
melihat suatu hubungan alamiah yang pasti dari suatu makhluk manusia 
dengan dirinya, suatu makhluk manusia lain. Ia mesti melihatnya sebagai 
suatu pengampunan dan sikap merendahkan diri yang superhuman, 
adikodrati, transenden; dalam kemurahan-had manusia ia mesti melihat 
kasih ilahi. Ia mesti melihat semua makhluk manusia dan hubungan- 
hubungan manusia dalam taraf transendental dari hubungan-hubungan 
dengan Tuhan. Cara Fleur de Marie dalam jawabannya menerima ocehan 
sang pendeta itu tentang kasih ilahi menunjukkan seberaspa jauh ta telah 
dirusak oleh doktrin religius. 

Seketika Marie masuk ke dalam keadaannya yang membaik, ia 
mengatakan, dirinya merasakan “kebahagiaan baru.” 

“Aku terus memikirkan Monsieur Rudolph. Seringkali aku 
mengangkat pandanganku ke langit, untuk mencari, bukannya Tuhan, 
tetapi Monsieur Rudolph di sana dan untuk berterima kasih padanya. 

Ya, aku mengaku, Bapa. Aku lebih banyak memikirkan Monsieur 
Rudolph daripada memikirkan Tuhan; karena ia berbuat untukku yang 
hanya Tuhan dapat melakukannya... Aku berbahagia, sebahagia seperti 
setiap orang yang telah lolos dari suatu bahaya besar untuk selama- 
lamanya.” 

Fleur de Marie sudah menganggapnya salah bahwa dirinya 
menganggap suatu situasi kebahagiaan dalam kehidupan sebagaimana 
itu adanya sesungguhynya, bahwa ia merasakannya sebagai suatu 
kebahagiaan baru, bahwa sikapnya terhadap itu adalah sikap yang 
alamiah, bukan suatu sikap adikodrati. Ia mendakwa dirinya sendiri 
melihat dalam laki-laki yang telah menyelamatkan dirinya itu 
sebagaimana laki-laki itu “sesungguhnya,” yaitu penyelamat dirinya, 



2D4 | Karl Marx 5 FradErick Engels 

dan tidak mengandaikan sesuatu juru-selamat imajiner, Tuhan, sebagai 
gantinya. Ia sudah terperangkap dalam kemunafikan religius yang 
mengambil dari “seorang laki-laki lain” yang semestinya didapatkannya 
berkenaan dengan diriku agar memberikannya pada Tuhan dan yang 
memandang setiap dan segala yang manusiawi pada manusia sebagai 
asing bagi Tuhan dan segala sesuatu yang tidak-manusiawi dalam dirinya 
sebagai “sungguh-sungguh” kepunyaan Tuhan sendiri. 

Marie mengatakan pada kita bahwa “transformasi religius” pikiran- 
pikirannya, sentimen-sentimennya, sikapnya terhadap kehidupan adalah 
dihasilkan oleh Madame Georges dan Laporte. 

"KEtika Rudolph mEmbawa diriku pErgi dari kata itu, aku sudah mEmpunyai suatu kasadaran 
samar-samar akan dEgradasi diriku... TEtapi pEndidikan, nasEhat dan tEladan-tEladan yang 
kudapatkan dari Madama GEurgas dan darimu msmbuatku mangErti... bahwa aku ini tElah lEbih 
banyak barsalah daripada tidak-bEruntung. MadamE GEargES dan anda tElah mambuat diriku 
mEnyadarikEdalamanyang tak-tsrliingga dari kstErkutukanku" 

Itu berarti bahwa pada pendeta Laporte dan Madame Georges itulah 
ia berhutang penggantian kesadaran manusiawi dan oleh karenanya yang 
lebih dapat dipikulnya mengenai kenistaan dirinya oleh kesadaran 
Kristiani dan oleh karenanya kesadaran yang tidak tertanggungkan 
mengenai pengutukan abadi. Sang pendeta dan sang munafik telah 
mengajarkan padanya untuk menilai dirinya sendiri dari titk-pandang 
Kristiani. 

Marie merasakan kedalaman kemalangan moral ke dalam mana ia 
telah dilemparkan. Berkatalah ia: 

"KarEna kasadaran akan kabajikan dan kajahatan mEsti bEgitu fatal bagi diriku, mangapa aku tidak 

dibiarkan saja dEtigan nasibku yang mEnyEdihkan itu? SEandainya aku tidakdirEnggut dari 

kskEjian, kESEngsaraan dan pukulan-pukulan akan SEgEra mEmbunuh diriku. SEkurang-kurangnya 
aku mEstinya mati dalam kEtidak-tahuan yang kamurniannya akan SElalu kusasali karana tak- 
pErnahmEmilikinya.” 

Penderta tidak berhati itu menjawab: 

"Sifat yang bErbakat SEcara yang paling bErlimpah, kalau dilamparkan untuk SEhari saja ka dalam 
katuran yang darinya dirimu tElah disElamatkan, akan tErkEnacapyangtidaktErliapuskan. Itulali 
kEkskalankEadilanilaliU' 

Terluka dalam sekali oleh kutukan sang pendeta yang mulus 




Keluarga Suci | 205 

bermanis-manis itu, Fleur de Marie berseru: Anda lihat sendiri, tiada 
harapan bagiku! 

Budak religi yang sudah beruban itu menjawab: 

"Kau masti malEpaskan SEmua liarapan untukmEnghapus halamantidak-bErpEngharapan dari 
hidupmu ini, tEtapi kau mEsti pErcaya akan kasiti tak-tErkatasdari luhan. Di bawah sini, anakku 
sayang, yang kau dapatkan adalali air-mata, pEnyasalan dan pErtubatan, tEtapi pada suatu hari 
kElak, pEngampunan dariatas dan barkatabadl' 

Marie tidak cukup tolol untuk dipuaskan dengan kebahagiaan abadi 
dan pengampunan dari atas. 

“Ampun, ampun Tuhanku!” Ia berseru. “Aku begini muda. Betapa 
menyedihkan diriku ini!” 

Kemudian, sofistika munafik dari pendeta itu mencapai puncaknya: 

'KEbahagiaan bagimu, sabaliknya, MariE: kEbahagiaan bagimu yang dikirimkan Tuhan adalah 
panyEsalan yang panuh kEgEtiran tEtapi mEnyElamatkan ini! Itu manunjukkan ssnsibilitas raligius 

rnhmu.SEtiap pEndEritaanmu akan ditandai di atas sana. PErcayalah,Tuhan mEninggalkan 

dirimu hanya untuk SEmEntara di jalan kEbatilan dEmi mEncadangkan bagimu kajayaan pErtabatan 
dan pahala abadi karEna pErtnbatan itu." 

Dari saat ini Marie menjadi “hamba kesadaran akan dosa. Dalam 
keadaannya yang tidak berbahagia dalam hidupnya, ia dapat menjadi 
seorang individu manusiawi yang menyenangkan; dalam kehinaan 
eksteriornya ia menyadari bahwa hakekat manusiawi dirinya adalah 
hakekat dirinya yang sesungguhnya.” Kini kekotoran masyarakat mod- 
ern yang bersentuhan secara eksterior dengan dirinya menjadi 
keberadaan dirinya yang paling dalam; siksa-diri yang mencemaskan 
kesehatan dirinya secara terus-menerus karena kotoran itu tadi akan 
menjadi tugasnya, tugas hidupnya yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri, 
tujuan-diri dari keberadaannya. Sebelumnya ia berkoar: “Aku bukan 
orangnya untuk bercucuran air-mata” dan mengetahui bahwa “yang 
terjadi, terjadilah.” Sekarang siksa-diri akan menjadi kebaikannya dan 
penyesalan akan menjadi kejayaannya. 

Kemudian ternyata bahwa Fleur de Marie adalah anak-perempuan 
Rudolph. Kita menjumpainya lagi sebagai Puteri Geroldstein. Kita 
kebagian mendengar suatu percakapan Marie dengan ayahnya: 

"Sia-sia saja aku bErdca pada Tuhan agar mEmbEbaskan diriku dari kEgilaan-kEgilaan ini, agar 




20G | Karl Marx 5 FrEdarick Engels 

mEngisi hatiku hanya dengan kasilinya yang suci dan harapan-harapan sucinya; singkat kata, akan 
menerima diriku seutuhnya, karena aku ingin menyeralikan diriku sepenuhnya kepadanya... la 
tidakmemberkati keinginan-keinginanku,tak-sangsi lagi karena kesibukan-kesibukanku yangduniawi 
menjadikan diriku tidak layak bergaul dengannya." 

Manakala manusia menyadari bahwa kesalahan-kesalahannya adalah 
kejahatan-kejahatan tak-terhingga terhadap Tuhan, maka ia dapat 
memastikan penyelamatan dan pengampunan (bagi dirinya) hanya 
apabila ia menyerahkan dirinya secara sepenuhnya pada Tuhan dan mati 
sepenuhnya bagi dunia dan kesibukan-kesibukan duniawi. Ketika Fleur 
de Marie menyadari bahwa pembebasan dirinya dari situasi tidak- 
manusiawi dalam kehidupan adalah suatu mukjijat “Tuhan, ia sendiri 
mesti menjadi seorang santa agar supaya layak bagi mukjijat itu.” 
Cintanya yang manusiawi mesti ditransformasi menjadi cinta religius, 
hasratnya akan kebahagiaan menjadi hasrat akan berkat abadi, kepuasan 
duniawi menjadi harapan suci, pergaulan dengan manusia menjadi 
pergaulan dengan Tuhan. Tuhan mesti menerimanya seutuhnya. Ia tidak 
menyerahkan dirinya sepenuhnya kepadanya, hatinya masih sibuk dan 
terlibat dengan urusan-urusan duniawi. Inilah nyala terakhir dari 
wataknya yang kuat. Ia menyerahkan dirinya sepenuhnya pada Tuhan 
dengan mati seutuhnya bagi dunia dan memasuki biara (menjadi 
biarawati). 

Sebuah manasteri bukan tempat baginya 
Yang tidak bertatakan dasa-dasa 
Sedemikian banyakdan besar 
Biaryang dini, atauyang lambat 
Jangan ia kehilangan kenikmatan manis 
Pertubatan bagi hati yang penuh sesal 

(Guethe.) 

Di dalam biara itu Fleur de Marie dijadikan kepala-biara melalui 
intrik-intrik Rudolph. Mula-mula Marie menolak pengangkatan itu 
karena ia merasa dirinya tidak layak. Kepala-Biara yang lama 
membujuknya: 

"Selanjutnya kukatakan, anakku sayang: jika sebelum memasuki biara ini keliidupanmu adalah 
sesia-sia seperti sesuci dan terpuji... katajikan-l<EtajikanEvangElil<yat\q telah kauberikan cnntnhnya 



Keluarga Suci | 207 

sejak kau berada di sini akan memperbaiki dan menebus masa-lalumu di mataTuhan, betapapun 
penuh dosa masa-lalumu itu." 

Dari yang dikatakan kepala-biara itu kita melihat bahwa kebajikan- 
kebajikan duniawi Fleur de Marie telah berubah menjadi kebajikan- 
kebajikan evangelik, atau lebih tepatnya, bahwa kebajikan-kebajikannya 
yang sesungguhnya tidak tampak lain daripada karikatur-karikatur 
evangelik. 

Marie menjawab kepala-biara itu: 

"Bunda Suci, sekarang aku dapat menerimanya." 

Kehidupan biara tidak cocok bagi individualitas Marie - ia mati. 
Kekristianian menghibumya hanya dalam imajinasi, atau lebih tepatnya 
hiburan kristiani itu justm merupakan pelenyapan kehidupan dan 
hakekatnya yang sesungguhnya - kematiannya. 

Demikianlah, Rudolph mula-mula mengubah Fleurde Marie menjadi 
seorang pedosa yang bertobat, kemudian pedosa yang bertobat itu 
menjadi seorang biarawati dan akhirnya biarawati itu menjadi mayat. 
Kecuali sang pendeta Katholik, pendeta Kritis Szeliga juga berkhotbah 
di kuburan Marie. 

Keberadaan “tak-berdosa” Marie disebutnya keberadaan sementara, 
mempertentangkannya dengan “kesalahan abadi dan yan tidak-dapat- 
dilupakan.” Ia memuji kenyataan bahwa “nafas terakhir” Marie adalah 
suatu “doa akan permaafan dan pengampunan.” Tetapi, sebagaimana 
pendeta protestan itu, setelah menguraikan keharusan akan 
pengampunan Tuhan, keikut-sertaan yang meninggal dalam dosa asli 
yang universal dan intensitas kesadarannya akan dosa, juga mesti memuji 
kebajikan-kebajikan yang meninggal dalam istilah-istilah “duniawi,” 
maka, demikian juga, Herr Szeliga memakai ungkapan-ungkapan: 

"Namun begitu SEoarapritadi, tiada yang mesti dimintakannya pengampunan." 

Akhirnya, ke atas kuburan Marie itu ditaburkannya bunga-bunga 
paling layu dari kefasihan mimbar: 

“Murni hingga ke lubuk dirinya yang langka dijumpai pada makhluk- 
makhluk manusia, Marie telah menutup matanya bagi dunia ini.” 

Amin! 



208 | Karl Marx S Fradarick Engels 

3) Pangungkapan Misteri-misteri Hukum 

a) Pemimpin Geng, atau Teori Pidana Baru. 

Terungkapnya Misteri Sistem Sel. 

Misteri-misteri Medikal 

“Pemimpin Geng” itu seorang penjahat yang memiliki kekuatan 
herkulian dan enerji moral yang besar. Ia dibesarkan sebagai seorang 
berpendidikan-baik dan terpelajar. Atlit penuh gairah ini bentrok dengan 
hukum dan adat-kebiasaan masyarakat burjuis yang tolok-ukur 
universalnya adalah kesedang-sedangan (mediokritas). Moralyang halus 
dan perdagangan yang diam. Ia menjadi seorang pembunuh dan 
menyerahkan dirinya pada semua ekses perangai kekerasan yang di 
manapun tidak dapat menemukan suatu pekerjaan manusiawi yang 
cocok. 

Rudolph menangkap; penjahat ini. Ia ingin mengubahnya secara Kritis 
dan menjadikannya sebuah contoh bagi “dunia hukum.” Ia bertengkar 
dengan dunia hukum bukan tentang hukuman itu sendiri, tetapi tentang 
“jenis dan metode” hukuman. Ia menciptakan, sebagaimana dokter David, 
si Negero itu, dengan jenaka menyatakannya, suatu teori pidana yang 
layak dari “seorang ahli kriminal Jerman terbesar” yang sejak itu bahkan 
cukup mujur dibela oleh seorang spesialis kriminal Jerman dengan 
kesungguhan dan ketuntasan Jerman. Rudolph sama sekali tidak 
mempunyai bayangan bahwa seseorang dapat naik “di atas” para ahli 
kriminal: ambisinya adalah menjadi “ahli kriminal terbesar, primus inter 
pares.” 64 Ia telah membuatn pemimpin geng itu “dibutakan” oleh dokter 
David, si Negro. 

Pada awalnya Rudolph telah mengulangi semua keberatan remeh 
terhadap hukuman mati: bahwa itu tidak mempunyai pengaruh atas 
penjahat dan tidak berpengaruh atas rakyat, bagi siapa itu tampak menjadi 
suatu adegan hiburan. 

Selanjutnya Rudolph menegakkan suatu perbedaan antara pemimpin 
geng dan “roh” pemimpin geng itu. Bukan orangnya, sang pemimpin 
geng “sesungguhnya” yang hendak diselamatkannya; ia menghendaki 
“keselamatan spiritual rohnya.” 

“Keselamatan roh,” demikian ia mengajarkan, “merupakan suatu 
urusan suci... Setiap kejahatan dapat diperbaiki dan ditebus, kata sang 



Keluarga Suci | 209 

Juru-selamat, tetapi hanya apabila si penjahat dengan sungguh-sungguh 
ingin bertobat dan memperbaiki (dirinya). Peralihan dari peradilan ke 
tiang-penggantungan adalah terlalu singkat... Anda (pemimpin geng 
itu) telah secara kriminal menyalah-gunakan kekuatanmu, aku akan 
melumpuhkan kekuatanmu ... kau akan bergetar di hadapan yang 
terlemah ... hukumanmu sekurang-kurangnya akan meninggalkan 
padamu kaki-langit pertobatan y ang luar-biasa luasnya... Akan kurenggut 
dirimu dari dunia luar untuk menghempaskan dirimu ke dalam malam 
yang tak-dapat-ditembus, dan meninggalkan dirimu seorang diri dengan 
ingatan akan perbuatan-perbuatanmu yang keji ... Kau akan dipaksa 
melihat ke dalam dirimu sendiri... inteligensimu yang telah kau nistakan 
akan dibangkitkan dan membawa dirimu pada pertobatan.” 

Karena Rudolph memandang roh manusia “suci adanya” dan 
“tubuhnya profan,” dan oleh sebab itu ia memandang hanya roh yang 
menjadi hakekat sesungguhnya maka, dalam penggambaran Kritis Herr 
Szeliga mengenai kemanusiaan, itu termasuk pada surga, tubuh dan 
kekuatan pemimpin geng itu tidak termasuk pada kemanusiaan, 
manifestasi hakekat mereka tidak dapat diberi bentuk manusiawi atau 
dibersihkan bagi kemanusiaan dan ia tidak mesti diperlakukan secara 
manusiawi sebagai sesuatu yang pada dasarnya manusiawi. 

Pemimpin geng itu telah menyalah-gunakan kekuatannya, Rudolph 
melumpuhkan, melemahkan, menghancurkan kekuatan itu. Tidak 
terdapat alat/cara yang lebih Kritis lagi untuk melenyapkan manifestasi- 
manifestasi yang tidak tepat dari daya esensial manusia daripada 
memusnakan daya esensial itu. Inilah cara Kristiani -mencungkil mata 
atau memotong tangan jika itu membuat skandal, singkatnya, membunuh 
tubuh jika tubuh itu membuat skandal; karena mata, tangan, tubuh itu 
sungguh-sungguh hanyalah pelengkap-pelengkap yang penuh-dosa, yang 
berlebihan dari manusia.Sifat manusia mesti dibunuh agar 
menyembuhkan penyakit-penyakitnya. Juga yurisprudensi yang serba- 
massal, dalam kesatuan bersama yang Kritis, melihat dalam pelemahan 
dan pelumpuhan kekuatan manusia itu, penawar manifestasi-manifestasi 
yang tidak diinginkan dari kekuatan itu. 

Yang menjadi keberatan Rudolph, laki-laki Kritik murni, terhadap 
keadilan kriminal duniawi adalah peralihan yang lalu tiba-tiba dari 
peradilan pada tiang-penggantungan. Dirinya, sebaliknya, hendak 



210 | Karl Marx B FrEderick Engels 

mengaitkan “balas-dendam” atas penjahat dengan “pertobatan dan 
kesadaran akan dosa” pada penjahat itu, hukuman badan dengan hukuman 
moral, siksaan inderawi dengan kepedihan tiba-tiba dari penyesalan. 
Hukuman duniawi mesti sekaligus merupakan cara pendidikan moral 
Kristiani. 

Teori pidana ini, yang mengaitkan “yurisprudensi dengan teologi, 
misteri dari misteri yang terungkap” ini tidak lain dan tidak bukan adalah 
teori hukum pidana dari Gereja Katholik. Bentham telah membuktikan 
hal ini secara panjang-lebar dalam karyanya Theorie despeines et des 
recompenses. Dalam buku itu Bentham juga membuktikan kesia-siaan 
moral dari hukuman-hukuman dewasa ini. Ia menyebut hukuman- 
hukuman pegal itu “parodi-parodi legal.” 

Hukuman yang dijatuhkan Rudolph atas pemimpin geng itu sama 
dengan yang dikenakan “Origenes” atas dirinya sendiri. Hukuman itu 
“mengebiri” dirinya, merampasnya dari sebuah “organ reproduktif,” 
mata. “Mata anda adalah cahaya tubuh anda.” Adalah suatu jasa besar 
bagi naluri religius Rudolph bahwa dirinya sampai pada gagasan 
“pembutaan.” Hukuman itu disukai di seluruh kerajaan Kristiani 
Byzantium dan negara Kristiani-Jermanik yang penuh gairah muda di 
Inggris dan Frankonia. Merenggut manusia dari dunia-luar yang nyata, 
menghempaskannya kembali ke dalam interior abstraknya untuk 
mengoreksi dirinya, membutakannya, adalah buah tak terelakkan dari 
doktrin Kristiani yang sesuai dengannya penggenapan perenggutan ini, 
isolasi manusia semurninya dalam ego spiritualnya adalah “kebaikan 
itu sendiri.” Jika Rudolph tidak mengurung pemimpin geng itu dalam 
sebuah monasteri sungguh-sungguh seperti dalam kasus di Byzantium 
dan di Frankonia, setidak-tidaknya ia mengurungnya dalam sebuah 
monasteri ideal, di dalam biara malam yang tak-dapat-ditembus cahaya 
dunia luar, biara suatu hatinurani yang bermalas-malas dan kesadaran 
akan dosa yang hanya dipenuhi khayalan-khayalan ingatan. 

Malu spekulatif tertentu menghalangi Herr Szeliga untuk secara 
terbuka menyepakati teori hukum pidana dari pahlawannya, Rudolph, 
bahwa hukuman duniawi mesti dikaitkan dengan penyesalan dan 
pertobatan Kristiani. Gantinya itu ia menyalahkan -sudah dengan 
sendirinya sebagai sebuah misteri yang baru saja diungkapkan pada 
dunia— teori bahwa hukuman mesti membuat penjahat hakim dari/ 



Keluarga Suci | 211 


atas kejaliatan-_nya sendiri. 

Misteri dari misteri yang diungkapkan ini adalah teori hukum pidana 
“Hegel.” Hegel berpendapat bahwa si penjahat itu mesti, sebagai suatu 
hukuman, menjatuhkan hukuman atas dirinya sendiri. Gans 
mengembangkan teori ini secara berkepanjangan. Pada Hegel ini adalah 
“penyamaran spekulatif ’ dari “jus talionis ” 65 lama yang dikembangkan 
Kant sebagai “satu-satunya teori pidana yang legal.” Hegel menjadikan 
hukuman-diri-sendiri dari sang penjahat tidak lebih daripada sebuah 
Ide, sekedar suatu penafsiran spekulatif mengenai “kode pidana empirik 
yang berlaku.” Dengan demikian ia membiarkan cara penerapan pada 
masing-masing tahap perkembangan negara, yaitu, ia membiarkan 
hukuman sebagaimana adanya. Justru dalam hal itu ia menunjukkan 
dirinya sendiri lebih kritis daripada gema Kritis dirinya. Sebuah teori 
“hukum pidana” yang sekaligus melihat dalam penjahat itu orang yang 
dapat berbuat begitu hanya dalam “abstraksi,” dalam imajinasi, justru 
karena “hukuman,” “paksaan” adalah sebaliknya dari prilaku “manusia.” 
Kecuali itu, ini akan tidak mungkin dilaksanakan. Kesewenangan yang 
semuminya subyektif akan mengambil tempat hukum abstrak karena ia 
akan selalu bergantung pada orang-orang yang resminya jujur dan 
terbormat untuk mengadaptasi hukuman itu pada individuabtas sang 
penjahat. Plato mengakui bahwa hukum mesti berat-sebelah dan mesti 
membuat abstraksi dari individu itu. Sebabknya, di bawah kondisi- 
kondisi manusiawi, hukuman akan sungguh-sungguh bukan apa-apa 
kecuali hukuman yang dijatuhkan oleh yang bersalah atas dirinya sendiri. 
Tidak akan ada usaha untuk membujuknya bahwa kekerasan dari luar, 
yang dikerahkan atas dirinya oleh orang-orang lain, adalah kekerasan 
yang dikerahkan atas dirinya oleh dirinya sendiri. Sebaliknya, ia akan 
melihat pada orang-orang lain juru-selamat alamiah dirinya dari 
hukuman yang telah ia nyatakan atas dirinya sendiri; dengan kata-kata 
lain, hubungan itu akan dibalikkan. 

Rudolph menyatakan pikirannya yang paling dalam - tujuan 
membutakan pemimpin geng itu- ketika ia berkata padanya: 

"SEtiap kata yang kauucapkan akan mErupakan SEbuah dua.” 

Ia hendak mengajarkan berdoa padanya. Ia hendak mengubah 
perampok herkulian itu menjadi seorang biarawan yang satu-satunya 



212 | Karl Marx & FredErick Engels 

pekerjaannya adalah berdoa. Seberapa manusiawi teori hukum pidana 
biasa yang cuma membabat kepala seseorang jika ia hendak 
menghancurkannya dalam perbandingan dengan kekejaman Kristiani 
ini. Akhimya, sudah dengan sendirinya manakala pembuatan pemndang- 
undangan yang sungguh-sungguh serba-massal secara serius memikirkan 
perbaikan sang penjahat adalah secara perbandingan lebih masuk-akal 
dan manusiawi daripada Harun el Rashid Jerman itu. Keempat koloni 
agrikultural Belanda dan koloni hukuman Ostwald di Alksace sungguh- 
sungguh usaha-usaha manu-siawi jika dibandingkan dengan pembutaan 
pemimpin geng itu. Sebagaimana Rudolph membunuh Fleurde Marrie 
dengan menye-rahkannya pada seorang pendeta dan kesadaran akan dosa, 
sebagaimana ia membunuh Cbourineur dengan merampoknya dari 
kebebasannya dan merendahkannya menjadi seekor bull-dog, demi- 
kianlah ia membunuh pemimpin geng itu dengan menyuruh mata 
pemimpin geng itu dicukil agar ia dapat belajar berdoa. 

Ini, selintas pintas, bentuk yang di dalamnya semua realitas dengan 
“gampangnya” dihasilkan dari “Kritik murni,” untuk tepatnya, distorsi 
dan “abstraksi tak-masuk akal” dari realitas. 

Segera setelah pembutaan pemimpin geng itu, Herr Szeliga 
menyebabkan terjadinya suatu “mukjijat moral.” 

“Pemimpin geng yang mengerikan itu,” lapornya, “tiba-tiba” 
mengakui kekuataan kejujuran dan kehormatan dan berkata pada 
Shuriman: “Benar, aku mempercayai dirimu, kau tidak pernah mencuri 
apapun.” 

Malangnya, Eugene Sue merekam sesuatu yang dikatakan oleh 
pemimpin geng itu tentang “Chourineur,” yang mengandung pengakuan 
yang sama dan tidak dapat merupakan akibat dari dibutakannya dirinya, 
karena hal itu dikatakan “sebelumnya.” Dalam sebuah percakapan dengan 
Rudolph saja ia berkata tentang “Chourineur”: 

"KECuali itu, ia tidak bisa mEngkhianati SEarang tEman. Tidak, tErdapat SESuatu yang baik dalam 
dirinya... ia SElalu mEmpunyai gagasan-gagasan yang anEh." 

Ini kelihatannya akan menyingkirkan mukjijat moral Herr Szeliga. 
Sekarang akan kita melihat hasil-hasil “sesungguhnya” dari pengobatan 
“Kritis” Rudolph. 

Kita terlebih dulu berpapasan dengan pemimpin geng yang sedang 



Keluarga Suci | 213 

bepergian dengan seorang wanita bemama “Chouette” ke estat Bouqueval 
untuk memainkan suatu tipuan keji atas diri Fleur de Marie. Pikiran 
yang mendominasi dirinya adalah, sudah tentu, pikiran membalas 
dendam terhadap Rudolph. Tetapi satu-satunya jalan yang ia ketahui 
dalam membalas dendam itu adalali secara metasfisik, dengan berpikir 
dan menenung petaka padanya. “Ia telah merampas pengelihatanku, tetapi 
tidak merampas pikiran akan petaka.” Ia memberitahu “Chouette” 
mengapa telah dipanggilnya wanita itu. 

"Aku /ie/ra/mesti seerang diri dengan orang-arang jujur itu." 

Ketika Eugene Sue memuaskan nafsunya yang serba-biara, nafsu 
hewaniah pada penghinaan-diri sendiri manusia hingga sejauh membuat 
pemimpin geng itu memohon dengan berlutut pada “Chouette,” wanita 
tua buruk-rupa, dan si tuyul kecil “Tortillard,” agar mereka jangan 
meninggalkan dirinya, sang moralis besar itu lupa bahwa itulah puncak 
kepuasan diabolik (setan) bagi Chouette. Sebagaimana Rudolph, yang 
dengan “kekerasan telah mencukil mata” penjahat itu, telah membuktikan 
pada dirinya kekuatan “kekuasaan fisik” yang sebelumnya telah 
dikatakannya tidak ada pada penjahat itu, demikianlah Eugene Sue 
sekarang mengajarkan pemimpin geng itu agar sungguh-sungguh 
mengakui kekuasaan dari penginderawian yang sempuma. Ia mengajarkan 
padanya bahwa tanpa itu manusia menjadi “tidak-dimanusiakan” dan 
menjadi sebuah obyek cemooh yang tak-berdaya bagi anak-anak. Ia 
membujuk padanya bahwa dunia telah melayakkan kejahatan- 
kejahatannya, karena hanya dirinya yang mesti kehilangan 
penglihatannya sehingga diperlakukan buruk dengan itu. Ia 
merampasnya dari ilusi manusiawi yang terakhir, karena sejauh ini 
pemimpin geng itu telah percaya akan kesukaan “Chouette” pada dirinya. 

Ia berkata pada Rudolph, “Chouette akan membiarkan dirinya dilempar 
ke dalam api demi untukku.” Eugene Sue, sebaliknya, mendapat kepuasan 
mendengar pemimpin geng itu berteriak dalam kedalaman keputus- 
asaan: 

"Tuhanku!Tuhanku!Tuhanku!" 

Ia telah belajar “berdoa!” Dalam “seruan spontan akan belas-kasih 
Tuhan” ini, Eugene Sue melihat “sesuatu yang ditakdirkan.” 

Hasil pertama dari Kritik Rudolph adalah “doa spontan” ini. Itu segera 



214 | Karl Marx B FrEderick Engels 

disusul dengan “pertobatan terpaksa” di perusahaan pertanian Bouqueval, 
di mana hantu-hantu mereka yang telah dibunuh oleh pemimpin geng 
itu muncul padanya di dalam sebuah impian. 

Kita tidak akan melukiskan impian itu secara rinci. Kita mendapati 
pemimpin geng yang telah direformasi secara Kritis terbelenggu di dalam 
tempat bawah-tanah Brass Rouge, setengah-terganyang oleh wirok- 
wirok, setengah-mati kelaparan dan setengah-gila sebagai akibat disiksa 
oleh “Chouette” dan “Tortillard,” dan meraung-raung seperti seekor 
binatang. “Tortillard” telah menyerahkan “Chouette” padanya. Mari kita 
melihat perlakuan yang ditimpahkannya atas diri Chouette. Ia 
“menyalin” sang pahlawan Rudolph tidak hanya secara yang kelihatan, 
dengan mencukil “mata Chouette,” tetapi secara moral juga dengan 
menyertai perbuatannya yang kejam itu dengan mengulangi kata-kata 
munafik dan saleh dari Rudolph. Sesegera pemimpin geng itu menguasai 
Ckouette, ia mempertontonkan “suatu kegembiraan yang menakutkan” 
dan suaranya bergetar dengan amarah. 

“Kau menyadari,” demikian ia berkata, “aku tidak ingin cepat-cepat 
mengakhiri ini... Siksaan dibayar dengan siksaan... Aku mestiberbicara 
panjang-lebar denganmu sebelum aku membunuhmu ... Akan sangat 
mengerikan bagimu. Pertama-tama sekali, ketahuilah ... sejak impian 
di perusahaan pertanian Bouqueval yang menghidupkan kembali semua 
kejahatan kita di depan mataku, sejak impian yang nyaris membuatku 
gila itu ... Dan yang akan membuat diriku gila ... suatu perubahan aneh 
telah terjadi pada diriku ... Aku telah menjadi dingerikan oleh 
kekejamanku di masa lalu... Mula-mula aku tidak akan membiarkanmu 
menyiksapenyanyiitu, 66 tetapi itu bukan apa-apa ... Dengan membawa 
diriku ke tempat-bawah tanah ini dan membuat diriku menderita 
kedinginan dan kelaparan, kau menyerahkan diriku pada teror pikiran- 
pikiranku sendiri... Ah, kau tidak mengetahui apa artinya di tinggalkan 
sendirian ... Pengucilan membersihkan diriku. Aku semestinya tidak 
beranggapan itu mungkin - sebuah bukti bahwa diriku barangkali bukan 
seorang jahat seperti sebelum ini... Betapa tak-terhingga kegembiraanku 
dengan merasa menguasai dirimu, kau.... Monster ... tidak membalas 
dendamku ... tetapi membalas dendam korban-korban kita ... Benar, 
aku akan melakukan tugasku seandainya aku menghukum kaki-tanganku 
dengan tanganku sendiri... Aku sekarang dingerikan oleh pembunuhan- 



Keluarga Suci | 215 

pembunuhan yang kulakukan di masa lalu, namun begitu ... tidakkah 
kau anggap ini aneh? ... adalah tanpa ketakutan atau kecemasanbahwa 
aku akan melakukan pembunuhan mengerikan atas dirimu, dengan cara- 
cara kecanggihanyang mengerikan... Katakan padaku, katakan padaku 
... kau mengerti itu?” 

Dalam beberapa kalimat itu, pemimpin geng itu telah melalui 
keseluruhan skala “kenjelimetan moral.” 

Kata-katanya yang pertama merupakan suatu pemyataan tems-terang 
dari nafsunya membalas dendam. Ia hendak membayar siksaan dengan 
siksaan. Ia hendak membunuh “Chouette” dan ia hendak memperpanjang 
penderitaan “Chouette” itu dengan sebuah khotbah panjang. Dan, sofistri 
(cara berpikir yang menyesatkan) yang mengagumkan! Pidato dengan 
“mana ia menyiksa Chouette” adalah sebuah “khotbah mengenai moral.” 

Ia menegaskan bahwa impiannya di Bouqueval telah memperbaiki 
dirinya. Pada waktu bersamaan ia mengungkapkan akibat sesunggubnya 
dari impian itu dengan mengakui bahwa itu nyaris membuatnya gila 
dan bahwa itu akan benar-benar terjadi. Sebagai bukti penerimaannya 
yang diberikannya yalah bahwa dirinya telah mencegah disiksanya Fleur 
de Marie. Tokoh-tokoh Eugene Sue -yang terdahulu “Chourineur” dan 
kini pemimpin geng itu- mesti menyatakan sebagai hasil dari pikiran- 
pikiran mereka sendiri, motif perbuatan mereka secara sadar, sebabnya 
mengapa sang penulis membuat mereka berkelakuan dengan cara 
terrtentu dan tidak dengan cara lain. Mereka mesti terus-menerus 
berkata: aku telah menerima dalam hal ini, dalam hal itu, dsb. Karena 
mereka tidak sungguh-sungguh hidup secara berarti, naka yang mereka 
katakan mesti memberi nada-nada kuat pada ciri-ciri yang tanpa makna, 
seperti dilindunginya Fleur de Marie. 

Setelah melaporkan efek “penyelamatan” dari impian Bouquevalnya, 
pemimpin geng itu mesti menjelaskan mengapa Eugene Sue telah 
mengurungnya di dalam ruang bawah-tanah itu. Ia mesti menganggap 
perlakuan sang pengarang itu masuk-akal. Ia mesti berkata pada 
Cbouette: dengan mengurung diriku di dalam sebuah ruang bawah-tanah, 
dengan membiarkan aku digerogoti wirok-wirok dan menderita lapar 
dan dahaga, anda telah menggenapkan penerimaanku. Kesen-dirian telah 
“memumikan” diriku. 

Raungan hewan, amarah liar, nafsu mengerikan akan balas-dendam 



2IB | Karl Marx B FrEderick Engels 

dengan mana pemimpin geng itu menerima “Chouette” adalah suatu 
sanggahan pada kata-katanya yang bersusila. Kata-kata itu membelejeti 
jenis pikiran-pikiran yang menguasai dirinya di dalam ruang tahanan 
di bawah tanah itu. 

Pemimpin geng itu sendiri agaknya menyadari hal ini, tetapi karena 
ia adalah seorang “moralis Kritis,” maka ia mengetahui bagaimana 
mendamaikan kontradiksi itu. 

Ia menyatakan bahwa justru “kegembiraan tak-terhingga” karena 
dirinya menguasai “Chouette” adalah sebuah tanda akan penerimaannya. 
Nafsunya untuk membalas dendam bukan sesuatu yang “alamiah,” tetapi 
sesuatu yang moral. Ia hendak membalas dendam, tidak pada korban- 
korban dirinya sendiri, tetapi korban-korban bersama dari Chouette dan 
dirinya sendiri. Dan, tatkala ia membunuh “Chouette,” dirinya tidak 
melakukan pembunuhan, ia menunaikan suatu “tugas.” Ia tidak 
“membalaskan dendamnya” terhadap “Chouette,” ia “menghukum” anak- 
buahnya bagaikan seorang hakim yang tidak-memihak. Ia merasa ngeri 
mengingat pembunuhan-pembunuhan yang dilakukannya di masa lalu 
dan, namun begitu, dengan terheran akan kenjelimetan dirinya, ia 
bertanya pada “Chouette” apakah perempuan itu tidak menganggapnya 
aneh bahwa ia, pemimpin geng itu, akan membunuhnya tanpa sedikitpun 
ketakutan atau perasaan was-was. Atas dasar-dasar moral yang tidak 
diungkapkannya, ia sekaligus melihat dengan hati tamak pada gambar 
pembunuhan yang akan dilakukannya, karena itu merupakan suatu 
“pembunuhan mengerikan,” suatu “pembunuhan dengan cara-cara 
mengerikan sekali.” 

Pas benar bagi watak pemimpin geng itu bahwa ia mesti membunuh 
“Chouette,” teristimewa sesudah kekejaman yang dengannya perempuan 
itu memperlakukan dirinya. Tetapi bahwa ia mesti melakukan 
pembunuhan atas dasar-dasar moral, bahwa ia mesti memberikan suatu 
penafsiran moral pada pembunuhan mengertikan dan cara-cara 
pengerikan itu, bahwa ia masih harus menyesali pembunuhan- 
pembunuhan yang dilakukannya di masa lalu manakala ia akan 
melakukan suatu pembunuhan lagi, bahwa dari seorang pembunuh 
sederhana ia mesti menjadi seorang “pembunuh dalam arti rangkap,” 
seorang “pembunuh moral” - semua ini merupakan hasil berkibarnya 
pengobatan Kritis Rudolph. 



Keluarga Suci | 217 

“Chouette” berusaha menjauhi pemimpin geng itu. Laki-laki itu 
melihat hal itu dan memegangnya kencang-kencang. 

Diamlah, CliouettE, aku mEsti liingga selesai mEnjElaskan padamu bagaimana aku SEcara bErangsur- 
angsur sampai pada pErtnbatan... Itu akan msrupakan suatu ungkapan mEngErikan bagimu... dan 
juga akan mEmpErlihatkan bEtapa aku dEngan tak-kEnal-ampun masti malakukan balas-dEndam 
atas nama para knrban kita... Aku masti bErgEgas... KEgEmbiraan karana kau bsrada dalam 
tanganku mambuat darahku mEndidih... Aku akan mampunyai waktu untuk mEmbuat mEndakatnya 
kEmatianmu lEbih mEngErikan lagi dEngan mamaksa dirimu mEndEngarkan aku... Aku buta... dan 
pikiranku mEngambil suatu bantuk, sabuah tubuh, yang msnyajikan sacara dapat dilihat nlEhku, 
yang nyaris dapat dirasakan/disEntuh, sspanjang waktu... Ciri-ciri para knrbanku... Gagasan- 
gagasan itu nyaris sccara matErialtErcErmin di dalam ntakku Manakala pErtnbatan itu dibarangi 
ulEh suatu panghEmbusan nafas tErakhir dEngan kEkarasan mEngErikan, suatu pEnghambusan 
nafas tErakhir yang mEngubah kahidupan kita mEnjadi suatu kEtErjagaan (tidak-tidur) yang panjang 
yang dipanuhi dEngan halusinasi-halusinasi balas-dEndam atau rEflaksi-rEflaksi kEputusasaan... 
maka, barang-kali, parmaafan nrang-nrang manyusul panyEsalan dan hambusan nafas tErakhir." 

Pemimpin geng itu melanjutkan dalam suatu kemunafikan yang dari 
menit ke menit semakin menjadi-jadi “Chouette” mesti mendengarkan 
bagaimana laki-laki itu secara bertahap sampai pada pertobatan. 
Ungkapan ini akan mengerikan bagi perempuan itu, karena akan 
membuktikan padanya bahwa itu merupakan “tugas” laki-laki itu untuk 
menggenapkan balad-dendam yang tak-mengenal-ampun, bukan atas 
namanya sendiri, tetapi atas nama para korban bersama mereka. Tiba- 
tiba pemimpin geng itu menginterupsi ceramah didaktiknya. Ia mesti, 
demikian katanya, “bergegas” dengan ceramahnya, karena kegembiraan 
mendapatkan perempuan itu dalam kekuasaannya membuat darah 
berdentam-dentam di dalam pembuluh-pembuluh darahnya; itu 
merupakan suatu dasar moral untuk mempersingkat ceramah itu! 
Kemudian ia menenangkan darahnya kembab. Lamanya waktu yang 
dipakainya untuk memberi pada perempuan itu suatu khotbah moral 
bukanlah suatu kehilangan bagi balas-dendamnya. Itu akan “membuat 
mendekatnya kematian [perempuan itu] semakin mengerikan” baginya. 

Itu suatu dasar moral lagi untuk memperpanjang khotbahnya! Dengan 
dasar-dasar moral seperti itu ia akan dengan aman melanjutkan naskah 
moralnya di tempat di mana ia telah berhenti sejenak. 

Pemimpin geng itu dengan tepat telah menggambarkan kondisi 



218 | Karl Marx Er FrEderick Engels 

seseorang yang ditimbulkan oleh pengucilan orang itu dari dunia 
luar.Baginya, yang melihat “semata-mata suatu ide” dalam “dunia yang 
tampak,” maka “ide semata-mata,” sebaliknya, menjadi suatu “keberadaan 
yang tampak.” Isapan-jempol benaknya mengambil bentuk yang 
berwujud. Suatu dunia hantu yang inderawi, yang tampak dilahirkan di 
dalam benaknya. Itulah misteri dari semua penglihatan saleh dan itu 
sekaligus bentuk umum dari kegilaan. Ketika pemimpin geng itu 
mengulangi kata-kata Rudolph tentang “kekuasaan penyesalan dan 
pertobatan yang dibarengi siksaan-siksaan mengerikan,” itu dilaku- 
kannya dalan keadaan setengah-gila, dengan demikian secara nyata 
membuktikan keterkaitan antara kesadaran Kristiani akan dosa dengan 
kegilaan. Seperti itu pula, ketika pemimpin geng itu memandang 
transformasi “kehidupan” menjadi sebuah “impian buruk” yang dipenuhi 
hantu-hantu sebagai hasil sesungguhnya dari penyesalan dan pertobatan, 
ia menyatakan misteri sesungguhnya dari Kritik murni dan dari 
penerimaan Kristiani, yang terdiri atas berubahnya manusia menjadi 
suatu hantu dan kehidupannya menjadi sebuah “kehidupan impian.” 

Pada titik ini Eugene Sue menyadari bagaimana “pikiran-pikiran 
keselamatan” yang telah dibiarkannya diocehkan perampok buta itu 
kepada Rudolph akan dipra-sangkakan oleh perlakuan pemimpin geng 
itu atas diri Chouette. Itulah sebabnya mengapa ia membuat pemimpin 
geng itu berkata: 

"Pengaruli kasElamatan dari pikiran-pikiran ini aalali sedemikian rupa liingga amaraliku dijinakkan. 

Demikianlali pemimpin geng itu menyadari baliwa kegusaran morsAnya tidak-lain-dan-tidak- 
bukan hanyalah amarakiduniawi. 

Aku kekurangan keberanian.kekuatan... kemauan untuk membunuhmu... Tidak, bukan aku 

yang akan menumpahkan darahmu... itu akan merupakan... pEmbunukian [ia menyebutkan 
sesuatu pada namanya] pembunuhan yang beralasan, barangkali, tetapi betapapun tetap 
pembunuhan." 

“Chouette” melukai pemimpin geng itu dengan sebilah belati tepat 
pada waktunya. Eugene Sue sekarang dapat membiarkan laki-laki itu 
membunuh perempuan itu tanpa kejelimetan moral apapun. 

"Laki-laki itu mengeluarkan suatu jeritan kesakitan... Nafsu galak pembalasan, kemurkaan dan 
naluri haus-darah,tiba-tiba dibangkitkan dan digusarkan nleh serangan ini, melEdaktiba-tiba dan 
mengerikan di mana nalarnya yang sudah tergancang sekali menjadi berantakan... Ular berbisa! 




Keluarga Suci | 219 


TElah kurasakan taringmu... kau akan mEnjadi &ytesEpErti diriku." 

Dan ia mencukil mata perempuan itu. 

Ketika sifat pemimpin geng, yang hanya diberi kedok kemu-nafikan, 
kedok kecanggihan dan secara orang bertapa ditindak oleh pengobatan 
Rudolph itu pecah, maka ledakan itu semakin keras dan mengerikan. 
Kita mesti berterima-kasih pada Eugene Sue atas pengakuannya bahwa 
nalar pemimpin geng itu telah tergoncang dengan keras oleh peristiwa- 
peristiwa yang disiapkan oleh Rudolph. 

"PErcikan tErakhir nalarnya mati dalam tEriakan tErar itu, dalam tEriakan SEarang yang tarkutuk 
itu [ia mElihat hantu-hantu para karbannya]; pEmimpin gEng itu mEngamuk dan mEraung-raurig 
bagaikan SEEkar binatanggila... la manyiksa ChouEtta\\\nqqa mati." 

Herr Szeliga menggerutu: 

"DEngan pEmimpin gEng itu tidak mungkin adanya transformasi( ]) yang dEmikian CEpat (!) dan 
mujur^) SEpErti dEngan Shurimani' 

Sebagaimana Rudolph mengirim Fleur de Marie ke biara itu, ia juga 
mengirim pemimpin geng itu ke asilum (rumah sakit gila) itu, ke Bicetre. 
Ia telah melumpuhkan moral- nya maupun kekuatan fisiknya. Tepat 
sekali. Karena pemimpin geng itu telah berdosa dengan moral maupun 
dengan tenaga/kekuatan fisiknya, dan menurut teori hukum pidana 
Rudolph, “kekuatan penuh dosa” mesti dimusnahkan. Tetapi Eugene Sue 
masih belum menggenapkan “pertobatan dan penebusan dosa yang 
dibarengi balas-dendam yang mengerikan.” Pemimpin geng itu pulih 
nalarnya, tetapi karena takut diserahkan pada keadilan, ia tetap tinggal 
di Bicetre dan “berpura-pura” gila. Monsieur Sue lupa bahwa “setiap 
kata yang dikatakannya mestilah sebuah doa” sedangkan itu lebih 
menyerupai teriakan tak-jelas dan meracaunya seorang gila. Atau, 
barangkali Monsieur Sue secara ironik menempatkan manifestasi- 
manifestasi kehidupan ini setingkat dengan berdoa? 

Gagasan mengenai hukuman yang dilaksanakan Rudolph dengan 
membutakan pemimpin geng itu -isolasi orang itu dan robnya dari dunia 
luar, digabungkannya hukuman legal dengan siksaan teologi- secara 
menentukan dilaksanakan dalam sistem sel. Itulah sebabnya mengapa 
Monsieur Sue mengagungkan sistem itu. 

"BErapa banyak abad yang mEsti bsrlalu SEbElum disadaran bahwa hanya tErdapatsatu cara 



220 | Karl Marx S FrEderick Engels 

mEnanggulangi pEnyakit lEpra yang mEluas dEngan pEsatnya [yaitu, karupsi maral di dalam 
pEnjara-pEnjara] yang mEngancam badan masyarakat: isalasi." 

Monsieur Sue berbagi dengan pendapat orang-orang terhormat yang 
menjelaskan meluasnya kejahatan dengan organisasi penjara-penjara. 
Untuk menyingkirkan si penjahat dari masyarakat buruk ia serahkan 
pada masyarakatnya sendiri. 

Eugene Sue berkata: 

"Aku mEsti mEnganggap diriku bEruntung jika suaraku yang lEmah dapat didEngar ulEh SEmua yang 
dEngan bEgitutEpat dan bEgitu kukuh mEnuntut pEnErapan sistEm seI itu selEngkapnyadansecara 
mutlak" 

Harapan Monsieur Sue hanya sebagian terpenuhi. Dalam perdebat- 
an-perdebatan mengenai sistem sel di Majelis Perwakilan tahun ini, 
bahkan para pendukung resmi dari sistem itu mesti mengakui bahwa 
lambat atau cepat itu akan berakhir dengan kegilaan diri penjahat. Semua 
hukuman penjara untuk lebih dari sepuluh tahun mesti -oleh karenanya- 
diubah menjadi deportasi. 

Seandainya Tuan-tuan Toqueville dan Beaumont mempelajari novel 
Eugene Sue dengan tuntas, mereka tidak bisa tidak akan memberlakukan 
penerapan selengkapnya dan secara mutlak sistem sel itu. 

Jika Eugene Sue melucuti para penjahat dari suatu akal-waras 
mengenai masyarakat agar membuat mereka gila, ia memberikan 
masyarakat gila itu untuk membuat mereka waras. 

"PEngalaman mEmbuktikan bahwa isalasi adalah sama fatalnya bagi yang gila sapErti ia sama 
mEnyElamatkan bagi para pEnjahat." 

Jika Monsieur Sue dan palilawan Kritisnya, Rudolph tidak 
menjadikan hukum lebih miskin dengan sesuatu misteri melalui sistem 
pertobatan Katholik atau sistem sel Methodis, maka mereka telah, 
sebaliknya, memperkaya pengobatan dengan misteri-misteri baru, dan 
betapapun, itu suatu pelayanan/jasa yang sama besarnya untuk 
mengungkapkan misteri-misteri baru seperti mengungkapkan misteri- 
misteri lama. Dalam laporannya mengenai pembutaan pemimpin geng 
itu, Kritik Kritis sepenuhnya sepakat dengan Monsieur Sue: 

"KEtika ia dibaritahu bahwa dirinya tElah dilucuti dari pEngElihatan matanya, ia bahkan tidak 
mEmpErcayai hal itu." 



Keluarga Suci | 221 

Pemimpin geng itu tidak dapat mempercayai hilangnya penglihatanya 
karena dalam realitas ia masih dapat melihat. Monsieur Sue sedang 
menjelaskan suatu jenis katarakt baru dan melaporkan suatu misteri 
sungguh-sungguh bagi ophthalmologi tidak-Kritis yang serba massal. 

“Pupilnya putih” setelah operasi itu, maka itu adalah suatu kasus dari 
“katarak dari lensa kristalin.” Sejauh ini, ini dapat, tentu saja, disebabkan 
oleh luka pada pembungkus lensa tanpa menyebabkan banyak kenyerian, 
sekalipun tidak seluruhnya tanpa kenyerian. Tetapi, karena para dokter 
mencapai hal ini hanya dengan cara-cara “alamiah,” tidak dengan cara- 
cara “Kritis,” maka satu-satunya jalan yalah menunggu hingga 
peradangan itu terjadi setelah luka itu dan pemancaran mengurangi 
cahaya lensa itu. 

Suatu “mukjijat” yang lebih besar dan “misteri” yang lebih besar 
dialami/menimpah pemimpin geng itu di dalam bab ketiga dari buku 
ketiga. Orang yang telah dibutakan dapat “melihat” kembali. 

“CliouEttE, pemimpin geng itu dan Tertillard teMmefependeta itu dan FlEurdEMariE" 

Kalau kita tidak menafsirkan melihatnya kembali pemimpin geng 
itu sebagai semacan mukjijat pengarang menurut metode Kritik der 
Synoptiker, maka pemimpin geng itu mesti telah dioperasi kataraktnya. 
Kemudian ia buta kembali. Maka ia telah menggunakan matanya terlalu 
cepat dan iritasi cahaya telah menyebabkan peradangan yang berakhir 
dengan kelumpuhan “retina” dan “amaurosis” yang tidak bisa 
disembuhkan. Ini sebuah misteri lain bagi ophthalmologi tidak-Kritis 
bahwa ini dapat terjadi dalam satu detik “tunggal.” 

b) Pahaladan Hukuman. Keadilan Rangkap (dengan sebuah tabel) 

Sang pahlawan Rudolph mengungkapkan sebuah teori baru agar 
masyarakat tetap tegak dengan memberi pahala pada yang baik dan 
menghukum yangjahat. Dipandang secara tidak-Kritis, teori ini tidak 
lain dan tidak bukan hanyalah teori masyarakat sekarang. Betapa sedikit 
yang dilupakannya untuk mengganjar yang baik dan menghukum yang 
jahat! Betapa tidak-Kritis komunis yang serba padat, Owen, dalam 
perbandingan dengan misteri yang terungkap ini. Dalam ganjaran dan 
hukuman ia hanya melihat pentahbisan perbedaan-perbedaan dalam 
peringkat sosial dan pernyataan sepenuhnya dari perendahan yang 



222 | Karl Marx 5 FradErick Engels 

membudak. 

Ia dapat dipandang sebagai suatu pengungkapan baru yang dibuat 
Eugene Sue menganjar kompetensi keadilan -dari suatu lampiran baru 
pada Kode Hukum Pidana—dan, tidak puas dengan satu yuridiksi, 
menciptakan yuridiksi kedua. Malangnya misteri yang terungkap ini 
adalah juga pengulangan dari suatu doktrin lama yang diuraikan secara 
rinci oleh Bentham dalam karyanya yang sudah disebut di muka. 
Sebaliknya, kita tidak dapat menengkari kehormatan Monsieur Sue yang 
telah membenarkan dan mengembangkan saran Bentham dalam suatu 
cara yang jauh lebih Kritis daripada yang dilakukannya. Selagi orang 
Inggris yang serba-padat itu berdiri di atas tanah yang solid, deduksi 
Sue naik ke wilayah-wilayah Kritis dari surga. Argumennya adalah 
sebagai berikut: 

Akibat-akibat yang diparkirakan dari kagusaran langit dimatari-alisasikan untuk manakuti yang 
jahat. Mengapa efek ganjaran ilahi dari kebaikan tidak dimaterialisasikan dan diantisipasikan 
secarasamadiatasbumi? 

Dalam pandangan tidak-Kritis adalah sebaliknya: teori kejahatan 
surgawi hanya telah mengidealisasikan yang duniawi tepat seba-gaimana 
ganjaran ilahi adalah hanya suatu idealisasi dari jasa upah manusia. Secara 
diperlukan bahwa masyarakat jangan menganjar semua orang baik 
sehingga keadilan ilahi akan mempunyai sesuatu kelebihan di atas 
keadilan manusiawi. 

Di dalam penyajian keadilan ganjaran Kritiknya itu, Monsieur Sue 
memberikan “sebuah contoh dari dogmatisme feminin yang mesti 
mempunyai sebuah rumusan dan membentuknya menurut kategori- 
kategori dari yang berada” yang disensor oleh Herr Edgar dalam Flora 
Tristan dengan segala ketenangan pengetahuan. Untuk setiap pasal dari 
kode hukum pidana sekarang yang dipertahankannya, Monsieur Sue 
memproyeksikan suatu pengimbang tambahan dalam suatu kode 
ganjaran yang disalin darinya hingga rincian terakhir. Agar para pembaca 
mendapat suatu tinjauan yang lebih baik mengenai pasal-pasal itu akan 
kita berikan pasal-pasal itu dan pengimbang-pengimbangnya dalam 
bentuk tabular (lihat di bawah ini) 



223 


Keluarga Suci 


TABEL KEADILAN LENGKAP SECARA KRITIS 

Keadilanyangberlaku 

Pelengkapan Keadilan secara Kritis 

Nama: KEadilan Kriminal 

Nama: Keadilan Berbudi-luhur 

/fes^npsitangannya meme- 
gang pedangmiuY 
memendekkan yang jahat 
dengansekepala 

/fes^pa-tangannya memegang 

ma/tountukmengangkatyangbaik 

dengansekepala 

TujuanMukuman bagi yang 
jahat - pemenjaraan, 
kekejian, hidup melarat 

Ti/yi/3/7:Mengganjaryang baik, 
papan-pangan gratis, kehnrmatan, 
pemeliharaankehidupan 

□rang diberitahu mengenai 
hukuman mengerikan bagi 
yangjahat 

□rang diberitahu mengenai 
kemenangan-kemenangan cemerlang 
bagiyangbaik 

CaramangEtaliuiyang 

Jahat 

Pengintaian (memata- matai) 

Pdisi, pelaparan, 
menjebakyangjahat 

Ttara mengetatiuiyang baik: 

Mematai-matai kebajikan, pelapnran,: 
mencegatyang berbudi-luhur 

MatndE pEmasdantaliwa 

SEseurang itujatiat Putusan- 
putusan kejahatan di bawah 
sumpah. Pejabat publik 
menunjukdan mennlak 
kejahatan-kejahatan 
terdakwa untuk pem- 
balasanpublik. 

MEtadE pEmastian babwa SESEnrang 
//u/73/£-Puytusan-putusankeluhuran 
di bawah sumpah. Pejabat publik 
menunjuk dan mennlak perbuatan- 
perbuatan muliaterdakwa untuk 
pengakuanpublik. 



224 | Karl Marx 5 FradErick Engels 

KondisipEnjahatsEtElah KnndisikEbajikansEtElahdijatuhi 

dijatuhi hukuman: D i bawah hukuman:\}\ bawah pEngawasan amal 

pEngawasan kEpalisian maral tErtinggi. Di antar pulang. 

tErtinggi. Di bawali ka NEgara mEnanggung ongkas-ongkas 

pEnjara. NEgara mEnanggong pErkara 

ongkos-ongkospErkara 

fete/-PEnjahatbErdiri di fefealangsung di SEbErangtiang- 

tiang-gantungan gantungan pEnjahat, didirikan SEbuah 

tumpuan di atas mana bErdiri nrang 
baikyangbEsar itu. - SEbuah tiang 
tumpuankEbajikan. 

Tergerak oleh pemandangan gambar ini, Monsieur Sue berseru: 

"Alas! Itu sabuah utnpia! TEtapi bayangkan suatu masyarakat diorganisasi dmqan cara ini!" 

Itu akan merupakan “pengorganisasian masyarakat secara Kritis.” Kita 
mesti membela organisasi ini terhadap celaan Monsieur Sue bahwa ia 
masih merupakan sebuah utopi. Sue lagi-lagi melupakan “Hadiah 
Kebajikan” yang setiap tahun diberikan di Paris dan yang ia sendiri telah 
menyebutnya. Hadiah ini bahkan diorganisasi dengan duplikat: “Hadiah 
Monthion” yang material bagi perbuatan-perbuatan mulai laki-laki dan 
perempuan, dan Hadiah Rosiere 67 bagi gadis-gadis bermoral baik. 
Bahkan ada “karangan” bunga mawar yang dituntut oleh Eugene Sue. 

Sejauh yang menyangkut memata-matai kebajikan dan pengawasan 
amal moral tertinggi, mereka diorganisasi sudah lama berselang oleh 
kaum Jesuit. Dan kecuab itu, Journal des Debats , 68 Siecle , 69 Petites 
Afficbes de Paris , 70 dan lain-lainnya menunjuk dan menolak kebajikan- 
kebajikan, perbuatan-perbuatan mula dan jasa-jasa semua pengawai- 
bursa Paris sehari-hari dan dengan ongkos tinggi, belum terhitung 
penunjukan dan penolakan perbuatan-perbuatan mulai pobtik, yang 
untuk itu setiap partai mempunyai organnya sendiri. 

Voss tua mencatat bahwa Homer lebih baik dari dewa-dewanya. 
“Misteri dari semua misteri yang terungkap,” Rudolph, oleh karenanya 
dapat dijadikan betanggung-jawab atas gagasan-gagasan Eugene Sue. 

Sebagai tambahan atas hal ini, Herr “Szebga” melapor: 



Keluarga Suci | 225 

"Di sampihng itu.tErdapat banyakpasasE di mana EugEnESuE mEngintErupsi narasi itu dan 
mEmasukkan atau mEngakiri EpisadE-EpisadE, dan SEmuanya itu adalah Kritis' 

c) Penghapusan Degenerasi dalam Peradaban dan Ketiadaan- 
keadilan dalam Negara 

“Preventif ’ yuridisialbagi penghapusan kejahatan dan karenanya dari 
degenerasi di dalam peradaban terdiri atas “perwalian protektif diambil 
oleh negara atas anak-anak para penjahat yang dieksekusi atau yang 
dijatuhi hukuman seumur hidup.” 

Sue menghendaki pengorganisasian distribusi kejahatan dengan cara 
yang lebih liberal. Tiada keluarga yang mesti mempunyai hak-istimewa 
kejahatan secara warisan, persaingan bebas dalam kejahatan mesti 
menang atas monopoli. 

Monsieur Sue menghapus “ketiadaan keadilan dalam negara” dengan 
mereformasi bagian “kode hukum pidana” mengenai “tipuan-tipuan 
kepercayaan,” dan khususnya dengan penunjukan “pengacara-pengacara 
bayaran bagi orang-orang miskin.” Ia mendapati bahwa di negeri-negeri 
seperti Piedmont dan Negeri Belanda, dimana sudah terdapat para 
pengacara untuk orang miskin, ketidak-adilan di dalam negara telah 
dihapuskan. Satu-satunya kegagalan legislasi Perancis adalah bahwa ia 
tidak menyediakan bayaran bagi para pengacara, tidak meramalkan 
pelayanan khusus kaum miskin dan menjadikan batasan-batasan 
kemiskinan menjadi terlalu sempit. Seakan-akan ketidak-adilan tidak 
dimulai dalam “perkara hukum” itu sendiri, dan seakan-akan ia belum 
diketahui sejak lama di Petrancis bahwa “hukum” tidak memberikan 
apapun pada kita, kecuali hanya sanksi-sanksi yang kita punyai. 
Diferensiasi yang sudah tidak berarti antara hak dan kenyataan agaknya 
masih menjadi sebuah misteri Partis bagi sang pengarang. 

Jika pada ungkapan Kritis misteri-misteri hukum itu kita 
menambahkan reformasi besar yang hendak dilaksanakan Eugene Sue 
dalam kaitan dengan para juru-sita, maka kita akan mengerti jurnal Sa- 
tan 71 . Di situ kita melihat pasda para penghuni suatu distrik dalam 
kota menulis pada reformer-sebanyak-satu-garisyang besarbesar bahwa 
masih belum ada lampu gas di jalanan-jalanan. Monsieur Sue menjawab 
bahwa ia akan membahas masalah itu dalam buku keenam karyanya 
Wandering Jew (Yahudi yang Berkelana). Sebagian lain dari kota itu 



22G | Karl Marx 5 FrEdarick Engels 

mengelulikan kekurangan-kekurangan pendidikan dasar. Sue menjanjikan 
suatu reformasi pendidikan dasar untuk distrik kota itu dalam buku 
kesepuluh dari WanderingJew. 

4) Misteri / 7 e/7t//ra/7yangTErungkap 

''Rudalphtidak mEmpErtahankan pEncliriannyayanņ luhur (!).iatidakmEngElakkan kesulitan 

pEnErimaan dEngan pililian babas pEndirianakan yang kanan dan yang kiri, dari atas dan bawah 
(Szeliga)." 

Salah-satu misteri utama dari Kritik Kritis; adalah “pendirian” dan 
“menilai dari pendirian.” Bagi Kritik setiap orang, seperti setiap produk 
dari spirit, diubah menjadi suatu pendirian. 

Tiada yang lebih mudah daripada melihat melalui pendirian misteri 
manakala seseorang telah melihat melalui misteri umum dan Kritik 
Kritis, yaitu pemanasan sampah spekulatif. 

Pertama-tama sekali biarlah Kritik itu sendiri menguraikan teori 
“pendirian”-nya dalam kata-kata patriarknya, Herr Bruno Bauer. 

llmu-pengetahuan... tidakpernahmm\)?h!s, suatu individutunggaltertentualau suatu pendirien 
definitiftertentu...\ai\dakakan gagal, bagaimanapun, untukmenyingkirkenpembetesen-pembetesan 
suatu pendirieni \ ka itu layak dilakukan dan jika pembatasan-pembatasan itu sungguh-sungguh 
mempunyai makna manusiawi umum;tetapi ia memahami ini sebagai suatu katEgeri murnidan 
kEtEntuan-kEtEntuan kesadaran diridan sesuai dengan itu menyatakan persetujuannya hanya 
mereka yang mempunyai keberanian untuk meningkat pada keumnumankesadaran-diri, yaitu, 
yang dengan segenap kekuatan mereka tetap tinggal di dalam pembatasan itu" ( Anekdete : Buku II, 
hal. 27). 

Misteri keberanian Bauer ini adalah Phenomnenology Hegel. Karena 
di sini Hegel menggantikan “manusia” dengan “kesadaran-diri,” Realitas 
manusia “yang paling beragam” hanya tampil sebagai suatu bentuk 
tertentu, sebagai suatu “ketentuan kesadaran-diri.” Tetapi suatu sekedar 
ketentuan kesadaran-diri adalah suatu “kategori murni,” suatu sekedar 
“pikiran” yang dapat juga secara konsekuen dihapuskan dalam pikiran 
“murni” dan menanggulanginya lewat pikiran murni. Dalam Phenom- 
enology Hegel, dasar-dasar “obyektif, yang dapat dipahami, yang ma- 
terial” dari berbagai bentuk yang terasing dari kesadaran-diri manusia 
“dibiarkan sebagaimana adanya.” Demikian keseluruhan pekerjaan 
destruktif menghasilkan filsafat yang paling konservatif karena ia 




Keluarga Suci | 227 

mengira telah menanggulangi “dunia obyektif,” dunia nyata secara 
inderawi, dengan sekedar mentransformasinya menjadi suatu “benda 
pikiran,” sekedar suatu “ketentuan kesadaran-diri” dan karenanya dapat 
membuyarkan lawannya, yang telah menjadi ethereal, di dalam “ethemya 
pikiran mumi.” Phenomenology oleh karenanya logik sekali ketika pada 
akhimya menggantikan realitas manusia dengan “Pengetahuan Mutlak” 
-“Pengetahuan,” karena ini mempakan satu-satunya cara keberadaan 
kesadaran-diri, karena kesadaran-diri dipan-dang sebagai satu-satunya 
cara keberadaan manusia; pengetahuan mutlak oleh karena kesadaran- 
diri mengetahui hanya “dirinya sendiri” dan tidak lagi diganggu oleh 
sesuatu dunia obyektif. 

Hegel menjadikan manusia “manusia kesadaran-diri” gantinya 
menjadikan kesadaran-diri “kesadaran-diri manusia,” dari manusia 
sesungguhnya, manusia yang hidup dalam suatu dunia obyektif dan 
ditentukan oleh dunia itu. Ia membuat dunia berdiri “di atas kepalanya” 
dan oleh karenanya membubarkan “di dalam kepala itu” semua 
pembatasan/keterbatasan yang dengan sendirinya tetap berada bagi 
“keinderawian jahat,” bagi manusia “sesungguhnya.” Kecuali ini, segala 
sesuatu yang “menyingkapkan keterbatasan-keterbatasan kesadaran-diri 
umum” -semua keinderawian, realitas, individuabtas manusia dan dunia 
mereka- mau-tidak mau dianggap olehnya sebagai suatu batas. 
Keseluruhan Phenomenology dimaksudkan untuk membuktikan bahwa 
“kesadaran-diri” merupakan “satu-satunya reabtas” dan “semua realitas.” 

Herr Bauer baru-baru ini membaptis-kembab Pengetahuan Mutlak 
(menjadi) Kritik dan ketentuan kesadaran-diri (menjadi) “pendirian” - 
sebuah nama yang bunyinya profan. Di dalam Anekdota- nya kedua nama 
itu dapat dijumpai berdampingan, dan pendirian dijelaskan sebagai 
ketentuan kesadaran-diri. 

Karena “dunia religius itu sendiri” hanya ada sebagai dunia 
“kesadaran-diri,” maka Pengritik Kritis -sang theolog exprofesso- tidak 
sampai pada pikiran bahwa terdapat suatu dunia di mana “kesadaran” 
dan “keberadaan” adalah berbeda; suatu dunia yang terus berada ketika 
aku menyingkirkan keberadaannya dalam pikiran, keberadaannya 
sebagai suatu kategori atau sebagai suatu pendirian; yaitu, ketika aku 
memodifikasi kesadaran subyektifku sendiri tanpa mengubah reabtas 
obyektif dengan suatu cara yang sungguh-sungguh obyektif; dengan kata- 



228 | Karl Marx S FrEdarick Engels 

kata lain, tanpa mengubah realitas “obyektif’ku sendiri dan realitas 
obyektif dari orang-orang lain. 01eh karenanya “identitas mistik” dari 
“keberadaan” dan “pikiran” diulangi dalam Kritik sebagai identitas yang 
sama mistiknya dari “praktek” dan “teori.” Itulah sebabnya mengapa 
Kritik begitu terpancang dengan praktek ketika ia ingin menjadi sesuatu 
yang berbeda dari teori, dan dengan teori ketika ia ingin menjadi sesuatu 
yang lain daripada pembuyaran suatu “kategori” tertentu di dalam 
“keumuman kesadaran-diri yang tidak-terbatas” itu. Teorinya sendiri 
terbatas pada penyataan bahwa segala sesuatu yang tertentu merupakan 
suatu lawan/kebalikan dari keumuman kesadaran-diri yang tak-terbatas 
dan adalah, oleh karenanya, tidak penting; misalnya, negara, hak milik 
perseorangan, dsb., mengubah makhluk-makhluk manusia menjadi 
abstraksi-abstraksi, atau merupakan produk-produk dari manusia 
“abstrak,” gantinya menjadi realitas individu-individu, dari makhluk- 
makhluk manusia konkrit. 

Akhimya, sudah dengan sendirinya bahwa apabila Phenomenology 
Hegel, sekalipun dosa asli spekulatifnya, dalam banyak contoh 
memberikan unsur-unsur suatu gambaran sesungguhnya dari hubungan- 
hubungan manusia, maka Herr Bmno & Kawan-kawan, sebaliknya, 
hanya memberikan suatu karikatur kosong, sebuah karikatur yang puas 
dengan menderivasi beberapa ketentuan dari suatu produk spirit atau 
bahkan dari hubungan-hubungan sesungguhnya atau gerakan-gerakan, 
mengubah ketentuan itu menjadi suatu ketentuan pikiran, menjadi suatu 
“kategori,” dan menjadikan kategori itu “pendirian” produk itu, dari 
hubungan dan gerakan agar kemudian meremehkan ketentuan ini dengan 
kearifan yang dewasa sebelum waktunya, kearifan yang menang dari 
titik-pandang abstraksi, dari kategori umum dan dari kesadaran-diri 
umum. 

Dalam pendapat Rudolph semua orang menerima pendirian mengenai 
baik atau bumk dan dinilai oleh dua konsepsi abadi itu. 

Seperti itu pula, bagi Herr Bauer & Kawan-kawan, pendirian- 
pendirian adalah dari Kritik atau dari Massa. Tetapi kedua-duanya itu 
mengubah “makhluk manusia sesungguhnya” menjadi “pendirian- 
pendirian abstrak.” 



Keluarga Suci | 229 

5) Pengungkapan Misteri mengenai Penggunaan Impuls-impuls Manusia, atau 
Clemence d'Harville 

Hingga sejauh ini Rudolph tidak mampu berbuat lebih banyak 
daripada mengganjar yang baik dan menghukum yang jahat dengan 
caranya sendiri. Kita sekarang akan mebhat sebuah contoh bagaimana 
ia menjadikan “nafsu-nafsu” berguna dan “memberikan suatu per- 
kembangan yang selayaknya pada sifat baik Clemence d’Harville.” 

“Rudolph,” demikian kata Herr Szeliga, “menarik perhatiannya pada 
segi hiburan dari amal, suatu pikiran yang membuktikan suatu 
pengetahuan makhluk-makhluk manusia yang hanya dapat lahir di dalam 
roh Rudolph setelah ia melalui percobaan.” 

Ungkapan yang dipakai Rudolph dalam percakapannya dengan 
Clemence: “menjadikan menarik, menggunakan rasa-kecap alamiah, 
mengatur intrik, menggunakan kecenderungan pada penipuan dan 
keahlian, mengubah naluri-naluri keangkuhan, yang tak-dapat ditawar- 
tawar menjadi kualitas-kualitas murah-hati,” dsb., tidak kurang daripada 
“justru impuls-impuls” yang paling diatributkan di sini pada sifat wanita, 
sumber rahasia dari kearifan Rudolph - Fourier. Ia telah bertemu dengan 
beberapa penyajian populer dari doktrin Fourier. 

Penerapan itu lagi-lagi sama tepatnya penerapan teori Kritis Rudolph 
sendiri maupun penerapan teori Bentham yang telah kita saksikan di 
atas. 

Tidaklah dalam amal “itu sendiri marquise” muda itu mendapatkan 
kepuasan hakekat manusiawinya, tujuan kegiatannya, dan karenanya 
hiburannya. Amal, sebaliknya, hanya menawarkan kejadian eksterior, 
hanya dalih, hanya material bagi satu jenis hiburan yang dengan sama 
baiknya dapat menggunakan material lain sebagai kandungannya. 
Kesengsaraan dieksploitasi secara sadar untuk memberikan pada per- 
son yang dermawan itu “kesedapan dari yang baru (novel) itu, pemuasan 
keingin-tahuan, petualangan, penyamar-an, kenikmatan kehebatannya 
sendiri, kejutan-kejutan persyarafan dan sejenisnya.” 

Dengan begitu Rudolph telah secara tidak sadar mengungkapkan 
misteri yang telah terungkap lama sebelumnya bahwa kesengsaraan 
manusia itu sendiri, kehina-dinaan tak-terhingga yang terpaksa 
menerima sedekah-sedekah, mesti berlaku sebagai suatu alat permainan 



230 | Karl Marx & FredErick Engels 

bagi aristokrasi uang dan pendidikan untuk memuaskan cinta-diri 
mereka, menggelitik arogansi mereka dan menyenangkan mereka. 

Banyaknya perhimpunan-perhimpunan amal di Jerman, banyaknya 
perkumpulan-perkumpulan amal di Perancis dan jumlah besar 
perkumpulan amal kisotik (dari Don Quisot, pen.jdi Inggris, konser- 
konser, pesta-pesta dansa, makanan untuk kaum miskin dan bahkan 
pendaftaran-pendaftaran umum untuk para korban kecelakaan tidak 
mempunyai sasaran lain.Maka tampaknya amal itu telah lama 
diorganisasi sebagai hiburan. 

Transformasi sang marquise secara tiba-tiba yang tidak-bermotivasi 
pada semata-mata kata lucu membuat kita menyangsikan ketahanan 
pengobatannya/kesembuhannya; atau lebih tepatnya transformasi ini 
hanya tampaknya saja tiba-tiba dan tidak-bermotivasi dan hanya 
disebabkan dalam penampilannya oleh penggambaran amal sebagai suatu 
kelucuan. Sang marquise menyintai Rudolph dan Rudolph hendak 
menyamarkan dirinya dengan perempuan itu, membangkitkan minat 
dan menurutkan kehendak dengan petualangan-petualangan amal. 
Kemudian, ketika sang Marquise melakukan suatu kunjungan amal pada 
penjara Saint Lazare, kecemburuannya terhadap Fleur de Marie menjadi 
kelihatan sekali dan karena kederma-wanannya akan kecemburuannya 
ia menyembunyikan kenyataan penahanan Marie dari Rudolph. Paling- 
paling, Rudolph telah berhasil mengajar seorang wanita tidak bahagia 
memainkan sebuah komedi tolol dengan makhluk-makhluk tidak- 
bahagia. Misteri filantropi yang ia tetaskan dikhianati oleh pesolek Paris 
yang mengundang rekannya makan malam setelah dansa itu dengan kata- 
kata berikut ini: 

"Ah, MadamE, tidaklah cukup dengan berdansa untuk kebaikan arang-arang Pulandia yang malang 
ini... Mari kita berfilantrapi liingga akhir... Mari kita sekarang makan malammiik kakaikan yang 
miskiniti)" 

0) Pengungkapan Misteri mengenai Emansipasi Perempuan, atau Luuise Morel 

Pada peristiwa penangkapan LouiseMorel, Rudolph menuruti dirinya 
dalam perenungan-perenungan yang dapat disimpulkan sebagai berikut: 

"Sang majikan acapkali merusakgadis pelayan. Dengan menakut-nakutinya, dengan kejutan atau 
pemanfaatan lain-lain kesempatan yang diberikan alefi sifatknndisiparapalayan. la mereduksinya 



Keluarga Suci | 231 

pada kasEngsaraan, malu dan kEjahatan. HukumtidakmEmpEdulikanhalini... PEnjahatyang balEh 
dikatatElah mEndDrang SEorang gadis pada infantisidE (pEmbunufian anakjtidakrf/M/ym." 

Perenungan Rudolph tidak sampai sejauh menjadikan kondisi para 
pelayan sasaran dari Kritiknya yang paling luhur. Karena sendiri seorang 
penguasa kecil, ia adalah seorang pembela besar mengenai kondisi para 
pelayan. Lebih sedikit lagi yang dipahaminya mengenai kondisi umum 
kaum wanita dalam masyarakat modem sebagai suatu kondisi yang tidak- 
manusiawi. Setia dalam semua hal pada teorinya yang sebelumnya, ia 
hanya berkeberatan terhadap kenyataan bahwa tiada terdapat undang- 
undang yang menghukum seorang perayu dan mengaitkan penyesalan 
dan pertobatan dengan hukuman yang mengerikan. 

Ia hanya perlu memperhatikan pembuatan undang-undang di negeri- 
negeri lain. Hukum Inggris memenuhi semua keinginannya. Dalam 
kelembutan mereka, yang begitu tinggi dipuji Blackstone, mereka 
(undang-undang itu) sampai sejauh menyatakannya merayu seorang 
pelacur sebagai kejahatan berat. 

Herr Szeliga bersem dengan bergaya: 

"[lEmikianlah (!) - Rudalph{\) - bErpikir{\) SEkarang bandingkan pikiran-pikiran /radEngan 
fantasi-fantasrmu mEnganai EmpansipasipErEmpuan. Anda /mp/rdapat mErasakan kEnyataan 
Emansipasi itu pada mEreka dEngan kEduatanganmu.tEtapi andatErlalu praktis karena pEndidikan, 
dan itulah SEbabnya mEngapa usaha-usahamutElah gagal SESEring itu!" 

Bagaimana pun, kita mesti berterima kasih pada Herr Szeliga karena 
telah mengungkapkan misteri bahwa kenyataan-kenyataan dapat diraba/ 
dirasakan dalam pikiran dengan tangan. Sedangkan mengenai 
perbandingannya yang lucu atas diri Rudolph dengan orang-orang yang 
mengajarkan emansipasi perempuan, pikiran-pikiran itu mesti 
dibandingkan dengan “fantasi-fantasi Fourier” berikut ini: 

"PErsElingkuhan, rayuan, mErupakan suatu kredit bagi sang parayu, itu sifat baik.lEtapi, gadis 

malang! PEmbunuhan anak {infantisidd)\ Sungguh-sungguh kEjafiatan! Jika ia manghargai 
kahDrmatannya, maka ia mEsti mEngEnyahkan samua jEjak kEtidak-jujuran. TEtapi jika ia 
mangDrbankan anaknya pada prasangka-prasangka dunia, maka kajahatannya samakin bEsar dan 
ia adalah kDrban dari prasangka-prasangka hukum... Itu mEnjadi lingkaransstanyanņ digambarkan 
ulEh SEmua makanismE pEradaban. 

Tidakkah anak paremuan mudah itu suatu barang yang ditawarkan pada panawar pErtama yang 




232 | Karl Marx S FrEdarick Engels 

ingin mEndapatkan kapEmilikan khusus atas diri gadis itu?Tepat SEbagaimana dalam tata-bahasa 
dua nEgasi adalah satara dEngan SEbuah pEnEgasan, kita dapat mEngatakan bahwa didalamtisnis 
parnikalian dua palacuradalalisatara dEngankEsucian. 

Parubahan dalam suatu kurun-zaman histnrik SElalu dapat ditEntukan alEh kamajuan kaum 
pErampuan msnuju kEbsbasan, karana dalam hubungan wanita dan laki-laki, dari yang lEmah 
dEngan yang kuat, kEmanangkan sifat manusiawi atas kabrutalan adalafi yang paling tsrbukti. 
Darajat smpansipasi parEmpuan marupakan tnluk-ukur alamiah dari smansipasi umum. 

PEnghinaantErhadap jEnis-kdamin pErEmuan mErupakan ciri pnknkpEradaban maupun ksbiadaban. 
Satu-satunya pErbEdaan yalah bahwa sistEm bEradab mEningkakan SEtiap kEjahatan yang diprak- 
takkan kabiadaban dalam bEntuk SEdErhana pada suatu cara hidup yangtErpadu, samar-samar, 
ambigu, munafik...Tidak ada nrang yang dihukum lebih bErat karena mambiarkan wanita SEbagai 
SEnrang budak daripada manusia itu SEndiri.(fo/yr/sr)." 

Adalah berlebih-lebihan untuk membandingkan pikiran-pikiran 
Rudolph dengan karakteristik yang ahli dari Fourier mengenai 
pernikahan atau dengan karya-karya bagian materialis dari komunisme 
Perancis. 

Sampah paling buruk dari literatur sosialis, yang contohnya kita 
temukan pada novelis ini, mengungkapkan misteri-misteri yang masih 
belum diketahui oleh Kritik Kritis. 

7. Pengungkapan MistEri-misteri Ekanami-Palitik 

a) Pengungkapan Teori mengenai Misteri-misteri Ekonomi-Politik 

Ungkapan Pertama: Kekayaan acapkali mengakibatkan pemborosan, 
pemborosan mengakibatkan kehancuran. 

Ungkapan Kedua: Akibat-akibat kekayaan yang baru saja kita 
saksikan berasal dari suatu kekurangan akan pendidikan pada kaum muda 
kaya. 

Ungkapan Ketiga: “warisan” dan “hak-mibk perseorangan” adalah 
dan “mesti” tidak-dapat dilanggar dan suci. 

Ungkapan Keempat: Orang yang kaya secara moral wajib 
memberikan suatu jumlah penggunaan rezekinya pada kaum pekerja. 
Suatu kekayaan yang besar merupakan suatu simpanan warisan -suatu 
hak feodal- yang dipercayakan pada tangan-tangan yang pandai, teguh, 
pintar dan murah-hati, yang sekaligus diserahi tanggung-jawab untuk 



Keluarga Suci | 233 

menjadikannya bermanfaat dan menerapkannya sedemikian rupa 
sehingga segala sesuatu yang berbahagia berada di medan pancaran 
cemerlang dan menguntungkan dari kekayaan itu akan menjadi 
disuburkan, dihidupi dan diperbaiki. 

Ungkapan Kelima: Negara mesti memberikan dasar-dasar ekonomi 
individual kepada kaum muda yang tidak-berpengalaman. Ia mesti 
memoralisasi kekayaan. 

Ungkapan Keenam: Negara mesti menangani masalah besar mengenai 
“organisasi kerja.” Ia mesti memberikan contoh yang menguntungkan 
dari “penggabungan modal dan kerja,” dari suatu gabungan yang jujur, 
cerdas dan dapat diterima yang menjamin kesejahteraan “pekerja tanpa” 
prasangka terhadap “kekayaan kaum kaya”; suatu gabungan yang akan 
menegakkan kaitan-kaitan simpati dan pengakuan di antara “kedua kelas” 
ini dan dengan demikian menjamin ketenangan dalam negara “untuk 
selamanya.” 

Karena untuk sementara ini negara tidak menerima teori ini, Rudolph 
sendiri memberikan beberapa contoh praktis. Contoh-contoh itu 
menyingkap misteri bahwa “hubungan-hubungan ekonomi yang paling 
luas dikenal” masih merupakan “misteri” bagi Monsieur Sue, Herr 
Rudolph dan Kritik Kritis. 

b) Bank untuk Kaum Miskin 

Rudolph mendirikan sebuah Bank untuk Kaum Miskin. Anggaran 
dasar Bank Kritis untuk Kaum Miskin ini adalah sebagai berikut: 

Ia mesti memberi tunjangan pada kaum pekerja yang patuh-hukum 
dengan keluarga-keluarga selama masa-masa pengangguran. Ia mesti 
menggantikan sedekah-sedekah dan rumah-rumah pegadaian. Ia 
mengatur suatu pendapatan tahunan sebesar 12,000 franc dan 
mendistribusikan pinjaman-pinjaman bantuan tanpa-bunga sebesar 29 
hingga 40 franc. Pada mulanya ia meluaskan kegiatannya hanya pada 
arondisemen ke-tujuh kota Paris, di mana tinggal bagian besar kaum 
buruh. Laki-laki dan wania pekerja yang mendaftar untuk mendapatkan 
bantuan mesti mempunyai sebuah sertifikat dari pemberi-kerja mereka 
yang terakhir mengenai prilaku baik mereka dan yang memberikan 
alasan dan tanggal penghentian pekerjaan itu. Pinjaman-pinjaman ini 
mesti dilunaskan dalam cicilan-cicilan bulanan sebesar seper-enam atau 




Keluarga Suci | 235 

cemerlang dibayar oleh laki-laki Kritik yang tak-mengenal-ampun itu. 
Penghasilan yang diperolehnya adalah 12,000 franc, gajinya 10.000 franc. 
Manajemen itu karenanya biayanya 45% dari jumlah seluruhnya, yaitu 
hampir 3 kali lipat lebih besar daripada administrasi kaum miskin yang 
serba-massal itu di Paris, yang biayanya hanya 17% dari jumlah 
seluruhnya. 

Mari kita untuk sesaat mengandaikan bahwa bantuan yang diberikan 
Bank untuk Kaum Miskin itu merupakan tunjangan yang sungguh- 
sungguh, tidak hanya suatu tujangan khayali. Dalam hal itu lembaga 
dari misteri dari semua misteri yang terungkap terletak pada ilusi bahwa 
hanya suatu distribusi gaji yang berbeda yang diperlukan untuk 
memungkinkan kaum buruh hidup setahun penuh. 

Berbicara dalam arti prosaik, pendapatan 7,500,000 kaum buruh 
Perancis rata-ratanya tidak lebih dari 91 franc per orang, dari yang 
7,500,000 lainnya adalah 120 franc; dan bagi sekurang-kurangnya 
15,000,000 lainnya lagi kurang daripada yang mutlak diperlukan untuk 
hidup. 

Ide Bank Kritis untuk Kaum Miskin itu, jika ia dipertimbangkan secara 
masuk akal, berarti: selama waktu pekerja itu bekerja, maka sebanyak 
yang dibutuhkan untuk hidupnya selama ia menganggur yang akan 
dikurangi dari gajihnya. Akan berarti sama saja apakah aku memberikan 
suatu persekot (uang muka) sebesar suatu jumlah tertentu selama ia 
menganggur dan ia membayarnya kembali ketika ia mendapatkan 
pekerjaan, atau ia menyerahkan sejumlah tertentu ketika ia bekerja dan 
aku mengembalikannya padanya ketika ia menganggur. Dalam kedua- 
dua kasus itu ia membayar padaku ketika ia sedang bekerja yang ia 
dapatkan dariku ketika ia menganggur. 

Demikian “Bank untuk Kaum Miskin murm itu berbeda dari “bank- 
bank simpanan” yang serba-massal hanya dalam dua kualitas yang sangat 
Kritis, yang sangat asli. Yang pertama adalah bahwa bank itu 
meminjamkan uang a fondsperdus 72 berdasarkan anggapan yang tidak 
masuk akal bahwa pekerja itu dapat membayar kembali kalau ia mau 
dan bahwa ia akan selalu ingin membayar kembali kalau ia bisa. Yang 
kedua yalah bahwa bank itu tidak membayar bunga atas jumlah yang 
dicadangkan oleh pekerja itu. Karena jumlah ini diberikan bentuk suatu 
persekot, maka bank itu berpikir bahwa ia memberikan suatu kemudahan 



23G | Karl Marx 5 FrEderick Engels 

pada pekerja itu dengan tidak memungut sesuatu bunga darinya. 

Perbedaan antara Bank Kritis untuk Kaum Miskin dan bank-bank 
simpanan yang serba-massal oleh karenanya adalah bahwa pekerja itu 
kehilangan bunganya dan bank itu kehilangan modalnya. 

c) Perusahaan Pertanian Model di Bouqueval 

Rudolph mendirikan sebuah perusahaan pertanian model (percon- 
tohan) di Bouqueval. Pemilihan tempat itu semakin lebih mujur lagi 
karena ia masih menikmati kenangan-kenangan zaman feodal dalam 
bentuk sebuah rumah gedung feodal. 

Masing-masing dari enam orang yang dipekerjakan di atas perusahaan 
pertanian ini dibayar 150 ecus atau 450 franc setahun, sedangkan kaum 
wanita menerima 60 ecus atau 180 franc. Lagi pula mereka mendapatkan 
makan dan tempat tinggal secara cuma-cuma. Makan biasa sehari-hari 
dari orang-orang di Bouqueval terdiri atas sepiring ukuran besarlnam, 
sepiring yang sama besarnya daging kambing dan akhirnya sepotong 
daging anak lembu yang sama serba-massalnya ditambah dengan dua 
jenis salada musim dingin, dua keju ukuran besar, kentang, sari buah 
apel, dsb. Masing-masing dari ke enam laki-laki itu dua kali dalam 
seminggu melakukan pekerjaan pekerja agrikultural Perancis yang nor- 
mal. 

Karena jumlah total pendapatan tahunan yang diproduksi di Perancis 
jika dibagi secara rata akan berjumlah tidak lebih daripada 93 franc per 
orang, dan karena jumlah total penghuni yang dipekerjakan secara 
langsung dalam agrikultur adalah dua-per-tiga dari penduduk Perancis, 
maka akan tampaklah revolusi yang bagaimana akan ditimbulkan oleh 
imitasi umum dari perusahaan pertanian percontohan khalifah Jerman 
itu dalam distribusi, dan di samping itu, dalam produksi kekayaan 
nasional. 

Menurut yang sudah dikatakan, Rudolph mencapai peningkatan luar- 
biasa dalam produksi ini hanya dengan membuat setiap pekerja bekerja 
dua kali lipat banyaknya dan makan enam kali lipat banyaknya dari 
sebelumnya. 

Petani Perancis itu sangat rajin: para pekerja yang bekerja dua kali 
lipat banyaknya, oleh karenanya mesti atlet-atlet manusia super, 
sebagaimana yang tampak diindikasikan oleh makanan-makanan daging 



Keluarga Suci | 237 

yang berukuran besaritu. Dari situ kita boleh mengasumsikan bahwa 
masing-masing dari keenam laki-laki itu sekurang-kurangnya makan 
satu pon daging sehari. 

Kalau semua daging yang diproduksi di Perancis telah didistribusikan 
secara merata, maka bahkan tidak akan tersedia seperempat pon per 
orang sehari. 01eh karena itu jelaslah sebuah revolusi yang bagai-mana 
yang juga akan ditimbulkan oleh contoh Rudolph dalam hal ini. 
Penduduk agrikultur ini saja akan mengonsumsi lebih banyak daging 
daripada yang diproduksi di Perancis, sehingga sebagai suatu akibat 
dari reformasi Kritis ini, Perancis akan kehilangan peternakannya juga. 

Seperlima bagian dari produk kotor yang Rudolph, menurut laporan 
manajer Bouqueval, yaitu romo Chaterlain, memperkenankan kaum 
buruh sebagai tambahan pada suatu upah yang tinggi dan penginapan 
yang mewah, adalah tidak lain dan tidak bukan sewa-tanahnya. 
Diasumsikan menurut kalkulasi-kalkulasi rata-rata bahwa, setelah 
dikuranginya ongkos-ongkos dan laba produksi atas modal yang 
dibelanjakan, seperlima dari produk kotor yang tersisa bagi pemilik- 
tanah Perancis itu, yaitu, bahwa rasio sewa-tanah dengan produk kotor 
adalah satu banding lima. Sekalipun tidaklah diragukan lagi bahwa 
Rudolph pasti mengurangi laba atas modal yang dikeluarkannya di luar 
segala proporsi dengan meningkatkan ongkos-ongkos untuk para pekerja 
melampaui segala perbandingan -menurut Chapial (De l’industrie 
frangaise, 1,230) pendapatan tahunan rata-rata dari pekerja agrikultur 
Perancis adalah 120 franc- sekalipun ia memberikan seluruh sewa- 
tanalmya kepada kaum pekerja, romo Chatelain melaporkan bahwa sang 
pangeran (penguasa) dengan begitu meningkatkan pendapatannya dan 
dengan demikian menghasut para pemilik-tanah yang tidak-Kritis untuk 
bertani dengan cara yang sama. 

Perusahaan pertanian percontohan di Bouqueval tidak lain dan tidak 
bukan hanya sebuah ilusi fantastik; “dana tersembunyi”-nya bukan tanah 
alamiah estate Bouqueval, ia adalah sebuah dompet ajaib dari 
Fortunatus 73 yang dimiliki Rudolph! 

Dalam hubungan ini Kritik Kritis menggertak: 

"Anda dapat mEliliat dari SElurutirEncanapada SEkilas pandang pErtamaha\\\NB itu kukanlaki 
SEbuakiutopia'.' 



238 | Karl Marx S FrEderick Engels 

Hanya Kritik Kritis dapat melihat pada sekilas pandang pertama atas 
sebuah “dompet Fortunatus” bahwa itu bukan sebuah utopia. Kilas 
pertama Kritik adalah sekilas pandang “mata kebatilan!” 

8) Rudolph, Pengungkapan Misteridari Semua Misteri 

Cara-cara ajaib yang dengannya Rudolph menuntaskan semua 
penebusan dan penyembuhannya bukanlah kata-katanya yang indah, 
tetapi uangnya yangsiap segala waktu. Seperti itulah para moralis, kata 
Fourier. Anda mesti seorang milioner agar dapat menirukan mereka. 

“Moral adalah impotensi dalam aksi.” 74 Setiap kali ia memerangi 
suatu kejahatan ia dikalahkan. Dan Rudolph bahkan tidak meningkat 
pada titk-pandang moral yang independen, yang sekurang-kurangnya 
didasarkan pada kesadaran akan “martabat manusia.” Sebaliknya, 
moralnya didasarkan atas kesadaran akan kelemahan manusia. Yang 
punyanya adalah moral teologi. Kita telah memeriksa secara rinci 
perbuatan-perbuatan heroik yang telah dilakukannya dengan ide-ide 
“Kristiani” yang “dipancangkannya,” yang dengannya ia mengukur dunia, 
dan dengan “amal, pengabdian, pengingkaran-diri” dan “penyesalannya, 
orang-orangnya yang baik dan yang jahat, ganjaran” dan “hukuman, 
penyucian mengerikan, pengucilan, penyelamatan roh, dsb.” Telah kita 
buktikan bahwa semua itu hanya sekedar lawakan Eulenspiegel. 
Semuanya yang mesti kita bahas di sini adalah watak “pribadi Rudolph, 
misteri yang terungkap dari semua misteri” atau misteri yang terungkap 
dari “Kritik murni.” 

Pertentangan antara kebaikan dan kejahatan menghadapi Hercules 
Kritis ketika ia masih seorang muda dalam dua personifikasi, Murph 
dan Polidori, kedua-duanya adalah guru Rudolph. Yang tersebut 
terdahulu mengajarkan kebaikan padanya, dan memang baik. Yang 
terebut kemudian mengajarkan kebatilan padanya, dan memang jahat. 
Sedemikian rupa hingga konsepsi ini sama-sekali tidaklah inferior dalam 
keremehannya jika dibandingkan dengan konsepsi-konsepsi serupa 
dalam novel-novel lain, Murph, personifikasi kebaikan tidak bisa 
terpelajar atau khususnya diberkati secara intelektual. Tetapi ia jujur, 
sederhana, dan serba-singkat (laconic); ia merasa dirinya besar ketika 
ia memberlakukan pada kebatilan kata-kata singkat-pendek seperti 
curang atau busuk, dan menyebutkan mengerikan untuk segala yang 



Keluarga Suci | 239 

hina/rendah. Memakai ungkapan Hegel, ia menempatkan yang baik dan 
yang benar dalam kesamaan nada-nada, yaitu, dalam satu nada. 

Polidori, sebaliknya, adalah seorang luarbiasa kepandaiannya, 
pengetahuannya dan pendidikannya, dan sekabgus keddak-susilaan yang 
paling berbahaya, karena , khususnya, mempunyai, yang Eugene Sue, 
sebagai seorang anggota dari burjuasi muda Perancis yang saleh, tidak 
dapat dilupakannya - skepdsisme yang paling menakutkan. Kita dapat 
menilai dari enerji dan pendikan moral Eugene Sue dan pahlawannya 
dengan ketakutan mereka akan skepdsisme yang mendekati kepanikan 
itu. 

“Murph,” demikian Herr Szeliga berkata, “sekaligus merupakan 
kesalahan Januari 13 yang diabadikan dan penebusan abadi dari kesalahan 
itu dengan kasih dan pengorbanan-diri yang tiada bandingnya bagi per- 
son Rudolph.” 

Karena Rudolph itu adalah deus ex machina dan perantara dunia, 
Murph pada gilirannya adalah deus exmachina dan perantara pribadi 
Rudolph. 

"Ruddpli dan pEnyalamatan umat-manusia, Rudalph dan rEalisasi dari kasampurnaan asansial 
umat-manusia bagi Murph marupakan suatu kEsatuan yangtidak bisa dipisahkan, suatu kEsatuan 
yang ia dEdikasikan dirinya, tidak dEtigan pEngabdian SErba-anjing yang talul dari SEarang budak, 
tEtapi yang SErba-mEngEtahui dan indEpEndEn." 

Demikian Murph itu seorang budak yang dicerahkan, tahu dan 
independen. Seperti setiap pelayan pangeran, ia melihat dalam tuannya 
itu personifikasi keselamatan umat-manusia. Graun memuji Murph 
dengan kata-kata: pengawalyang ddak mengenal takut. Rudolph sendiri 
menamakannya seorang pelayan teladan dan memang ia sungguh seorang 
pelayan teladan. Eugene Sue memberitahu kita bahwa Murph secara 
cermat menyapa Rudolph dengan Monaseigneur ketika berduaan saja 
dengannya. Di depan orang-orang lain ia menyapanya dengan Mon- 
sieur di bibir untuk mempertaliankan incognito- nya, tetapi dengan 
Monseigneur di hatinya. 

Murph mEmbantu mEngangkat kErudung dari mistEri-mistEri itu.tEtapi hanya dami kapEntingan 
Rudalph. la mEmbantu mEnghan-curkan kskuasaan mistEri itu. 

Kepadatan/ketebalan kerudung yang dengannya Murph membungkus 
hal-hal paling sederhana dunia ini dapat dilihat dari percakapannya 



240 | Karl Marx 5 FrEdarick Engels 

dengan utusan Graun. Dari hak-legal pembelaan diri dalam kasus darurat, 
ia menyimpulkan bahwa Rudolph, sebagai hakim persidangan rahasia, 
berhak untuk membutakan pemimpin geng itu, sekabpun yang tersebut 
terakhir itu terbelenggu dan tidak bisa membela diri (tak-berdaya). 
Penggambarannya tentang bagaimana Rudolph akan mengisahkan 
tindakan-tindakannya yang mulia di depan para hakim di bawah sumpah, 
kefasihan dan kabmat-kalimat indah yang akan dipamerkannya, dan 
bagaimana ia akan mencurahkan hatinya yang mulia, mestinya ditulis 
oleh seorang gimnasias sesaat setelah membaca karya Schiller Robbers. 
Satu-satunya misteri yang dibiarkan Murph dipecahkan oleh dunia 
adalah apakah ia telah menghitamkan wajahnya dengan bubuk-arang 
atau cat hitam ketika ia memainkan peranan tukang batu-bara. 

"Para malaikat akan kaluar mangasingkan arang jahat dari antara nrang yang banar" (Mat. 13, 

49). "Siksa dan kEtakutan itu ks atas tiap-tiap rnh manusia yang mEngErjakan kajahatan itu;... 
tEtapi ksmuliaan dan kaharmatan dan SEjahtEra itu untuktiap-tiap nrang yang msngErjakan 
kEbajikan."(Paul.Rnm. 2.9-10). 

Rudolph menjadikan dirinya salah satu dari para malaikat itu. Ia lahir 
ke dalam dunia untuk memisahkan yang jahat dari yang benar, untuk 
menghukum yang jahat dan mengganjar yang baik. Konsepsi mengenai 
kebaikan dan kebatilan telah begitu tenggelam dalam benaknya yang 
lemah, sehingga ia sungguh-sunggguh percaya akan Iblis benaran dan 
berkehendak menangkap iblis itu hidup-hidup, seperti yang pernah 
dilakukan oleh Profesor Sack di Bonn.Ia mencoba menyalin dalam skala 
kecil-kecilan kebalikan dari iblis itu, Tuhan. Ia suka sedikitmemainkan 
peranan takdir. Karena di dalam realitassemua perbedaan semakin lebur 
menjadi perbedaan antara yangmiskin dan yangkaya, demikian pula 
semua perbedaan aristokratik buyar dalam ide dalam pertentangan antara 
kebaikan dan kejahatan. Perbedaan itu merupakan bentuk terakhir yang 
diberikan sang ningrat pada prasangka-prasangkanya. Rudolph menilai 
dirinya sendiri baik dan berpikir bahwa yang jahat berada untuk 
memberikan padanya kepuasan-diri akan kehebatan dirinya sendiri. 
Mari kita membahas personifikasi kebaikan itu secara lebih cermat. 

Herr Rudolph menuruti hatinya dalam beramal dan pencurahan tenaga 
seperti amal dan pencurahan tenaga sang Khalifah Bagdad dalam Ara- 
bian Nights. Ia tidak dapat menjalani kehidupan jenis itu tanpa menghisap 



Keluarga Suci | 241 

-bagaikan vampir, hingga titik terakhir- darah dari provinsi kecilnya 
di Jerman. Seperti yang diceritakan Monsieur Sue pada kita, ia akan 
berada di antara para pangeran Jerman yang adalah korban-korban 
perantaraan 75 seandainya ia tidak diselamatkan dari abdikasi (penurunan 
takhta/pelepasan prinsip-prinsip) terpaksa oleh seorang marquis 
Perancis. Ini memberikan gambaran mengenai luas wilayahnya. Kita 
dapat membentuk suatu gambaran lebih lanjut mengenai bagaimana 
Rudolph secara Kritis menilai situasi dirinya sendiri dengan kenyataan 
bahwa dirinya, seorang Serenissimus Jerman, menganggap harus hidup 
setengah-inkognito di Paris, agar supaya tidak menciptakan suatu 
kehebohan. 

Secara khusus ia membawa penasebatnya bersama dirinya demi tujuan 
Kritis agar menunjukkan “segi teatrik dan kekanak-kanakan kekuasaan 
berdaulat” pada dirinya, seakan-akan seorang pangeran kecil Jerman 
memerlukan seorang wakil lain dari segi teatrik dan kekanak-kanakan 
kekuasaan berdaulat di samping dirinya sendiri dan cerminnya. Rudolph 
telah berhasil menjerumuskan pengiringnya ke dalam “salah-pengertian 
Kritis” yang sama. Demikian pelayannya, Murph, dan utusannya, Graun, 
tidak memperhatikan bagaimana pengumpul-derma Monsieur Badinot, 
yang seorang Paris itu, menertawakan mereka ketika ia berpura-pura 
menganggap bisnis pribadi mereka sebagai ursuan-urusan negara dan 
dengan sarkastik berceloteh tentang “dapat adanya hubungan-hubungan 
okult di antara kepentingan-kepentingan dan nasib-nasib yang paling 
beragam dari kerajaan-kerajaan.” “Ya,” kata utusan Rudolph, “ia begitu 
kurang-ajar untuk kadang-kala berkata padaku: Betapa banyak 
komplikasi yang terdapat dalam pemerintahan sesuatu negara yang sama- 
sekali tidak diketahui oleh rakyatnya! Siapa yang akan mengira, Herr 
Baron, bahwa catatan-catatan yang telah kuserahkan pada anda, jelas- 
jelas mempunyai pengandmya atas proses perkara-perkara Eropa ?” 

Utusan itu dan Murph tidak menganggapnya kurang-ajar bahwa 
pengaruh atas urusan-urusan Eropa diatributkan pada mereka, tetapi 
bahwa Badinot mengidealisasikan profesinya yang rendah dengan cara 
seperti itu. 

Mari kita terlebih dulu mengingat suatu adegan dalam kehidupan 
domestik Rudolph. Rudolph bercerita pada Murph bahwa “dirinya 
mengalami saat-saat kebanggaan dan kebahagiaan.” Segera setelah itu 



242 | Karl Marx 5 Fradarick Engels 

ia menjadi gusar sekali karena Murph tidak menjawab sebuah 
pertanyaannya. “Aku memerintahkan dirimu untuk berbicara.” Tetapi, 
Murph tidak mau diperintah. Rudolph berkata: “Aku tidak suka akan 
keraguan.” Ia membiarkan dirinya tenggelam dalam kedangkalan dan 
menyiratkan bahwa ia membayar Murph untuk segala pelayanannya. Ia 
tidak mau ditenangkan sampai Murph mengingatkannya pada 13 Januari. 
Sifat Murph yang menghamba menyatakan diri setelah semenit lupa. Ia 
mencabut-cabut rambut yang untungnya tidak ia punyai dan berputus 
asa karena telah bersikap/berbuat kasar terhadap tuannya yang sangat 
ramah, yang menyebut dirinya “seorang pelayan teladan, Murph tua- 
setia yangbaik.” 

Setelah contoh-contoh kejahatan dalam dirinya ini, Rudolph 
mengulangi ide pancangannya mengenai kebaikan dan kejahatan dan 
melaporkan kemajuan yang dibuat dalam kebaikan. Ia menyebutkan 
sedekah-sedekah dan welas-asih penghibur-pengibur yang suci dan saleh 
dari rohnya yang terluka. Akan sangatlah mengerikan, tak-bertuhan, 
suatu “pelanggaran atas hal yang keramat,” untuk melacurkannya 
menjadi makhluk-makhluk tidak patut yang telah ditolak. Sudah tentu 
sedekah-sedekah dan welas-asih merupakan penghibur-penghibur roh- 
uya.itulah sebabnya mengapa akan merupakan suatu pelanggaran atas 
hal yang suci jika menodainya. Itu akan “mengilhami keragu-raguan 
pada Tuhan, dan orang yang memberi mesti membuat orang-orang 
percaya padanya.” Memberi sedekah pada orang yang ditolak adalah 
tidak masuk-akal! 

Rudolph menganggap setiap gerak dalam rohnya tak-terhingga 
pentingnya. Itulah sebabnya mengapa ia selalu mengamati dan 
menilainya. Demikianlah sang tolol menghibur dirinya sendiri sejauh 
itu menyangkut Murph, dengan kenyataan bahwa dirinya tergerak oleh 
“Fleur de Marie. Aku terharu hingga meneteskan air-mata, dan aku 
dituduh teledor, keras dan kaku!” Setelah dengan demikian membuktikan 
kebaikan dirinya sendiri, ia bertambah gusar atas kebatilan dan atas 
kejahatan ibu Marie yang tak-dikenal dan berkata dengan kekhidmatan 
yang sebesar mungkin pada Murph: “Kau mengetahui bahwa sejumlah 
dendam sangat penting bagiku, sejumlah penderitaan sangat mahal 
sekali.” Dalam berbicara ia membuat wajahnya menyeringai-ringai 
keiblisan sehingga pelayannya yang setia berteriak ketakutan: “Ah ... 



Keluarga Suci | 243 

Ah ... Monseigneur!” Tuanbesar ini adalah seperti para anggota “Inggris 
Muda” 76 yang juga ingin merombak dunia, melakukan perbuatan- 
perbuatan muba dan terkena luapan-luapan histerikal serupa. 

Dalam w atak petualangan Rudolph untuk pertama kabnya kita 
dapatkan penjelasan mengenai petualangan-petualangan dan situasi- 
situasi yang dialaminya. Ia menyukai “kepedasan dalam novel-novel, 
sebngan-sebngan, petualangan, penyamaran; keingin-tahuannya tiada 
terbatas,” ia merasakan suatu “kebutuhan akan sensasi-sensasi yang 
menyala-nyala, yang merangsang”; ia selalu “menghasratkan kekerasan 
pergolakan-pergolakan syaraf.” 

Sifatnya didukung oleh nafsunya untuk memainkan peranan nasib 
dan mengatur dunia menurut gagasan-gagasannya yang terpancang. 

Sikapnya terhadap orang-orang lain ditentukan oleh suatu ide abstrak 
yang terpancang ataupun oleh motiv-motif pribadi secara kebetulan. 

Ia membebaskan dokter David yang seorang negro itu dan 
kekasihnya, misalnya, bukan karena simpati manusiawi langsung yang 
mengilhami dirinya, bukan untuk membebaskan mereka, tetapi untuk 
memainkan peranan nasib bagi pemilik-budak Willis dan untuk 
menghukumnya karena “tidak percaya pada Tuhan.” Secara sama 
pemimpin geng itu tampak bagi dirinya sebagai seorang-kiriman Tuhan 
yang kepadanya ia dapat menerapkan teori hukum pidana yang telah 
lama ditetaskannya. Percakapan Murph dengan utusan itu memberikan 
suatu peluang pada kita untuk meneliti secara mendalam dari sisi lain 
ke dalam motif-motif yang semurninya pribadi yang menentukan 
perbuatan-perbuatan Rudolph yang mulia. 

Perhatian sang pangeran akan Fleur di Marie didasarkan pada, 
sebagaimana yang dikatakan Murph, kecuali rasa kasihan yang 
ditimbulkan gadis malang itu pada dirinya, pada kenyataan bahwa anak 
perempuan yang kehilangannya telah menimbulkan kesedihan yang 
begitu getir pada dirinya, sekarang mestinya berusia sebaya dengan Fleur 
de Marie. Simpati Rudolph pada Marquise d’Harville mempunyai, 
kecuali keanehan-keanehan filantropinya, landasan pribadi yang tanpa 
sang marquis tua dan persahabatannya dengan Kaisar Alexander, maka 
ayah Rudolph akan dihapus dari garis para raja Jerman. 

Kebaikannya terhadap Madame Georges dan perhatiannya pada 
Germain, putera Madame Georges, mempunyai motif yang sama. Ma- 



244 | Karl Marx 5 Frederick Engels 

dame Georges termasuk dalam keluarga d’Harville. 

"MadamE GEargES yang malang barliutang kabaikan hati yang tiada habis-habisnya dari Paduka 
Yang Mulia itu lEbih pada kEmalangan-kEmalangan dan kabajikan-kEbajikannya daripada pada 
tiubunganini" 

Sang apologis Murph mencoba menutup-nutupi kesamaran motif- 
motif Rudolph dengan ungkapan-ungkapan seperti: “di atas segala- 
galanya, kecuali” dan “tidak kurang daripada.” 

Keseluruhan watak Rudolph akhirnya disimpulkan dalam 
“kemunafikan semurninya” yang dengannya ia berhasil melihat dan 
membuat orang-orang lain melihat “meledaknya nafsu-nafsu jahatnya 
sebagai ledakan-ledakan terhadap nafsu-nafsu para yang jahat,” dalam 
cara yang sama seperti yang dengannya Kritik Kritis menyajikan 
“ketololannya sendiri” sebagai “ketololan Massa,” perasaan-tidak- 
enaknya yang penuh dengki terhadap dunia di luar dirinya sendiri sebagai 
perasaan-tidak-enak dari dunia di luar dirinya sendiri terhadap kemajuan, 
dan akhirnya egotismenya sendiri yang dikiranya telah menyerap 
keseluruhan roh dalam dirinya sendiri sebagai perlawanan egoistik 
Massa terhadap Roh. 

Kita akan membuktikan kemunafikan mumi Rudolph dalam sikapnya 
pada pemimpin geng, pada Countess Sarah MacGregor dan pada notaris 
Jacques Ferrand. 

Untuk memancing pemimpin geng itu ke dalam sebuah jebakan dan 
menangkapnya, Rudolph membujuknya agar mendobrak ke dalam 
apartemennya. Kepentingannya dalam hal ini adalah suatu kepen-tingan 
yang sepenuhnya pribadi, bukan suatu kepentingan manusiawi yang 
umum. Kenyataannya adalah bahwa pemimpin geng itu mempunyai 
sebuah portfolio yang menjadi miliknya Countess MacGregor yang 
sangat diminati Rudolph untuk dijadikan miliknya. Berbicara mengenai 
tete-a-tete Rudolph dengan pemimpin geng itu, sang penulis mengatakan 
secara jelas sekali: 

"RudDlph dicEmaskan SEcara kEjam SEkali:jika ia mEmbiarkantErlEpasnyapEluanguntukmanangkap 
pEmimpingEngini, maka dirinya mungkintidakakan pErnah mEndapatkan pEluang itu lagi: bajingan 
itu akan mEmbawapErgirahasia-rahasia\ianq Rudalph bEgitu ingin kEtahui." 

Dengan pemimpin geng itu, Rudolph memperoleh kepemilikan atas 
portfolio Countess Macregor; ia menangkap pemimpin geng itu semata- 



Keluarga Suci | 245 

mata karena kepentingan yang semurninya pribadi; ia membuat 
pemimpin geng itu dibutakan karena nafsu pribadinya. 

Ketika Chourineur memberitahunkan pada Rudolph tentang 
pergulatan pemimpin geng itu dengan Murph dan memberikan sebagai 
alasan perlawanannya itu kenyataan bahwi dirinya telah mengetahui 
apa yang akan dideritanya, Rudolph menjawab “dengan suatu pandang 
muram, air-mukanya mengkerut dengan ekspresi yang nyaris ganas yang 
tentangnya kita telah berbicara. Ia tidak mengetahui.” Pikiran akan balas- 
dendam berkilas dalam benaknya, ia mengantisipasi kenikmatan buas 
yang akan dialaminya dengan hukuman biadab atas pemimpin geng itu. 

Ketika masuknya dokter David yang seorang Negro itu, yang hendak 
dijadikannya alat dari “balas-dendamnya, Rudolph berteriak dengan 
kemurkaan dingin dan kental: Pembalasanl Pembalasanl” 

Suatu amarah murka dingin dan kental sedang mendidih dalam 
dirinya. Ia kemudian membisikkan rencana ke telinga dokter itu dan 
ketika yang tersebut belakangan itu mengkeret menjauhi dirinya, ia 
langsung menemukan suatu motif teori yang mumi untuk menggantikan 
“pembalasan pribadi.” Ini cuma suatu kasus, demikian ia berkata, dari 
“penerapan suatu” gagasan yang telah lama terkilas dalam benaknya 
yang mulia, dan ia tidak lupa menambahkan dengan bermanis-manis: 

“Di hadapannya tetap ada kaki-langit penebusan yang tidak terbatas.” Ia 
mengikuti teladan Inkuisisi Spanyol yang, menyerahkan korban yang 
dijatuhi hukuman mati di kayu-sula pembakaran kepada pengadilan sivil, 
menambahkan suatu permohonan munafik akan pengampunan bagi 
pedosa yang bertobat. 

Sudah tentu ketika berlangsung interogasi atas pemimpin geng itu 
dan ketika hukumannya dilaksanakan, Paduka Yang Mulia duduk dalam 
ruang-kerja yang sangat nyaman dengan mengenakan jubah panjang 
berwarna hitam, airmukanya pucat pasi mengesankan. Agar menirukan 
peradilan secara lebih tepat, ia duduk pada sebuah meja panjang, yang 
di atasnya tergelar tanda-tanda bukti perkara itu. Ia sekarang mesti 
menyingkirkan tanda-tanda kemurkaan dan pemba-lasan yang menguasai 
dirinya ketika ia memberitahu Chourineur dan dokter itu mengenai 
rencananya untuk mencukil mata pemimpin geng itu. Ia mesti 
memperlihatkan sikap khidmat yang luar-biasa lucu dari seorang hakim 
dunia yang telah menemukan-diri sendiri, tenang, sedih, sabar. 



24G | Karl Marx 5 FrEdarick Engels 

Agar tidak ada yang meragukan motif murni dari pembutaan itu, 
Murph yang tolol mengakui pada utusan Graun: 

"Hukuman kajam atas diri pamimpin geng itu terutama dimaksud miuk mEnuntutbEla&rku dari 
gOT&y/r/y/ritu." 

Dalam suatu tete-a-tete dengan Murph, Rudolph mengatakan: 

"Kebenciankuterliadap yang jahat ...telah menjadi lebih kuat, keengganan terhadap <?araAmeningkat 
pasti dalam praparsi dengan kesedihan yang ditimbulkan aleh kematian anak perempuanku." 

Rudolph memberitahu kita betapa jauh lebih kuat kebenciannya 
terhadap yang jahat telah menjadi. Tak perlu dikatakan lagi bahwa 
kebenciannya ini adalah suatu kebencian moral, yang mumi, yang Kritis, 
kebencian terhadap yang jahat karena mereka itu jahat. Itulah sebabnya 
mengapa ia memandang kebencian ini sebagai kemajuan dirinya sendiri 
dalam kebaikan. 

Namun, pada waktu bersamaan ia menyingkapkan pertumbuhan 
kebencian moral ini sebagai tidak lain dan tidak bukan suatu pembenaran 
munafik yang dengannya ia ingin memaafkan pertum-buhan antipati 
pribadinya terhadap Sarah. Imajinasi moral samar-samar dari kebencian 
yang tems meningkat terhadap yang jahat hanyalah sebuah kedok bagi 
kenyataan pertumbuhan yang jelas tidak-bermoral dari keengganannya 
terhadap Sarah. Keenggangan ini mempunyai suatu landasan pribadi 
yang cukup wajar dan cukup pribadi, kesusahan pribadinya sendiri, yang 
adalah juga tolok-ukur dari keengganannya. Tak meragukan lagi! 

Yang lebih memuakkan lagi adalah kemunafikan yang kita saksikan 
dalam kunjungan Rudolph pada Countess MacGregor yang sedang 
sekarat. 

Setelah pengungkapan misteri bahwa Fleur de Marie adalah Count- 
ess itu dan anak-perempuan Rudolph, Rudolph mendatangi Sarah dengan 
wajah mengancam dan kejam. Perempuan itu memohon ampun. 

“Tiada ampun,” ia mengatakan. “Terkutuklah kau ... kau,bakatku/ 
jeniuskuyang jahatdan bakat/jenius jahatbangsaku.” 

Ah... jadi bangsa- nya yang hendak dituntutnya balas, Ia setemsnya 
memberitahu Countess itu bagaimana, untuk menebus percobaan 
pembunuhan ayahnya, ia telah menugaskan pada dirinya suatu kampanye 
dunia untuk pengganjaran yang baik dan penghukuman yang jahat. Ia 
menyiksa Countess itu, ia menyerahkan dirinya pada amarah-murka 



Keluarga Suci | 247 

ini, tetapi dalam matanya sendiri, ia hanyalah melaksanakan tugas yang 
telah diambilnya di atas pundaknya sendiri setelah 13 Januari, menuntut 
kejahatan. 

Ketika laki-laki itu meninggalkannya, Sarah berteriak: Ampun! Aku 
sedang sekarat! 

“Mampuslak tarkutuk Rudolpli mEnjawab, mEngErikan dalam murkanya.” 

Kata-kata terakhir yang mengerikan dalam murkanya, 
menyingkapkan motif-motif moral dan Kritis tindakan-tindakannya. 
Adalah amarah-murka yang membuatnya menarik pedangnya terhadap 
ayahnya, ayahnya yang diberkati, sebagaimana Herr Szeliga 
menyebutkannya. Gantinya memerangi kejahatan dalam dirinya sendiri, 
ia memeranginya, bagaikan seorang Pengritik murni, dalam diri or- 
ang-orang lain. 

Pada akhirnya Rudolph sendiri membatalkan teori hukum pidana 
Katholiknya. Ia bermaksud menghapuskan hukuman mati, mengubah 
hukuman menjadi penebusan, tetapi hanya selama pembunuh memilih 
korban-korbannya dan tidak menyasar keluarga-keluarga Rudolph. Ia 
menerima hukuman mati sesegera salah seorang dari keluarganya 
terbunuh: ia memerlukan seperangkat undang-undang rangkap, satu 
untuk pribadinya sendiri dan sebuah lagi untuk yang profan. 

Ia mengetahui dari Sarah bahwa Jacques Ferrand menjadi sebab 
kematian Fleur de Marie. Ia berkata pada diri sendiri; 

"Tidak, itu tidak cukup!... BEtapa manyala kainginan manuntut balas ini! klinggaakumEngEtaliui 
bahwa salah SEurang dari kDrban-kDrban monstEr itu adalah anakku ssndiri aku bsrkata pada 
diriku SEndiri: kEmatian Drang ini akan tiada gunanya... Hidup tanpa uang, hidup tanpa kapuasan 
nafsunya yang manyala-nyala akan marupakan suatu siksaan yang panjang dan bsrlipat- 
ganda. TEtapiiniadalalianak-pErEmpuanKLi.... Akan ku/7M//7Drang itu!" 

Dan ia bergegas keluar untuk membunuh orang itu, tetapi 
mendapatinya dalam suatu keadaan yang menjadikan pembunuhan itu 
berlebihan. 

Bagus! Rudolph! Dibakar oleh hasratuntuk membalas dendam, haus 
akan darah, dengan amarah terkendali dan tenang, dengan kemunafikan 
yang memaafkan setiap impuls kejahatan dengan kejelimetannya, dalam 
dirinya ada semua nafsu “jahat” itu, yang untuk itu ia mencukil mata 
orang-orang lain. Hanya kekebetulan yang mujur bahwa dirinya 




248 | Karl Marx S FrEderick Engels 

mempunyai uang dan gelar dalam masyarakat hingga menyelamatkan 
laki-laki “baik” ini dari “penjara.” 

“Kekuasaan Kritik,” untuk memberi kompensasi yang kalau tidak 
adalah suatu kekosongan lengkap dari Don Quisote ini, menjadi-kannya 
seorang “penghuni yang baik,” seorang “tetangga yang baik,” seorang 
“sahabat baik,” seorang “ayah yang baik,” seorang “burjuis yang baik,” 
seorang “kaula yang baik,” seorang “pangeran (penguasa) yang baik,” 
dan begitu seterusnya, menurut tangga nada pujian Herr Szeliga. Itu 
adalah “lebih” dari “semua hasil” yang “telah dicapai oleh kemanusiaan 
dalam seluruh sejarahnya.” Itu adalah cukup bagi Rudolph untuk 
“menyelamatkan dunia” dua kali dari “kehancuran!” 



i ii i\: 

U/U2I riAMAT yANG GGITIS 

Lewat Rudolph Kritik Kritis telah dua-kalui menyelamatkan dunia 
dari kehancuran, tetapi hanya agar sekarang ia sendiri mendekretkan 
“akhirnya dunia.” 

Dan aku melihat dan mendengar suatu malaikat perkasa, Herr Hirzel, 
terbang turun dari Zurich menyeberangi langit. Dan dalam tangannya 
ada sebuah buku kecil; yang terbuka seperti nomor ke-lima dari 
Allgemeine Literatur-Zeitung; dan ia meletakkan kaki kanannya ke atas 
Massa dan kaki kirinya ke atas Charlottenburg; dan ia berseru dengan 
suara lantang seperti tatkala seekor singa meraung, dan kata-katanya 
naik bagaikan seekor burung dara -Cirp! Cirp!—ke wilayah-wilayah 
pathos dan aspek-aspek bagaikan halilintar dari “Hari Kiamat Kritis.” 

“Manakala, pada akhirnya, semua bersatu terhadap Kritik dan - 
sungguh, sungguh aku katakanpadamu,” 77 - waktunya tidak jauh ketika 
seluruh dunia berada dalam pembubaran -padanya telah ditentukan 
untuk berperang terhadap yang Suci- akan berkelompok di sekitar Kritik 
untuk gempuran terakhir; ketika itulah keberanian Kritik dan maknanya 
akan mendapatkan pengakuan terbesar. Kita tidak boleh takut akan 
masalah itu. Semuanya akan berakhir dengan perhitungan kita dengan 
berbagai kelompok itu - “dan akan kita pisahkan mereka sebagaimana 
sang gembala telah memisahkan domba-domba itu dari kambing- 
kambing;” dan “akan kita tempatkan domba di sebelah tangan kanan 
kita dan kambing di sebelah kiri kita - dan memberikan kesaksian umum 
pada kesengsaraan para ksatria yang bermusuhan - mereka adalah roh- 
roh ibbs; mereka keluar ke keluasan dunia dan mereka berkumpul untuk 
berperang pada hari besar Tuhan, Yang Mahakuasa” - dan “semua di 
atas bumi akan terheran-heran.” 78 

Dan ketika malaikat telah berseru, tujuh guruh menyuarakan suara 
mereka: 

Diesirae.diEsilla 

Salvetsaeciuminfavilla. 

Judex ergD cum sedebit. 


I 240 | 



250 | Karl Marx & FrEderick Engels 

Guidquid latet, adparEbit, 

NilinultumrEmanEbit. 

Quid sum, misEr, tunc dicturus? Dst . 79 

“Kalian akan mendengar tentang peperangan dan kabar-angin tentang 
peperangan-peperangan. Ini terlebih dulu mesti terjadi. Karena akan 
lahir Kristus-kristus palsu dan nabi-nabi palsu, Messieurs Buchezz dan 
Roux” dari Paris, Herr Friedriech Rohmer dan Theodor Rohmer dari 
Zurich, dan mereka akan berkata: Inilah sang Kristus! Tetapi kemudian 
tanda Kakak-beradik akan muncul dalam Kritik dan kata-kata dari Kitab 
Suci mengenai karya Bauer 80 akan terlaksana: 

DEngan lEmbu-lEmbu kumpul bErpasangan 
MEmbajak mEnjadi jauh lebih baik! 81 



EPILOG MISTORIK 


Sebagaimana kemudian kita ketahui, bukan dunia, tetapi Literatur- 
Zeitungyang Krids yang telah sampai pada hari terakhirnya. 

Ditulis DlGh K. Marx dan F. EngEls 
Dalam bulan SEptEmbEr-NavEmbarlS44 

DitErbitkan dalam bEntukbuku 
Di Frankfurt-an-Main pada tahun IS45. 

Ditanda-tangani: FrEdErick EngEls dan Karl Marx 

oooOooos 


Ccitcitcin 


1 AllgEmEineLiteratur-Leitung([]EnEralLitErary[]azEttE) sEbuah bulanan JErman yang ditErbitkan olEh tokoh 
FlEgElian Muda, B. Bausr di CharluttEnburg dari DESEmbErlS43 hingga DktobErlS44. 

2 Di sini Marx mEnggunakan kata MutilEignEr, suatu tErjEmahan harfiah untuk pEmilik-panggilingan Inggris, 
untuk mEngEjEk J. FaugnEr, dari dEwan rEdaksi AllgEmEinELitEratur-lEitung, yang mEnarapkan mEtudE- 
mEtudE Inggris dalam pEmbantukan kata di JErman. 

3 PErjuangan pambuatan undang-undangyang mEmbatasi hari-kErja mEnjadi ID jam dimulai di Inggris sudah 
SEdini abad ka XVIII dan mEluas manjElang tahun-tahun 3D-an abad XIX pada massa kaum prulEtar. Karana, 
kaum aristnkrat bErtanah bErmaksud mEmakai slugan pnpulEr itu dalam pErjuangan mEraka tErhadap kaum 
burjuasi industri, maka maraka mEndukung Undang-undang SEpuluh-Jam di ParlEtnEn. Sang Tory-filantrnpis 
Lnrd Ashlay mangEpalai para pandukung undang-undang itu di ParlamEn pada tahun IS33. 

4 Kata-kata ini dari buku Brunu BauEr, LJiEgutESaEEdErFrEifiEitundmEinEigEnEAngElEgEnliEit (Uie Guud 
CausE uf FrEEdum and My Dwn Affair), Zurich dan WintEthur, IS42. 

5 Artikfil bsrsangkutan di sini adalah HErr Nauwsrk and tfiE FaoultyDfPfiilnsoptiy<i\\.erb\tkan dalam Nu.VI 
AllgEmEinE LitEratur-lEitung(Ud\ 1844) dan ditanda-tangani J- huruf pErtama Jungnitz. 

E MErujuk pada pEmEcatan B. BauEr ulEh PEmErintah Prusia yang mEncabut hakmEmbEri-kuliah di 
UnivErsitas Bnnn untuksEmEntara waktu pada bulan DktubEr 18411 dan SEuara pErmanEn pada bulan MarEt 
1842, dikarEnakan tulisan-tulisannya yang mEngritik Kitab Injil. ArtikEl bErsang-kutan di sini adalah /ferr 
flauwErkand tfis FacultyafPfiilosapfiyd\t.erh\tkan dalam Nu.VI AllgEmEinE LitEratur-lEitungŅiE i 1844) dan 


I 251 | 



252 | Karl Marx 5 Fradarick Engels 

ditandatangani J- huruf pertama Jungnitz. 

7 Di bagian ini Engels menganalisis dan mengutip tinjauan B.Bauer tentang karya Flura Tristan l , UnionOuvriEre 
(The Werker's Unien), Paris, IB43, yang diterrbitkan dalam AllgEmEinELitEratur-lEitung No. V (April 1844). 

8 BlanktEast- obyekkengerian.-Ed. 

3 Dari Schiller, LJasMadaiiEnausclEmFrEmdEilbe Maid from Abroad). 

13 Merujuk pada karya P.J. PrDudhDn, Du dst-CE qus la propriEtE ? ou liEcliErcliES sur Ie princips du drait Et 
dugouvErnEmEnt{WhatisPrDpErty?arStudiESDntliEPrinEiplEDfLawandEf[jDVErnmEnt),pe[iamka\\ 
diterbitkan di Paris pada tahun IB4D. Marx mengutib edisi Paris tahun 1841. 

Su'Est-OEguElapropriEtEP ditulis dari pendirian kontradiktif dari burjuasi-kecil. Serangan-serangan tajam 
yang dilancarkannya terhadap hak-milik perseorangan menghasilkan suatu kesan yang mendalam. Marx 
memberikan sebuah penilaian kritikal secara tuntas atas buku itu dalam artikelnya FlnProudhon, yang 
diterbitkan dalam bentuk sepucuk surat kepada Schweitzer, editor SDoial-DEmoErat, tahun IBB5 (lihat Karl 
Marx dan Frederick Engels, SElEEtEd Works, edisi dua-jilid, Jilid I, hal. 3BD-3BB). 

Artikel E. Bauer, Proudhon, yang dikritik Marx dalam seksi ThEHolyFamily ini, diterbitkan dalam Nd.V 
AllgEmEinELitEratur-ZEitungikpriWRWi). 

11 Tanpa berlama-lama dengan penjelasan-penjelasanyang menghindari semua keberatan yang diajukan oleh 
para pemrakarsa refDrm-refDrm, yang beberapa di antaranya melempar kesalahan atas kesukaran umum 
itu pada kepengecutan dan ketidak-mampuan pemerintah, yang lain-lainnya -para kDnspirator dan pembrDntak, 
yang lain-lainnya lagi - ketidak-tahuan dan korupsi umum, dst. -Ed. 

12 Di sini Marx maksudkan kelompok politikyang dibentuk di sekeliling surat-kabar Paris, LaPEformE, yang 
terdiri atas para Republiken Demokratik burjuis-kecil dan para Sosialis burjuis-kecil. 

13 "Perbudakan ditetapkan dengan hukum bangsa-bangsa Digosta," Buku I. Bagian I. Fragment 4 -Ed. 

14 A physioalfaot= Sebuah kenyataan fisik -Ed. 

15 AnintEllEEtualfaot= Sebuah kenyataan intelektual -Ed. 

13 DEutsoh-FranzosisEhEJahrbuEhEr{DErman-FrEnoh YEar-Book) diterbitkan dlm. bhs. Jerman di Paris 
dan disunting oleh K Marx dan A. Ruge. Satu-satunya terbitannya adalah sebuah nomor rangkap di bulan 
Februari IB44, memuattulisan-tulisan Marx: DnthEJEwishDuEstiondan DontributiontoaDritiguEofLiEgEl's 
PhilosophyofLaw.lntroductiondaniavya\avyah\pa\'s,,ADontributiontothEDritiguEofPoliticalFconomy 
dan ThEPositionofEngland. ThomasDarlyk PastandPrssEnt. Karya-karya ini menandakan transisi akhir 
dari Marx dan Engels pada materialisme dan komunisme. Penerbitan jurnal dihentikan terutama karena 
perbedaan-perbedaan azas antara Marx dan Ruge yang seorang burjuis Radikal. 



Keluarga Suci | 253 


17 SEDrang pEkerja -Ed. 

18 Hak untuk mEnggunakan dan salali-manggunakan barang SEndiri. 

19 Nilai.-Ed. 

2D KEsahihan= /alidity-li 

21 Ini marujuk pada SEbuah tinjauan yang ditErbitkan alEh SzEliga dalam Allgemeine Litertatur-Mung no. VII 
(Juni IS4) mangEnai navEl pEnulis PErancis EugEnc Sue: MysteresdePeris. NbveI itu ditulis dalam SEmangat 
SEntimEntalitas burjuis-kacil danfantasi sasial. la ditErbitkan di Paris pada tahun IS42-43 dan pnpulEr di 
PErancisdandiluarnEgEri. 

22 Mcrujuk pada £’/73rtecnnstitutinnnEllE yang ditErima di PErancis SEtElah REvnlusi IS30 scbagai hukum 
dasar dari mnnarki Juli. Ungkapan CherterofTruth{P\aqam KcbEnaran) marupakan suatu sindiran ironik 
pada kata-kata pcnutup prnklamasi Lauis-Philippc pada 31 Juli, IS30: "sEtcrusnya Piagam itu yang mcnjadi 
kabEnaran." 

23 Di sini Marx mEnguraikan dEngan kata-kata SEndiri scbuah bait dari Feusti lya GnEthE, Bag. I, AdEgan 0 
(The Witches'Kitchen). 

24 Dikutib dari karya Ch. FauriEr, TheeriedeTuniteuniverselle, Val.lll, Bagian II, Bab 3. 

25 Crecer= pcnjual bahan pangan 
28 Csretel<er= pcnjaga 

27 Kutipan-kutipan di sini dan SEtErusnya dibuat dari artikEl B. Baucr, Lstest Werl<SDntheJewishIIuestiDn. 
yangditErbitkan dalam AllgemeineLiteratur-ZeitungiDesemberlRA'S); inimcrupakanjawabanB.Baucr 
pada kritik pcrs atas bukunya DieJudenfrage. 

28 Buku Brunn Bauar, DieJudenfrage(TheJewishDuestiDn)meruņakan CEtak-ulang dEngan babcrapa 
tambahan artikEl-artikalnya mangEnai subyakyang sama, yang ditErbitkan dalam DeutscheJahrbi]cher 
(Derman Year-Dool<)bulanNovemherl842. BukuituditerbitkandiDrunswickpada tahunlD4D). 

29 Rujukan ini pada surat-kabar mingguan DevolutiionsdeParis, yang muncul di Paris dari Juli 1789 hingga 
Fcbruari 1704. Hingga SEptEmbcr 1700 ia disunting nlEh publisis rEvnlusinnEr EliscE Lnustalnt. 

30 Doctrinaires-sekalumņnk pulitisi burjuis PErancis dalam REstarasi (1815-30): marEka adalah kaum 
manarkis knnstitusinnal dan musuh-musuh fanatik dari gErakan dEmakratik dan rEvalusinnEr dan ingin 
mEndirikan suatu kubu burjuasi dan kaum bangsawan mudEl/gaya Inggris: yang paling tErkcnal di antara 
mErEka adalah SEjarawan F. Guizut dan filsuf P. RcyEr-Ccllard. 


31 SEtElah kEjadian itu. -Ed. 



254 | Karl Marx & FrEderick Engels 

32 Yang dimaksud Marxadalahtulisan B. Bauar, / atEstWorksonthEJEwishUuestion. 

33 Ini marujuk pada tulisan Marx, OnthEJEwishUuEstion. 

34 Ini marujuk pada tinjauan B. Bauar atas jilid pErtama dari suatu rangkaian CEramali mEngenai hukum nlEh 
Hinrichs yang sacrang HEgElian kanan, yang ditErbitkan di HallE pada taliun IB43 dEngan judul PolitischE 
]/oriEsungEnM\-\\{Political iecturES, VdIs.I-II). Tinjauan BauEr ditErbitkan dalam AllgEmEinELitErstur- 
Zfi//o/7g(DESEmbErl843).Dibawahnya,dalambagian//mc/?sYfl7mErujukpadatinjauanBauErmEngEnai 
jilid kEdua dari CEramah-CEramah yang ditErbitkan dalam nn.V (April 1844) jurnal yang sama itu. 

35 Di sini EngEls mEmbuat pErmainan kata-kata atas fflflsrteflAjyang sccara harfiah bErarti aliran api) 
dan fflflflrfessfl/( ketel). -Ed. 

3G Kutiban ini dan yang bcrikutnya adalah dari artikEl kEdua yang ditulis clEh B. BauErtErhadap para pEngritik 
bukunya, Die JudsnfrsgE. ArtikEl ini.yang barjudul SEbagai NEwWorl<sonthEJEwishDuEstion\ianq 
pErtama, dimuat dalam AllgEmEinELitErstur-ZEitungna. IV (MarEt IB4). 

37 Kisah dnngEng (fabsl) itu mandidik. -Ed. 

38 Judul tulisan B. BauEr, yang ditErbitkan dalam AllgEmEinE LitErstur-MungWa. VIII (Juli IB44).Hampir 
SEnua kutiban yangdibuatulEhMarxdalam AbsolutE Driticism's ThirdDampaign<i\amb\\ dari tulisan ini. 

33 //flflteflte JflMflflter-singkatan judul jurnal litErEr-filnsnfi Para HEgElian Muda: DEutschsJshrbuchErfur 
WissEnschsftunJKunst{DErmsn YEsr-DookonSciEncEsndArt). Buku-tahunan itu ditErbitkan di Lcipzig and 
disunting nlEh A. RugE dari Juli 1841. Dari IB3B hingga IB4I ia muncul dEngan nama HsllischEJshrbuchErfur 
DEutschE WissEnschsftundKunst 

{HsIIe YEsr-bookonDErmanSciEncEsndArt). PEmindahan kantnr rEdaksi dari kuta Prusia Halle ka Saxcny 
dan parubahanjudul dari buku-tahunan itu dimctivasi ulEh ancaman pclarangan di Prusia. TEtapi jurnal itu 
tidak lama dEngan namanya yang baru. Pada bulan Januari 1843 ia ditutup nlah pEmarintah Saxcnia dan 
dilarang di SEluruh JErman dEngan SEbuah dEkrEt dari ParlEman. 

4D PhEinischE Mung furPolitik, HandElund DEWsrbE (RhinE DazzEtts ofPolitics, JradE andIndustry) - 
SEbuah surat-kabar harian yang tcrbit di CnlngnE dari Januari I, IB42 hingga Marst 31, IB43. la didirikan cIeIi 
para wakil burjuasi RhinEland yang mEnEntang absnlutisma Prusia. BEbErapa HEgElian muda juga ada di 
dalam stafnya. Marx manulis untuk harian itu dari bulan April IB42 dan mEnjadi salah-SEcrang panyuntingnya 
di bulan DktabErtahun itu juga. Sajumlah artikEl EngEls juga ditErbitkan/dimuat dalam RhEinischEMung. 
SElama masa-redaksi Marx, surat kabar itu mcnjadi scmakin mEnunjal rEvulusianEr dEmukratik. PEmErintah 
mambErlakukan pEnyansaran yang khusus kEtatnya dalam hal harian itu dan akfiirnya manutupnya. 

41 Synaptics adalafi nama yang dibarikan di dalam SEjarah rEligi pada para pErangkum tiga kitab injil pErtama 



42 Ini merujuk pada tulisan Marx DntheJewishlluestion. 


Keluarga Suci | 255 


43 Tulisan barsangkutan adalah tulisan B. Bauar FahigkeitderheutigenJudenund[!hristen, freizu werden 
(The Capacity ofthe Jews and Christians of Joday to Dbtain Freedom). 

44 Cerclesocial- SEbuah urganisasi yang didirikan nlEh kaum intElEktual dEmnkratik dan bErfungsi di Paris 
padatahun-tahun pErtama REvalusi PErancis.TEmpatnya dalam SEjarah idE-idE kamunis di PErancis ditEntukan 
ulah kEnyataan bahwa ahli-idEuluginya K Facha mEnuntut suatu pEmbagian-kambali tanah SEcara mErata, 
pEmbatasan atas kakayaan-kakayaan basar dan pakarjaan bagi SEmua warga yang bartubuli SEhat. Kritik 
FachE mEngEnai pErsamaan farmal yang dipraklamasikan di dalam dnkumEn-dnkumEn REvalusi PErancis 
manyiapkan landasan bagi aksi yang lEbih bErani mEngEnai masalah itu eIeIi JacguES Raux, pEmimpin kaum 
Enrages. 

45 Jansenists -dinamakan manurut afili tEulugi BElanda Jansanius- para wakil garis apasisi di kalangan 
kaum Katfinlik di Psrancis pada abad-abad kE tujuh-bElas dan awal abad dElapan-bElas. MErEka manyuarakan 
kEtidak-puasan SEbagian burjuasi PErancistErhadap idEalagifEudal Kathalisisma rasmi. 

43 Buku LamEttria (/ hommemachine) ditErbitkan SEcara ananim di LEydnn ada tahun I74B. Buku itu dibakar 
dan panulisnya dibuang dari ffulland kE- mana ia baramigrasi dariPErancis padatahun I75B. 

N “ tE Kaitan matErialismE PErancis dEngan DEScartES dan Lacka dan pnrlawanan filsafat abad kE dElapan- 
bElas tErhadap mEtafisika abad kE tujuh-bElas diuraikan sscara tErpnrinci dalam knbanyakan SEjarah filsafat 
tErakhir Perancis Dalam kasus ini saalnya adalah msngulangi apa yang sudah dikEtahui tErhadap "Kritik 
Kritis." TEtapi sangkut-paut matErialismE abad kE dElapan-bElas dEngan "kamunismE" Inggris dan PErancis 
abad kn SEmbilan-balas masih mEmErlukan suatu psmaparan yang tErinci. Kita mambatasi diri kita di sini 
dEngan mEngutib bsbEapa pasasEtipikal dari HElvEtius, Hallbach dan BEntham. 

I) HElvEtius.Manusiatidakjahat,tEtapiiatundukpadakEpEntingan-kEpEntingannya.DlEhkarEnanyaarang 
jangan mEngEluh mEngEnai kEjahatan manusiatEtapi mEngaluhkan kEtidak-tahuan para pEmbuat-undang- 
undang.yangjuga SElalu mEnEmpatkan kEpEntingan pErsEarangan bErtEntangan dEngan kEpEntingan umum. 
-Kaum maralis SEjauh initidakbarhasil karana kita mEsti mEnggali ka dalam pEmbuatan undang-undang 
untuk mEncabut akar-akar yang mEnciptakan kEjahatan. Di New DrlEans kaum wanita msmpunyai hak untuk 
manalak para suami SESEgEra mErEka bosan dEngan suami mErEka. Di nEgEri-nEgEri SEpErti itu kaum 
wanita tidak/bukantidak-setia, karsna msrEka tidak barkEpEntingan untuksEpErti itu. - Maral itu cuma 
suatu ilmu-pEngEtahuan yang rEmEh apabila tidak dipadukan dEngan politik dan lEgislasi. - Kaum moralis yang 
munafik dapat dikanali -di satu pihak- dari kEtEnangan yang dEngannya marEka mEmandang kEjahatan- 
kEjahatan yang mEnyErang nEgara, dan -di lain pihak- dari kamarahan yang dEngannya marEka mEngutuk 
kEjahatan privat. - Makfilukmanusia tidak dilahirkan baik ataupun buruk, tEtapi siap mEnjadi yang satu atau 
yang lainnya SESuai kapEntingan sosial yang mEnyatukan atau mEmisalikan marEka. - Jika para warga tidak 



25B | Karl Marx S FredErick Engels 

dapat mancapai kebaikan privat mEraka SEndiri tanpa mEncapai kEbaikan umum, maka tidak akan ada urang- 
Drang jahat kacuali urang-Drang yang tnlnl" ( Del'Bsprit. Paris, IS22. [Edisi pcrtama buku HElvEtius, yang 
ditErbitkan SEcara annnim di Paris pada tahun I75S, tclah dibakar a\e\\ cksEkutDr dalam tahun 1759] 1.33 hal. 
117,240,291,299,251,390 dan 339). KarEna, mEnurut HElvEtius, adalah pEndidikan, yang ia maksudkan 
(cf. I.c.hal. 390) tidak hanya pEndidikan dalam pangErtian yang biasa, tEtapi tntalitas dari kDndisi-kDndisi 
kEhidupan individual,yang mEmbEntuk manusiajika dipErlukan suatu rEfDrmasi untuk mEngfiapuskan knntradiksi 
antara kEpEntingan-kEpEntingan privat dan kEpEntingan-kEpEntingan masyarakat, suatu transfnrmasi kEsadaran 
diparlukan, di satu pihak, untuk malaksanakan suatu rEfDrmasi SEpErti itu: Reform-reformbesardapat 
dilalcsanalcanlianyadEnganmElEmalikanpEngliormatantololdarirakyatakanliLjkLjmdankEbiasaanlama 
(Inc.cit. hal. 290) atau, SEpnrti dikatakannya di tEmpat lain, dEngan mEnghapuskan kEtidak-tahuan. 

2) Hollbach. "Manusia hanya dapat mEnyintai dirinya SEndiri pada DbyEk-DbyEkyang dicintainya: ia hanya 
dapat mcyintai dirinya SEndiri pada makhluk-makhluklain dari jEnisnya. Manusia tidak pErnah dapat mEmisahkan 
dirinya dari dirinya SEndiri biar untuk sssaat saja dalam fiidupnya: ia tidak dapat msninggalkan dirinya 
SEndiri. Adalah SEnantiasa karsna kEmudahan, kEpEntingan kita yang mEmbuat kita mEmbEnci atau manyintai 
SESuatu." [SystEmEsocial, ouprincipEsnaturElsdElamDralEEtdElapolitiguE, Jl.l, Paris, 1322, fial. 80,112), 
tEtapi, "untuk kapEntingannya SEndiri manusia mEsti msnyintai nrang-Drang lain, karnna mnrEka itu sama 
parlunya bagi kasEjafitEraannya... Moral mambuktikan pada dirinya bahwa dari samua makhluk yangpaling 
pErlubagimanusiaadalahmanusia" (fial. 79). "Moral SESunggufinya, dan juga pnlitik SESungguhnya, adalah 
yang bErusafia saling mandEkatkan manusia satu-sama-lain untuk mEmbuat mErska bEkarja dEngan usaha 
bErsama dsmi kEbahagian mErEka bErsama. Sasuatu mnral yang mEmisahkankEpEntingan-kEpEntingankita 
darikEpEntingan-kEpEntinganrEkan-rEkan/mitra-mitrakitaada\a\\ņa\suMakmsuk-aka\Makm\ar" 

(hal. 119). "Manyintai Drang lain.bnrarti mElEburkEpEntingan-kEpEntingankita dEngankEpEntingan- 

kEpEntinganrEkan-rEkan/mitra-mitrakita,antuk\ieker\abagikEuntunganbErsamai'{\\a\.ll).‘‘^eeearanq 
tanpa hasrat-hasrat atau kEgairahan-kEgairahan akan bErhEnti mEnjadi SEDrang manusia... tErpisafi SEcara 
SEmpurna dari dirinya, bagaimana ia dapat bErtEkad/mEmastikan dirinya barkait dEngan Drang-Drang lain? 
SESEDrangyangtidak-acuhtErhadapsEgala-SESuatudantidakmEmpunyaikEgairahan-kEgairahan,yang 
cukup dEngan dirinya SEndiri, akan bErhanti mEnjadi suatu makhluk sosial... KEbajikan hanyalah komunikasi 
kEbaikan' (l.c.fial. IIS). "Moral rcligius tidak pErnah bErjasa mambuat manusia lebih ramah." (I.c.p.39). 

3) . Kita hanya mEngutib satu kalimat dari 8Entham di mana ia manEntang " kcpEntingan umumMam arti 
politik. KapEntingan para individual ...mEsti mEmbEritEmpat pada kEpEntingan publik.TEtapi....apa artinya itu? 
Tidakkafi SEtiap bagian individual dari yang publik sama SEpErti bagian lainnya? KEpEntingan publik yang anda 
pErsonifikasikan hanyalah suatu pErumusan abstrak: ia hanya mEncarminkan massa dari kcpEntingan- 
kapEntingan individual... SEandainya baik untuk mEngorbankan rEZEki SEDrang individu untuk maningkatkan 
rEzski dari yang lain-lainnya, maka akan lebih baik mEngorbankan rErzEki SEDrang kadua, SEDrang kEtiga, 
dan bEgitu sstErusnya adinfinitum... KEpEntingan-kEpEntingan individual adalah satu-satunya kapEntingan 




Keluarga Suci | 257 

yang SESungguhnya." Bantham. TliEoriEdEspEinesEtdEsrecompEnses, Paris IS2G, 3 ed. II, hal. 230) 

47 AllgEmEinEMungiljEnErslTlEwspEpEr) sabuah surat-kabarharian reaksianer Jermanyang didirikan 
padatahun 1703; dari 1313 hingga ISS2 ia terbit di Augsburg. 

48 SsnsEfussE -kaki angsa- sebuah nama untuktanda-tanda tasnya. -Ed. 

48 Sebabitusendiri.-Ed. 

58 Gaethe, Fsust, Bag. I, Seksi 3 (Aamsr KErjs Faust) 

51 MsciiriltfijrspEkulatiyE TEologiE{ Jauyrnal Df Speculatvie Thealugy) - diterbitkasn di Berlin dari IB3G 
hingga IB3S di bawah redaksi F. Bauer.yang kemudian menjadi milikkaum Elegelian kanan. 

52 Dari kDmedi salu-babakLucikAdEgani dari penulis Perancis J.F.Marmnntel 

53 Demi kejayaan lebih besar dari Tuhan 

54 BErlinTToulEurada\a\\ nama yang diberikan Dleh kDrespDnden AllgEmEinELiteratur-/Eitungpa<ha Hegelian 
Muda yang tidaktermasuk dalam kelnmpnkB.Bauer dan yang mengritik AllgEmEinELitEratur-/Eitungmenqena\ 
masalah-masalah remeh tertentu. Salah seDrang dari mereka adalah Max Stirner. 

55 Yang dimaksudkan Marxdi sini adalahtulisan B.Bauer, LEidEnundFrEudEndEstEologiscfiEnBEWusstsEins 
(Suffering and JDys o\ TeDlDgical CnnsciDusness) dalam AnEkdotazurnEUEstEndEutscliEnPliilosopfiiEund 
Publicistik. 

58 LaDEmocratiEPasifiguE- sebuah surat-kabar harian dari kaum FDurier yang diterbitkan di Paris dari 
IB43 hingga IB5I di bawah redaksi V. CDnsiderant. 

57 Bekas/sebelumnya. -Ed. 

58 Kengerian Kehampaan.-Ed. 

53 Heine - DisNordsEE{ Siklus kedua FragEn) 

GD Sekalipun kekurangan kekuatan, kehendak adalah, betapapun, patut dipuji. -Ed. 

Bl Di sini dan sana. -Ed. 

82 Dari lagu rakyat Jerman, Niinnchen. 

63 Dari cerita-rakyatkDmik Jerman, SEVEnSuabians 

64 Yang utama di antara yang sederajat. -Ed. 

65 Hukum pembalasan - hutang mata bayar mata. -Ed. 



258 | Karl Marx S FrEderick Engels 

GG Yang dimaksudkan adalah FlEurdEMariE. -Ed. 

G7 RnsiErE, SEarang gadis luhur diganjar dEngan SEikat bunga mawar. -Ed. 

G8 JournaldEsDEtats, singkatan judul surat kabar liarian burjuasi, JournaldEs[)EbatspolitiquESEtlittErairES, 
didirikan di Paris di tahun 1780. SElama manarki Juli ia marupakan surat-kabar pEmErintah dan manjadi 
urgankaum burjuasi OrlEanis. 

GG LESiEclE{lhe Cantury) - sabuah surat-kabar harian yang tarbit di Paris dari 1830 hingga 1030. Pada 
tahun-tahun 40-an abad ksXIX ia mEnuErminkan pandangan SEbagian burjuasi kscil yang mcmbatasi tuntutan- 
tuntutannya pada rEfDrm-rEfDm kDnstitusiDnal yang mDdErat. 

70 Petites Affiches de Paris(S\\ort AnnouncEmEnts) - SEbuah pcnErbitan pEriadikal Psrancis tua yang 
didirikan di Paris pada tahun 1012; SEjEnis lEmbaran informasi yang mEmuat pEngumuman-pEngumuman dan 
pEmbEritahuan-pEmbEritahuan singkat. 

71 Satan - scbuafi surat-kabar satirik burjuis kcuil yang tcrbit di Paris dari tahun 1840 hingga 1844. 

11 Scbagai suatu dana yang tEnggElam. -Ed. 

73 Furtunatus, SEDrang pahlawan lEgEnda rakyat Jcrman yang mcmiliki scbuah dDmpct yang tiada-bisa- 
kchabisan isinya dan scbuah tupi ajaib. 

74 dari karya FDuriEr, ThEoriEdEsquatrEmouvEmEntsEtdEsdEstinEEsgEnEralES. 

75 Sindiran ini yalah pada para pangcran kEcil JErman yang kEhilangan kckuasaan mcrEka dan yang milik- 
miliknya dianEksasi pada wilayah-wilayah nEgara-nEgara Jcrman yang lEbih bEsar SEbagai akibatpErumbakan 
pEta pulitik JErrman sclama PEpErangan-pEpcrangan NapDlEDnik dan pada KunggrES ViEna (1814-15). 

7G InggrisMuda - SEkElDmpDk pulitisi dan penulis Inggris yang tErmasuk gulungan TDry, yang tErbcntuk pada 
awal tahun-tahun 40-an abad kc XIX. MErcka mcnyuarakan kEtidakpuasan bangsawan bErtanah dEngan 
dipcrkuatnya kckuasaan EkDnDmi dan pultik burjuasi dan mEngambil jalan mEtDdE-mEtDdE dEmagugi untuk 
mEnarik kElas pckErja ke bawah pEngaruh mErEka dan mEnggunakannya dalam pErjuangan mErEka tErhadap 
burjuasi. Dalam Sommunist ManifEstu Marx dan Engels mElukiskan pandangan-pandangan mErcka SEbagai 
"susialismE fEudal." 

11 Kata-kata di antara tanda-tanda pisah adalah kata-kata irunikal Marx. -Ed. 

78 Di sini Marx mEngutib dEngan sisipan-sisipan iranikal, kDrEspundEnsi dari ffirzEl di Zurich yang ditErbitkan 
dalam Nd. V AllgEmEinE LitEratur-ZEitung (Apr i 1184) 

78 Hari kcgusaran itu akan mEnghancurkan dunia hingga mEnjadi abu. KEtika sang hakim dudukdi kursinya, 
SEmua yang tErscmbunyi akan tErsingkap, tiada yang akan tEtap tErsEmbunyi. Apakah yang aku, yang 



Keluarga Suci | 259 

malang ini, mEsti katakan kEtika itu? (dari SEbuah himnE Kathulik mEngEnai Hari Kiamat), 

SD KaryaBauerAalam bhs. Jarman adalah BauErnwErk, yang SEcara harfiah bararti pEkErjaanpEtani. -Ed. 

81 Dari SEbuah lagu minum-minum PErancis. 



